





























Gairahkan murid Anda belajar bahasa dengan 
Sistem Laboratorium Bahasa dari Sony 


Sony menawarkan metode 
pengajaran yang sangat canggihagar 
pelajaran bahasa yang Anda berikan 
menjadi lebih menarik. 

Anda dapat memilih dari tiga 
sistem produk Sony: LLC-9000, 
LLC-4500 MKII dan LLC-1100. 

LLC-9000 adalah sistem belajar 
bahasa tercanggih dengan ke- 
mampuan aplikasi pengajaran yang 
paling lengkap. Dengan kendali 
pada “layar sentuh” Anda dapat 


SONY. 


THE ONE AND ONLY 


memberi berbagai instruksi yang 
sesuai dengan modul Anda. Sistem 
ini juga dilengkapi dengan ber- 
macam-macam alat tambahan untuk 
meningkatkan fungsi sistem. 


LLC-4500 MKII lebih meng- 
utamakan fungsi-fungsi dasar yang 
dibutuhkan instruktur. Dengan 
menambah beberapa alat, sistem ini 
dapat pula diperluas dari Sistem 
Dengar Aktif (Audio Active System ) 
menjadi Sistem Audio-Visual. 





PT Galva Corporation 





Waskita Building, Lt. 3, Jl. Biru Laut X, Kavling 10, Cawang, Jakarta 13340, 
Р.О. Box 2713 Jakarta 10001, Indonesia, Telp. 8508533 (hunting) 8508529, 8508531 
Fax. (021) 8508521, 8508522, Tlx. 44405 GALVA IA. 


LLC-1100 memiliki desain yang 
lebih kompak sehingga mudah 
dibawa-bawa. Sistem ini memiliki 
kelebihan dapat dipasang di ruang 
manapun, tanpa instalasi khusus. 


Pilihlah sistem yang sesuai dengan 
kebutuhan Anda. 


Untuk keterangan lebih lanjut 
Anda dapat menghubungi kami pada 
alamat di bawah ini. 


АМТОК berbentuk bangunan kuno 
di Chesam Place, di pusat Kota 


London itu, terlihat sepi. Tak ada 
siapa-siapa di sana. Tapi baru beberapa 
detik Bambang Harymurti berdiri di depan 
pintu kantor itu, sore hari Kamis pekan 
lalu, seorang polisi sudah berdiri di depan- 
nya, menyapanya dengan sikap tegas tapi 
tanpa kehilangan kera- 
mahannya. 

Bambang, wartawan 
TEMPO itu, segera men- 
jelaskan tujuannya da- 
tang ke tempat itu: me- 
wawancarai Nyonya 
Margaret Thatcher, be- 
kas perdana menteri In- 
ggris yang pekan ini me- 
ngunjungi Jakarta. Bam- 
bang menyebutkan pula 
bahwa ia sudah punya 
janji untuk itu. 

Setelah mengecek jan- 
jiitu dan tanda pengenal 
Bambang via interkom, 
si polisi mempersilakan- 
nya menunggu di kursi 
tamu. Tak lama muncul 
seorang wanita yang 
rupanya petugas sekuriti 
di kantor tersebut. Wa- 
nita itu membawa Bam- 
bang ke lantai dua bangunan, kamar kerja 
bekas perdana menteri Inggris itu. 

Di ruang tunggu, Bambang menyempat- 
kan diri membolak-balik berbagai catatan 
yang ia siapkan untuk wawancara. "Sudah 
sepuluh tahun menjadi wartawan, tapi baru 
sekarang saya merasa senewen menghadapi 
sebuah wawancara,” kata Kepala Biro 
TEMPO di Washington itu. Soalnya, se- 
jumlah buku yang dibacanya untuk persiap- 
an wawancara itu selalu menyebutkan bah- 
wa Margaret Thatcher seorang yang selalu 
mempersiapkan diri dengan sungguh-sung- 


MARK WORTHINGTON 


Selingan: (а Фай Ga’ 


Prestasi Pasukan 
Indonesia 


Pasukan PBB asal 
Indonesia selalu 
bikin kejutan di 
Kamboja. Faksi 
Khmer Merah yang 
*bandel” pun bisa 
mereka rangkul. 
Kiatnya? 

51 


Penerbit: PT Grafiti Pers. Direktur Utama: Eric Samola, S.H. Direktur: Harjoko Trisnadi, 
Goenawan Mohamad, Lukman Setiawan, Fikri Jufri. Wakil Direktur: Herry Komar, Mahtum, 
Yusril Djalinus, Zulkifly Lubis. Biro Direksi: Zulkifly Lubis. Pemasaran: Hendrix K. Hidayat 
(Iklan), H. Sigit Pramono (Sirkulasi). ISSN: 0126-4273. Pencetak: PT Temprint, Jakarta. 


Surat dari Redaksi am 


guh untuk menghadapi suatu acara. Karena 
itu, si wanita besi ini tak toleran kepada 
orang yang tak bersungguh-sungguh. 
Ketika kemudian bertemu Margaret 
Thatcher, Bambang membenarkan apa 
yang ditulis di berbagai buku tadi. "Ia 
penuh percaya diri. Ia seperti seorang 
kepala sekolah, suka menggurui,” demiki- 


=>. 


Bambang Harymurti saat темамапсагаі Margaret Thathcher 


an Bambang melapor ke Jakarta. 

Mengenakan setelan serba hitam, sang 
Nyonya tetap terlihat berwibawa. Ruang 
kantornya dipenuhi hiasan foto Perang 
Malvinas — ketika itu Inggris di bawah 
Perdana Menteri Margaret Thatcher mere- 
but Pulau Malvinas dari Argentina, lewat 
pertempuran seru — dan foto para menteri 
di masa kabinetnya dulu. Betapapun, wa- 
wancara yang semula direncanakan cuma 
setengah jam itu — karena kesibukan 
Thatcher — akhirnya mulur menjadi 45 
menit. 


ONOLEVWSI NINA 


Alamat: Gedung TEMPO, Jalan H.R. Rasuna Said Кау. С-17, Kuningan. Jakarta 12940. 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


Sejak dua tahun lalu, Thatcher memang 
tak lagi menjabat perdana menteri. Na- 
mun, nyonya ini tetap sibuk. Ia sering 
berkeliling dunia untuk memberikan ber- 
bagai ceramah. Beberapa saat sebelum 
wawancara dengan TEMPO itu, misalnya, 
Thatcher baru saja terbang dari Frankfurt, 
Jerman. Ia memberikan ceramah di depan 

para industriwan Jerman 
di sana. 

Dalam setiap cera- 
mahnya, Thatcher ham- 
pir tak pernah lupa me- 
nyerang para birokrat 
masyarakat Eropa yang 
dianggapnya kurang de- 
mokrat dan kurang me- 
nyelami aspirasi rakyat. 
Dan seperti biasa, cera- 
mah wanita yang dikenal 
pembenci sikap kompro- 
mistis itu selalu meng- 
hias halaman koran dan 
pengisi acara televisi. 

Karena popularitas to- 
koh ini, kami sengaja 
menyiapkan sebuah wa- 
wancara khusus ketika 
tahu bahwa Thatcher a- 
kan mengunjungi Indo- 
nesia. Ia datang ke Indo- 
nesia atas undangan Per- 

satuan Insinyur Indonesia. 

Semula yang dipersiapkan untuk wawan- 
cara ini adalah Pemimpin Redaksi Goena- 
wan Mohamad. Tapi, karena suatu hal, 
akhirnya Bambang Harymurtilah yang 
diberi tugas terbang ke London. Kebetul- 
an, Bambang sedang berada di Jakarta, 
untuk menghadiri berbagai rapat di TEM- 
PO. Karena itu, setelah mengirimkan hasil 
wawancaranya dengan Margaret Thatcher 
ke Jakarta, Bambang langsung terbang ke 
Amerika Serikat. Ia kembali menunggui 
posnya di Washington. 


Seni Rupa : 


Pameran 
Seni Rupa Asia 


Sebuah pameran 
seni rupa berskala 
Asia, untuk 
pertama kalinya 
berlangsung di 
Bandung. 

67 


NVH3AVd ©ОЛУ1УУ 


Telepon: 5201022, Kotakpos: 4223/JKT 10001. Alamat Kawat: GRAFITIPERS—JAKARTA, 
Telex 62797/lA, Fax: 5200148. Biro Medan: Jl. A. Yani VII/11A, Telepon: 061-512921. Biro 
Bandung: Jl. Hariang Banga 6, Telepon: 022-435079. Biro Yogyakarta: Jl. Kaliurang CT III/5, 
Km 5, Telepon: 0274-62597. Biro Surabaya: Jl. W.R. Supratman 32, Telepon: 031-576245. 























Мо. 40 Tahun XXII 5 Desember 1992 



















































TEMPO 


MAJALAH BERITA MINGGUAN 


Laporan Utama : 


Timor Timur 
setelah Xanana 


Setelah Xanana Gusmao 
dibekuk pasukan Kopassus di 
tempat persembunyiannya di 
Dili, tampaknya perlawanan 
Fretilin akan melemah. 
Selama ini hanya Xanana, 
yang disebut Menhankam 
L.B. Moerdani cuma seorang 
kriminal biasa dan tikus, yang 
mampu menyatukan 
pengikutnya. Apakah 
penyelesaian Timor Timur di 
PBB akan mulus? 21 


TEMPO 





š 
D o 
Y $ 
È - ха : 3 ы i > ЖЕ 2 
Luar Negeri : Ekonomi Bisnis : Pokok & Tokoh : 












































Thatcher Datang Keluarga William Dicekal Putri Solo dari Belanda 
Margaret Thacher, tiba Deposan kecil yang menarik uangnya dari Bank Tara Tjokrohamidjojo, berdarah 

di Jakarta pekan ini. Ikuti Summa tak sampai 40%. Mengapa? Betulkah Solo, tapi ia penyanyi Belanda. Lalu 
wawancarakhusus TEMPO keluarga William dicekal? lintas macet karena mobilnya mogok 
dengan wanita besi ini. 32 74 di Jalan Thamrin, Jakarta. 46 
Agama 84 Kolom Christianto Wibisono 39 Mode 112 
Album 4 Kolom Kartono Mohamad 106 Nasional 29 
Buku 108 Kolom Mochtar Pabottinggi 99 Olahraga 82 
Catatan Pinggir 41 Kolom Rizal Ramli 36 Pendidikan 101 
Film 89 Komentar 11 Surat dari Redaksi 3 
Hukum 42 Kontak Pembaca 5 Tari 94 
Ilmu & Teknologi 70 Kriminalitas 91 Teater 110 
Indonesiana 107 Lingkungan 104 





Kesehatan 86 Media Kulit Muka: Susthanto 


& 





SIUPP: No. 025/SK/Menpen/SIUPP/C.1/1985, tanggal 24 Desember 1985. Pemimpin Umum: Eric Samola, S.H. Pemimpin Perusahaan: Harjoko Trisnadi Pemimpin Redaksi: Goenawan Mohamad. Wakil Pemimpin Redaksi: 
Fikri Jufri. Redaktur Eksekutif: Yusril Djalinus. Wakil Redaktur Eksekutif: Herry Komar. Redaktur Pelaksana Kompartemen: А. Margana, Bambang Bujono, Isma Sawitri, Karni Ilyas, Putu Setia, Zakaria М. Passe Sidang 
Redaksi: Agus Basri, Aries Margono, Budiman S. Hartoyo, Budi Kusumah, Bunga Surawijaya, Didi Prambadi, Diah Purnomowati, Ed Zoelverdi, Farida Senjaya, Gatot Triyanto, Julizar Kasiri, Max Wangkar, Mohamad Cholid, Putut 
Tri Husudo, Rudy Novrianto, Toriq Hadad, Widi Yarmanto, Yopie Hidayat Koordinasi Reportase: Amran Nasution (Koordinator), Syahril Chili (Wakil), Achijar Abbas Ibrahim (Asisten). Biro Jakarta: R. Ahmed Kurnia Soeriawidjaja 
(Kepala), Andy Reza Rohadian, Ardian T. Gesuri, Bambang Aji, Bambang H Sujatmoko, Dwi Setyo Irawanto, б. Sugrahetty Dyan K., Indrawan, Iwan Qodar Himawan, Ivan Haris Prikurnia, Leila S. Chudori, Linda Djalil, Liston P. 
Siregar, Nunik Iswardhani, Priyono B. Sumbogo, Siti Nurbaiti, Sri Indrayati, Sri Pudyastuti, Wahyu Muryadi. Biro Medan: Bersihar Lubis (Kepala), Affan Bey Hutasuhut, Fachrul Rasyid, Irwan E Siregar, Mukhlizardy Mukhtar, 
Sarluhut Napitupulu. Biro Bandung: Happy Sulistyadi (Kepala), Ahmad Taufik, Ida Farida. Biro Yogyakarta: Rustam F. Mandayun (Kepala), Bandelan Amarudin, Heddy Lugito, Kastoyo Ramelan, В. Fadjri. Biro Surabaya: Moebanoe 
Moera Soemadjaja (Kepala), Jalil Hakim, Kelik М. Nugroho, Zed Abidien. Palembang: Hasan Syukur. Washington: Bambang Harymurti, P. Nasution, Tokyo: Seiichi Okawa, Bangkok: Yuli Ismartono, Kuala Lumpur: Ekram Hussein 
Attamimi, Cairo: A. Dja'far Bushiri, Vancouver: Toeti Kakiailatu. Fotografi: Riset: Anizar M. Jasmine, Didik Budiarto, Mahanizar, Rudi P. Singgih, Sri Widodo. Fotografer: Donny Metri, Hidayat S. Gautama, Rini PWI, Robin Ong, Rully 
Kesuma. Sekretariat Redaksi: Rudy Novrianto (Kepala), Redaktur Bahasa: Slamet Djabarudi, Sapto Nugroho Pengarah Rancang Grafis: Edi Rustiadi Murad. Desain Visual Konsultan: S. Prinka, Desainer: Jesse Tanzil, Malela, 
Y. Joko Sulistyo. Visualiser: Mulyawan, Susthanto. Produksi Pracetak: Alex Korompis (Kepala Bagian), Lusi Rustam (Setting & Koreksi), Sukarmo (Tata Letak & Repro). Dokumentasi & Riset: Nico J Tampi (Kepala Bagian), Staf: 
Juliana Surya, Ramli Amin, Sri Mulungsih, Sutrisno ° 





Š TEMPO, 5 DESEMBER 1992 








EE 
Kualitas Anggota DPR Kita 


Senin, 10 November lalu, saya datang ke ruang 
kerja Komisi VI DPR untuk melihat wakil-wakil rakyat 
yang ‘baru dipilih mengadakan dengar pendapat 
dengan Menteri Perindustrian, Menteri Muda Регіп- 
dustrian, dan stafnya. 

Ketika itu Menteri Perindustrian Hartarto antara 
lain menjelaskan bahwa industri jam kita sudah ada 
yang memasuki pasaran ekspor karena kualitasnya 
baik. 

Nah, dalam acara tanya jawab, ada salah seorang 
anggota DPR mengatakan kurang lebih begini, ”Pro- 
duksi jam Mirado yang katanya bagus itu agar 
dibagikan ke anggota Komisi VI, supaya kami bisa 
mencoba. Dan agar enak, sebaiknya Pak Menteri saja 
yang memintakan.” Saya kira dia tidak main-main. 
Saksi saya, ada pak menteri tua dan muda perin- 
dustrian, beberapa wartawan, dan seluruh anggota 
Komisi VI. 

Dalam hati saya, belum ada dua bulan dipilih, eh 
sudah berani meminta. Saya merasa menyesal ikut 
nyoblos pada pemilihan umum yang lalu kalau 
wakil-wakil rakyat, termasuk wakil saya, ternyata 
kualitasnya seperti itu. 

Saya menyesal. Saya ingin pendapat dari orang 
yang lebih mengenal hukum. Kalau dulu wakil itu 
dipilih rakyat, andaikata tidak bisa memenuhi kei- 
nginan rakyat, bolehkah rakyat memberhentikan- 
nya? Saya уаКіп, kalau anggota itu mewakili 400.000 
orang, saya bisa mendapat 400.001 tanda tangan 
untuk menurunkannya, dan menggantikannya de- 
ngan orang yang lebih berkompeten. 

Belum surut omongan orang soal pengembalian 
uang “sogok” pada anggota DPR, tapi yang baru 
sudah mau mulai lagi. 

Saya menulis surat ini supaya dibaca dan perlu. 


Nama dan alamat pada Redaksi 


Penjelasan dari Philips 


Sehubungan dengan tulisan “Hasrat Bapak Ang- 
kat” (TEMPO, 14 November 1992, Kriminalitas) ten- 
tang Van Ass, saya ingin menjelaskan sebagai berikut. 

Van Ass adalah bekas karyawan Philips di Belanda 
yang berhenti berapa tahun lalu. Sejak itu ia membu- 
ka usaha sendiri. Salah satu kegiatan usahanya adalah 
menjadi pemasok Philips, tapi ini tidak berarti ia 
dipekerjakan sebagai karyawan PT Philips Ralin 
Electronics, atau perusahaan rekanan Philips lainnya. 
Rincian kegiatan usahanya tidak kami ketahui sama 
sekali, dan berada di luar tanggung jawab kami, 
seperti halnya ribuan pemasok dan langganan (agen, 
distributor) kami di Indonesia. 

M.E.A. LOUDON 
President Director 
PT Philips Ralin Electronics 


Sophan Sophiaan Menjelaskan 


TEMPO, 21 November 1992, pada rubrik Nasional, 
halaman 23, alinea 4 menulis, “Bahkan sutradara film 
dan anggota DPR Sophan Sophiaan mencalonkan 
Guruh Sukarno Putra sebagai presiden RI, suatu hal 
yang pekan lalu dibantah sendiri oleh Sophan." 
Untuk meluruskan masalah itu, inilah keterangan 
saya: 

1. Pada kampanye pemilu lalu di Jakarta Selatan, 

Cianjur, Bogor, Purbalingga, Banjarmasin, dan Mar- 
tapura, kepada massa PDI saya berujar, yang intinya 
kurang lebih demikian: 
"Saudara-saudara, pada diskusi dengan Bung Guruh, 
ternyata Bung Guruh menyatakan siap untuk menjadi 
presiden RI berikutnya, asalkan dia didukung oleh 
kaum muda”. Ternyata, sambutan di luar dugaan: 
kaum muda sangat antusias dengan pernyataan 
tersebut. 


2. Setelah pernyataan di atas diucapkan, selalu saya 
beri keterangan tambahan, bahwa hal itu bukanlah 
pernyataan PDI. Sebab, PDI telah mengeluarkan 
kesepakatan bahwa soal calon presiden akan dibi- 
carakan pada Rapim khusus, sekitar Januari 1993. 

3. Butir 1 dan 2 di atas tidak berkaitan sama sekali 
dengan pernyataan Saudara Markus Wauran maupun 
dari Saudara Soetardjo Soerjoguritno, tapi sekadar 
penjelasan tentang masalah yang timbul pada waktu 
kampanye. 

SOPHAN SOPHIAAN 
Jalan Garuda V Blok C-2 No. 1 
Bintaro Jaya 
Jakarta 12330 


Meragukan Logo PT Telkom 


Akhir-akhir ini, kesadaran perusahaan di Indonesia 
akan perlunya membangun corporate image sangat 
menggembirakan. Salah satunya dengan menghadir- 
kan corporate identity tewat desain logo yang khas 
dan menarik. Lebih menggembirakan lagi, makin 
besarnya kepercayaan mereka menawarkan desain- 
nya kepada desainer Indonesia seperti logo Sempati 
Air, BTN, BNI, Perumka, PT Inti, PT Telkom, dan 
lain-lain. 

Namun, kepercayaan itu bisa tercoreng karena 
saya melihat, misalnya logo baru PT Telkom sangat 
mirip dengan logo Japan Expo '70 (Jexpo 70) yang saya 
temui dalam buku Trademarks and Symbols Vol. 2: 
Symbolical Designs, Yasaburo Kuwayama, Van Nos- 
trand Reinhold Co., New York, 1973. Kesamaan 
penampakan dari logo baru PT Telkom itu terdapat 
pada sudut kemiringan, dasar bentuk, dan detail 
bentuknya. Yang diutak-atik hanyalah teknik pe- 
warnaan (menjadi gradasi) dan arah logo (dibalik 180 
derajat). 

Saya jadi waswas, bila desain logo Garuda Indone- 
sia yang kita beli sampai bermilyar rupiah dari 


TARI PERUT — Tari perut tak cuma monopoli negeri Mesir. Di Kota Ikaho, sebelah шаға okyo, Jepang, tari perut 
ini malah difestivalkan di alam terbuka, setiap bulan Agustus. Festival йи bernama ’’Heso-Matsuri ”, yang artinya 
festival perut. Pemenangnya berhak melancong gratis ke Hawaii. (Foto kiriman Noboru Hashimoto, Tokyo) 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





























— Air adalah kehidupan. 





Dan hutan kita 


0 


menjaganya. 







Luas hutan Indonesia 143 juta hektar 
m jaringan akar yang mantap, hutan * 30 juta hektar hutan lindung. 

nyerap air hujan dan menahannya -- * 19 juta hektar cagar alam. 

mudian menyebarkannya demi * 64 juta hektar hutan produksi. 

in kita : sebagai sumber air, * 30 juta hektar hutan konversi. 

agai dan saluran irigasi. 









Lestari hutan Indonesia. 


MASYARAKAT PERHUTANAN INDONESIA 


dengan majalah Tempo mempersembahkan iklan ini. 











A futuristic interpretation of a legendary design: 
The Movado® Sapphire Museum SD® Watch. 

The famous Movado Museum dial represents 
the quintessence of the modern design movement. 
Simple, functional, tasteful. 

Its purity of design has won it a place in the per- 
manent collection of the Museum of Modern Art. 
7 Yet, the Movado Sapphire Museum has a stark, 
dramatic look that delineates it as unique among the 
unique. | 

Itis a “high tech” timepiece. In both appearance. 
And actuality. 

A synthetic sapphire crystal forms the front of the 
case. (With hardness second only to a diamond, it is 
virtually scratch-proof.) A technological process per- 
manently adheres it to the invisible black chromium 
bezel. 

The case becomes one with the bracelet creating 
the balanced proportions found in fine sculpture. 
The Movado Sapphire Museum SD is strikingly 
thin. | 

Like all Movado Watches it enjoys the care of 
Swiss craftsmanship. Тһе Movado Sapphire Museum 
SD Watch. A classic for now and future time. 


MOVADO 


Authorised Dealers : Regent Watch, Centre Watch, Hour Glass (Plaza Indonesia), Naga Jaya, Central, Goodwill (Gajah Mada Plaza), Radiance, City Watch (Glodok Plaza), New Twenty-One 

Jaya Raya, Saint Monnier Watch (Blok M Plaza), Twenty-One, Jaya Raya (Melawai), Istana Arloji (Pasaraya), Surya Mas Arloji (Pondok Indah Mall), Gading Watch (Kelapa Gading Plaza), 

Kesuma Watch (Atrium Segitiga Senen), Swing (Slipi Jaya Plaza). Bandung : Sar Francisco Watch (Bandung Indah Plaza), Asia Watch (New King Plaza), Central (Dalem Kaum), Borobudur 
Shopping Mall (Jl. Setiabudi). Yogyakarta : Gunung Mas (Jl. A Yani). Semarang : Bali Watch. Surabaya : Permata Arloji P 














Movado Service Centre : Gedung Metro Pasar Baru Lt. Dasar # 108 Tel : 380 3932, Jakarta. Л. Pemuda # 1 D Tel: 521907 Surabaya 








‚ Bantalan untuk melindungi. 
hidung dari hentakan 


e Posisi ujung tangkai yang ` 
dapat diputar : 


A Tangkai dapat membuka 
lebih besar 








AHd VYDOLOHd ІНӘП1045 


DY 


N DJO 


< 
= 
< 
эр 
= 
un 


Live Concert КАМТАТА TAQWA 


Main Stadium 
Jakarta, 23 Januari 1990 
Over 150.000 Audience 


















"НОТ PLATE SATAY” 


Begitu nikmat, sampai tusuk terakhir. 


Satay House Senayan, Restoran Indonesia terkemuka 
untuk bersantap ria bersama keluarga maupun 
relasi anda 











Disamping ” Hot Plate Satay ” setiap hari selalu 
tersedia aneka hidangan Indonesia yang istimewa .... 
mulai dari Gado-Gado, Lontong Cap Go Meh, 
Nasi Langgi dan bahkan Bistik. 

Pilihlah lokasi terdekat, semuanya dengan pelayanan 
yang sama istimewanya. 


e Jl. Pakubuwono VI/6-Kebayoran Baru. Telp. 7395021. 
e Jl. Kebon Sirih 31-A, Jakarta Pusat. Telp : 326238. 
e Jl. Tanah Abang 11/76, Jakarta Pusat. Telp : 347270 
ө Jl. Н.О.5 Cokroaminoto 76, Jakarta Pusat. Telp : 334243. 













































































konsultan desain Landor Associates (USA) itu, nanti- 
nya, juga ditiru oleh pihak tertentu dengan dua 
modus di atas. 

Semoga PT Telkom dapat menjelaskan kasus ini 
sebagai tanda kemauan ikut mendukung ditegakkan- 
nya etika desain, sehingga bisa menjadi pelajaran 
untuk menghargai tinggi orisinalitas ide dan kejujur- 
an berkarya bagi pelaku-pelaku desain di Indonesia. 

SABAR P. SITUMORANG 
Jalan Salendro Utara 27 B 1 
Bandung 





Uang Sebagai Pelengkap Desain Interior 


Suatu hari saya dan teman-teman kuliah jalan-jalan 
ke Sogo. Saya sangat tertarik dengan tata desain 
interiornya yang terkesan mewah dan artistik. Tapi 
tiba-tiba saya melihat banyak uang rupiah yang masih 
beredar dijadikan sebagai pelengkap desain. Saya 
merasa pilu. 

Untuk kami mahasiswa, uang seratus rupiah saja 
bisa mengantar kami sampai berpuluh-puluh kilo 
meter. Nah, bila uang yang ada dalam ruang Sogo itu 
dikumpulkan, mungkin bisa mengantarkan kami 
keliling dunia. Di antara itu, masih banyak diperlukan 
uang tersebut, yakni untuk diedarkan dan digunakan 
menurut semestinya dan bukan sebagai pelengkap 
desain, itu yang saya tahu. 

Bagaimana, Bank Indonesia? 1 

CHRISENTYA S. 

Mahasiswa FISIP Unas : 
Jakarta 


Bahasa Jurnalistik yang Tak Logis 


Tidak bisa dimungkiri bahwa bahasa media cetak 
sangat mempengaruhi masyarakat. Karena itu, ada 
baiknya pihak media cetak berhati-hati dalam berba- 
hasa. : 

Kini, paling kurang ada empat struktur bahasa 
jurnalistik yang kurang logis tapi semakin luas 
pemakaiannya, yaitu: 

1. Peristiwa itu disebabkan karena .. .. 

Kalimat tersebut seharusnya tanpa kata karena, sebab 
sudah ada kata disebabkan (predikat). 

2. Persib berhasil ditahan seri. 

Dalam kalimat itu, tentunya yang berhasil bukan 
Persib, melainkan yang menahannya. Struktur ini 
banyak ditemukan dalam rubrik olah raga, dan 
ketidaklogisannya seakan-akan tak dirasakan lagi. 

3. Presiden Soeharto dijadwalkan .... 

Struktur tersebut sangat tidak logis: Presiden tidak 
bisa dijadwalkan. Karena itu, kita hampir mustahil 
menemukan bentuk aktifnya. 

4. la terkesan takut menghadapi orang itu. 
Mengapa ia dikatakan terkesan? Seharusnya, terkes- 
an disubstitusi dengan berkesan. 

Media cetak memang memiliki gayatersendiri da- 
lam berbahasa. Namun, pasti yang tidak logis bukan 
gaya jurnalistik. 

YUNWARDI 
FS UI 
Depok 
Jawa Barat 


Hati-Hati dengan Pisau Cukur 


Hepatitis dan AIDS penyakit yang merupakan 
momok bagi masyarakat. Sebab, penyakit hepatitis, 
terutama hepatitis B, sangat berbahaya. Sedangkan 
AIDS sampai sekarang belum ada obatnya, dan sudah 
banyak UN nyawa manusia. 

Kedua penyakit tersebut memang ada persamaan- 
nya, yakni sama-sama disebabkan oleh virus, meski- 
pun dengan jenis yang berbeda. Cara penularan 
kedua penyakit tersebut, ada persamaannya, yakni 
antara lain melalui hubungan seks dan melalui darah. 
Artinya, darah yang mengandung virus hepatitis atau 
AIDS masuk ke darah orang lain, misalnya melalui 
jarum suntik bekas penderita hepatitis atau AIDS. 

Mungkin juga lewat pisau tukang cukur yang 
melukai orang yang dicukur. Seandainya darah yang 
lengket pada pisau itu mengandung virus hepatitis 
atau AIDS, lalu pisau tersebut melukai orang lain lagi, 
virus yang terdapat di pisau itu masuk ke darah oran 
` lain, sehingga terjadilah penularan. Jadi, itu terjadi 
bila pisau tersebut melukai orang lain lagi. 

‘Yang juga menjadi masalah, pisau tersebut sering 
diasah dengan kulit sapi (seperti ikat pinggang), 
-sehingga di kulit tersebut kemungkinan terdapat 
berbagai macam penyakit, termasuk kemungkinan 
virus hepatitis atau AIDS. amannya, kalau kita 



































САМОМ BUBBLE JET PRINTER 


A NEW ERA IN PRINTING 


Bubble Jet Printer-BJ-330 Bubble Jet Printer BJ-10 ex 


Setelah hari ini mungkin anda tidak akan men- 
dengar dot mairix printer lagi. 


Karena Canon Bubble Jet Printer telah hadir di- 
tengah-tengah anda dengan harga yang me- 
nyamai dot matrix, tetapi dengan hasil cetakan 
kualitas laser (360 dpi). 


Hari ini tinggalkan saja kebisingan dot matrix ргіп- 
ter dan tingkatkan produktivitas kerja (hanya) 
dengan Canon Bubble Jet Printer yang shhh 
pokoknya tidak berisik !! 


Dapatkan Canon Bubble Jet Printer di toko 
Computer terdekat. 





Bubble Jet Colour BJC-800 Bubble Jet Printer BJ-20 


Er DATASCRIP 

OFFICE AUTOMATION DIVISION 

Л. Angkasa 18, Jakarta 40640 Phone : 443508 - 417121 - 4204746 
Fax. No. : 62 24 - 410910 


Hubungi/telepon dealer kami yang terdekat di kota Anda : 
Authorised dealers : 


JAKARTA : PROFESSIONAL COMPUTER 639.0968, 600.4341, 629.5766, 600.4984, 
649:6832, 659.1503, 629.5918; LASER COMPUTER 739.3660, 739.2807, 600.4959, 
639.3863, 390.5691. 390.5692, 629.5750, 629.5758, 333.310, 345.309, 380.3012, 


351.666; EXCELINDO HASIL GUNA 418.536, 420.5228, 639.8216, 690.6931, 600.4286, 
649.8392, 649.8393 


Dealers : 


JAKARTA : NUSANTARA POLAR 629.3310, 629.3307, 385.7983, 639.8241; BENGAWAN 
COMPUTER 649.5072, 649.3527: COLUMBIA COMPUTER 639.8243, 649.8398; 
NASIONAL OFFICE SYSTEM 2000 739.2142, 739.0402, 332.609, 750.6960; SUPER 
KOMPUTER INFORMATIKA 659.0630, 649.1264; MULTI COMPUTER 564.2835, 384.7665, 
720.6879, 659.8480; BANDUNG : BAHANA CITRA SEJATI 615.180, 633.875; CENTRIN 
434.346, 441.891; MULTI COMPUTER 827.60, 847.78; SURABAYA : MATAHARI МКМ. 


ығ, 428.30; MALANG : WIDYA КЕМСАМА 626.05; JEMBER : WIDYA КЕМСАМА 





Me STR OMIDEEN 
keanggunan yang menawan 


Baik dan aman untuk mata Anda 


JAKARTA : 

ө JL. CIKINI RAYA NO. 89 TELP. 3908058 
3908059 

e JL. PASAR BARU 83, TELP. 360159, 362855 
GAJAH MADA PLAZA LT. DASAR NO. 74 
TELP. 354140. 
THE ATRIUM LT. DASAR UNIT G-19 
JL. SENEN RAYA NO. 135 TELP. 3867825 
BLOK M PLAZA LT. 1 NO. 41, TELP. 7209018 
CITRALAND CENTRE LT. UG-40 GROGOL 
(SEGERA DIBUKA) 
MENTENG PLAZA LT. A 12-13, TELP. 335709 
PLAZA INDONESIA LT. 1/44-45, TELP. 3107545 
DUTA MERLIN LT. DASAR, TELP. 363458 
ISTANA PLAZA LT. 1/166-168, 
JL. PINTU AIR NO. 58-64, TELP. 353556 


ө JL. SULTAN HASANUDDIN 2 BLOK M, 
KEBAYORAN BARU, TELP. 7208834 

е PONDOK INDAH MALL LT. 1 NO. 115 
TELP. 7506964. 

BANDUNG : 

ө JL. BRAGA 72, TELP. 433903 

e BANDUNG INDAH PLAZA LT. 1 NO. 25C 
TELP. 440710-14 ext. 281. 

CIREBON : 


e CIREBON MALL LT. DASAR G-01 
JL. BAHAGIA NO. 123, TELP. 206527 


SOLO: 
e JL. DR. RAJIMAN NO. 155, TELP. 52444 


SURABAYA: 
e TUNJUNGAN PLAZA LT. 1-042, TELP. 511314. 


mencukur rambut jangan sampai terluka oleh pisau 
cukur. Atau agar lebih aman lagi, dalam merapikan 
rambut, janganlah menggunakan pisau cukur tapi 
gunakanlah alat pencukur listrik, sehingga tidak 
terjadi luka. Dan jangan lupa, sehabis mencukur 
rambut hendaklah rambutnya dikeramas agar tidak 
tertular berbagai penyakit kulit seperti jamur. 
DR. F. PUDYANTO, SURODIBROTO 
Jalan Mendolin G/12 
Pegangsaan, Koja 
Jakarta Utara 


Judi di Bagansiapiapi 

Bagansiapiapi, yang akhir-akhir ini ramai dikunju- 
ngi pendatang, kini tengah dilanda wabah judi. 
Segala jenis judi, mulai dari permainan memakai 
kartu, bilyar dengan taruhan uang, laga ayam jago, 
hingga cap di kie dan toto kuda Singapura yang 
Pa gn pamor SDSB yang resmi dari Peme- 
rintah. 

Cap di kie, permainan judi dengan 12 (dua belas) 
tebakan terdiri dari angpau, opau, angbe, obe, 
angke, oke, angse, ose, angong, oong, anciu, осіп — 
semuanya ditulis dalam aksara Cina. Jika tebakan jitu, 
penebak diberi hadiah 8,5 kali uang yang dipasang 
penebak. Toto kuda Singapura, cara menebaknya 
sama dengan menebak angka-angka pada SDSB seri В 
dan C. Tapi kelebihannya, selain memilki tiga hadiah 
utama, juga memiliki dua puluh hadiah hiburan dan 
tiap minggu dilakukan dua kali pemutaran, yakni 
Sabtu dan Minggu. 

Saya heran, apakah pejabat pemerintah Bagansia- 
piapi khususnya, dan Pemda Riau pada umumnya, 
tidak tahu atau pura-pura tidak peduli dengan adanya 
kegiatan judi tersebut. Atau memang harus dibiarkan 
benua saja? Saya hanya ingin Bagansiapiapi bebas 
judi! Atau, apakah yang saya lakukan ini juga salah? 

RAHMAT 
Bagansiapiapi 
Riau 


Semoga Gadis Berkursi Roda itu Tabah 


Sehubungan dengan tulisan “Praktikum Menjegal 
Gadis Berkursi Roda” (TEMPO, 14 November 1992, 
Pendidikan), saya ingin memberikan komentar seba- 
gai berikut: 

1. Ahli kosmologi Amerika yang memperbaiki teori 
Black Hole adalah orang yang fisiknya lebih jelek dari 
si Eri Herlina. (Stephen Hawkings — Red.) 

2. Mengapa Eri yang hanya tinggal selangkah lagi 
mencapai cita-citanya didiskriminasi? UI, yang me- 
rupakan lembaga terkenal, kok masih melakukan 
perlakuan itu. Mengapa aturan itu tidak ditegaskan, 
dan disebarkan ke seluruh Indonesia melalui brosur? 

3. Bukankah Pemerintah menganjurkan agar para 
cacat diterima oleh masyarakat? Kok ada perguruan 
tinggi negeri tidak melakukan itu. Alasannya, hanya 
tidak ada fasilitas untuk orang seperti mereka. 

4. Kalau dia dikatakan tidak layak diterima, mung- 
kin karena otaknya tidak mampu, nilai-nilainya ku- 
rang, barangkali lebih msuk akal. Tapi ini mungkin 
mengingat perkuliahan sudah berlangsung 10 se- 
mester. 

5. Semoga Eri berhasil mengatasi kemelut ini. 
Jangan putus asa. Setidak-tidaknya, hal itu akan 
menjadi pelajaran berharga bagi teman-teman lain 
(sesama penyandang cacat), dan juga Menteri P dan 
K. 


JULIAN WOKAS 
Tulap, Kecamatan Kombi | 
Minahasa 
Tondano 95684 
Sulawesi Utara 


Lomba Membuat Tempat Sampah 


Lapangan golf yang berhektare-hektare, hotel 
berbintang, rumah idaman, bank “muda”, dan 
sebagainya bermunculan. Tetapi ada satu hal penting 
yang terlupakan oleh kita, yakni “tempat sampah”. 

“Adik” kita yang satu ini sebenarnya mempunyai 
tugas yang sangat berjasa dalam menertibkan keber- 
sihan. Itu bila pemerintah kita dapat menciptakan 
tempat sampah sebagai objek pariwisata dengan cara 
mengadakan suatu perlombaan yang bertema "Seni 
Tempat Sampah 92”. Di dalamnya mengandung arti 
luas. Misalnya apa maknanya, bagaimana bentuk 
yang dapat menarik perhatian, di mana seharusnya 
ditempatkan, dan bagaimana cara pengolahan terha- 
dap lingkungan hidup. 

Tidak ada gunanya membangun bermacam-macam 













































PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 
~. PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA 
7 PENERIMAAN MAHASISWA BARU 












Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia 
(Program Studi MM-UI) membuka kembali kesempatan penerimaan mahasiswa baru 
tahun akademik 1993/1994. 








Sebagai salah satu dari empat program studi sederajat yang mendapat akreditasi dari 
Dirjen Dikti dan telah dikenal luas di kalangan dunia usaha, Program Studi MM-UI 
berusaha meningkatkan secara proposional penghayatan konsep-konsep multidisipliner 
sebagai sarana analitikal dan konfigurasional dalam proses pemecahan kasus-kasus 
kontemporer dalam lingkungan dunia usaha yang semakin kompleks. 















Pengetahuan serta ketrampilan yang diserap dalam proses belajar-mengajar diharapkan 
dapat dimanfaatkan untuk menghadapi dinamika lingkungan kontemporer dengan corak 
yang sedang berevolusi dari proses interaksi mekanikal ke proses interaksi biologikal. 
Dalam Era Globalisasi keunggulan daya saing organisasi akan sangat tergantung pada 
kreativitas manajemen dalam memacu proses interaksi sinergistik diantara elemen-elemen 
organisasi baik lintas fungsional maupun divisional demi untuk merangsang terjadinya 
berbagai aktivitas yang unggul dalam daya saing. 







SALA GAP nann 














Program Studi MM-UI menawarkan dua konsentrasi yang dapat dipilih, Manajemen 
Internasional dan Akuntansi Manajemen, masing-masing dapat diselesaikan dalam 4 
(empat) caturwulan untuk program pagi dan 6 (enam) caturwulan untuk program sore. 














= Syarat Pendaftaran 

Penyandang gelar Strata-1 dengan indeks prestasi (IP) yang memuaskan dari : 
Perguruan Tinggi Negeri 

Perguruan Tinggi Swasta dengan ijazah yang telah disamakan oleh Kopertis 
Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh Dirjen Dikti 









- Test Potensi Akademik 
_ Pendaftaran untuk mengikuti TPA dilakukan di Bagian Administrasi Pendidikan Program Studi MM-UI 
- selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum ТРА diselenggarakan. 

€ 12 Desember 1992 

= @ 9 Januari 1993 
€ € 6 Pebruari 1993 
















Test Bahasa Inggris 

Informasi mengenai Test Bahasa Inggris dapat langsung diperoleh dari : Perhimpunan Persahabatan 

Indonesia Amerika, Jl. Pramuka Kav. 30, Jakarta, telepon (021) 881241, 881242 dan 858036. 
Batas akhir pendaftaran : 6 Maret 1993 
Pengumuman hasil seleksi : 20 Maret 1993 

: Kuliah Perdana : 3Mei 1993 

Keputusan hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat. 


















- Untuk informasi lebih lanjut, hubungi : 
- Mini, Anna atau Keke 

: Administrasi Pendidikan Program Studi Magister Manajemen 
Universitas Indonesia, Л. Salemba 4, Jakarta 10430 

. Telp. (021) 3103976, 3103977, 3103978, 3907692, 3907693 
Fax. No. 62-21-3103931 













Se 











e Memberikan perlindungan terbaik terutama 
untuk pengemudi, penggemar olahraga, 
operator Komputer dll. 

e Mengurangi ketegangan dan kelelahan mata 





e Sangat baik untuk pengemudi 
terutama di malam hari 

@ Perawatan lebih mudah 

ө Berlaku untuk semua ukuran 


Apapun optik yang anda kenal ........ 


СО OPTIC SEIS 


d/h TJUN LIE 1927 


TETAP PALING UNGGUL 


JAKARTA YOGYAKARTA 
V Pasar Baru: Jl. Pasar Baru No. 101, Telp. 362849 V Jl. Solo Мо. 3, Telp. 88790 
У Istana Pasar Baru : Lt. 1 Unit 1079-1084, Jl. Pintu Air Raya, Telp. 353548 
У Kebayoran Baru : Jl. Melawai Raya No. 65, Telp. 712206 SURABAYA 
` Blok М Kebayoran Baru: JI. Melawai ІХ No. 28 (Depan Bowling) Telp. 7203709 V Tunjungan : Jl. Tunjungan No. 23 
V Blok M Plaza : Lt. 3 Unit 308-309, Telp. 7209164 Telp. 41 339 ч 3s 
V Ratu Plaza : Pintu Utama, Lt. Dasar G-49, Telp. 711551 
V Plaza Indonesia : Pintu Utama, Unit 114-115, Telp. 326924 vV Tunjungan Plaza | : Upper Ground 
М. Menteng : Л. HOS Cokroaminoto Мо. 83 (Seatap Apotik Jawa), Telp. 3844170 Unit UG 116 - 117. 
У R.S. Mata AINI : Kuningan, Telp. 516228 pes 21 Jl. Basuki Rachmat No. 8 - 12, 
V Gajah Mada Plaza : Lt. Dasar No. 47-49 (Dekat Eskalator) Telp. 3844648 Telp. 511076 
У Glodok Plaza Baru : Lt. II, Blok A Unit 33 - 34 (Dekat Eskalator) Telp. 6280402 : 
V Kelapa Gading : Boulevard ТА 2/38, Telp. 4710990 У Tujungan Plaza II : Lt. 2 Unit 218- 
У Golden Truly Fatmawati : Lt. ІІ, Telp. 7504288 pes 45 219, Jl. Basuki Rachmat No. 2 - 6 
V R.S. Graha Medika : Jl. Raya Pejuangan, Kebon Jeruk Telp. 5300875 Telp. 519253 
У Pondok Indah Mall : Lt. | Telp. 7506734 
У Тһе Atrium : Lt. Dasar Unit С 02-03, Jl. Senen Raya Мо. 135 Telp. 3867919 MANADO 
У Centre Point : Jl. Tanjung Duren Науа, Slipi (Segera Dibuka) t У Jl. Dr. бат Ratulangi Мо. 140 | 
Telp. 51096. 
BOGOR 
V Bogor Internusa Shopping Centre : Lt. Dasar, Telp. 325852 BANJARMASIN 
V Junjung Buih Plaza : Unit 23 - 26, 
BANDUNG Л. Pangeran Samudra Raya 


V Asia Afrika : Jl. Asia Afrika No. 50, Telp. 433774 
V King Plaza : Lantai Dasar, Unit TA 3-4 


SEMARANG 
V Gajah Mada : Jl. Gajah Mada Мо. 36, Telp. 22310 


V Pasaraya Sri Ratu Shopping Centre : JI. Pemuda No. 29 - 33, Telp.512705 


Telp. 67507 


PALEMBANG 

У. Internasional Plaza : No. 23-24 
Jl. Jend. Sudirman No. 147 
Telp. 360271 






bila itu hanya untuk kepentingan pribadi dan golong- 
an saja. Soalnya, di sisi lain masih banyak penduduk 
kita menjadi “lumpuh”. Hasilnya, lingkungan hidup 
kita lambat laun akan rusak. 






В.А. ONTOWIRJO 
Greenpeace Fansclub 


GieBenstr. 10 
6800 Mannheim 24 
West Germany 

Faks (0621) 858778 










Demodex Bukan Cacing 


Dalam rubrik Kesehatan TEMPO, 14 November 
1992 berjudul "Rambut dan Kulit yang Cacingan” 
“terdapat istilah yang tidak tepat, yaitu istilah “са- 
сіпрап”. 

Demodex parasit penyebab gangguan, pada kulit 
dan rambut manusia maupun hewan yang disebut 
"demodesidosis" bukanlah cacing, tapi sejenis tu- 
ngau yang sangat jauh hubungan kekeluargaannya 
dengan cacing yang kita kenal. Cacing merupakan 
anggota filum Annelida, sedangkan tungau termasuk 
dalam filum Arthropoda. 

Tungau Demodex termasuk dalam familia Demodi- 
cidae, subordo Actinedida (= subordo Prostigmata, 
Krantz 1970), ordo Acariformes. Beberapa jenis 
tungau lain penyebab gangguan kulit ataupun seba- 
gai vektor penyakit pada manusia dan hewan juga 
termasuk dalam ordo Acariformes ini. Tungau Demo- 
dex ini berbentuk memanjang seperti cacing (worm 
like), berukuran sangat kecil (0,1—0,4 mm), mempu- 
nyai empat pasang kaki yang sangat pendek. Sepan- 
jang daur hidupnya mulai dari telur, larva, protonim- 
fa, deutonimfa sampai tungau dewasa berada pada 
inangnya. 

Dua jenis tungau demodisid, Demodex brevis dan 
Demodex follicularis, parasit pada manusia. Tungau 
ini menyebabkan kerusakan epitel, hiperplasia dan 
granuloma. Selain di kelenjar minyak dan akar 
rambut, tungau juga pernah ditemukan di kelenjar 
dan saluran air mata, masuk jaringan aurikular, 
menembus epidermis, fascia subdermal, saluran 
pencernaan, dan sistem saraf. Selain itu, masih 
banyak jenis tungau demodisid yang menyerang 
berbagai hewan mamamalia. Misalnya, Demodex 
caprae pada kambing menyebabkan metaplasia sel 
epitel folikular yang diikuti dengan hiperkeratisasi 
dan kulit berlubang-lubang. Demodex equi me- 
nyebabkan gatal-gatal dan kebotakan pada kuda. 
Demodex logissimus dan Demodex molossi ditemu- 
kan sebagai parasit pada kelelawar. 

Semoga keterangan ini dapat memberikan sedikit 
tambahan penjelasan pada pembaca TEMPO agar 
tidak membayangkan demodex mirip cacing tanah, 
cacing gelang, atau cacing-cacing lain yang merayap 
di antara rambut kita. 











































IMA NURISA 





Lab. Mammalogi & Akarologi 

Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan 

Badan Penelitian & Pengembangan Kesehatan 
Jalan Percetakan Negara 29 

Jakarta 10560 














Ralat: 


Dalam Laporan Utama TEMPO edisi 28 November 
1992, ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki, 
sebagai berikut: : 

1. Pada hlm. 15, kolom ke-3, baris ke-21 dari bawah 
tertulis: . . . prestasi mereka belum apa-apa dibandi- 
ngkan dengan tim pemasaran BNI yang bergerak di 
cabang Summa Pondok Indah Mall, Jakarta. Kalimat 
ini seharusnya dibaca: . . . di cabang Summa Pondok 
Indah, Jakarta. 

2. Pada hlm. 16, kolom ke-1, baris ke-15 dari bawah, 
tertulis: . . . katakanlah semua nasabah kecil menarik 
uangnya, berarti paling tidak Bank Summa harus 
menyediakan uang lancar Rp 720 milyar. Kalimat ini 
seharusnya dibaca: . . . katakanlah semua nasabah 
menarik uangnya, berarti paling tidak Bank Summa 
harus menyediakan uang lancar Rp 720. milyar. 
3. Pada hlm. 19, kolom ke-1, baris ke-1 dari atas, 
tertulis: Menurut seorang bankir, kalau seluruh aset 
Panin Bank (Rp 2,3 trilyun). Kalimat ini seharusnya 
dibaca: Menurut seorang bankir, kalau seluruh aset 
Bank Summa (Rp 2,3 trilyun). 4. Pada hlm. 21, alinea 
ke-2 dari atas, tertulis: Sebutlah BDNI (Bank Dagang 
Negara Indonesia), seharusnya dibaca: Sebutlah 
BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia). 
Demikianlah ralat ini dibuat dengan sebenarnya, dan 
dengan ini kesalahan kami perbaiki. 

Redaksi 





































































EC-ASEAN Seminar 


On Joint Venture Management 
And Industrial Cooperation 





Limited places available on this sponsored programme | 


8 (о 19 March 1993 


Under the sponsorship of the 
Commission of the European 
Communities, the Euro-Asia 
Centre of the international 
business school, INSEAD, will 
be conducting a two-week resi- 
dential seminar on Joint Venture 
Management and Industrial Co- 
operation in Singapore, from 8 
to 19 March 1993. Today, there 
is considerable understanding of 
the factors which lead to the 
success or failure of joint ventures. They can 
produce great benefits for the two partners as 
long as the relationship has been well prepared, 
well negotiated and more importantly well 
implemented. 


Ж 
ж 


t 


X 
|| 
ҮП | 


P 

NN 
| 
' 


2 
ili 


This seminar will provide the most up-to-date 
knowledge available on joint ventures and their 
management in the ASEAN region. It is designed 
to develop skills in initiating and managing such 
cooperation. 

Participants must be government officials or 
managers of public or private enterprises from 
the ASEAN. nations. The cost of the seminar, 
including room and board, will be met by the 
Commission of the European Communities. 
Participants will have to fund only the cost of 


INSEAD  EURO-ASIA CENTRE 





travel to and from Singapore plus 
any personal expenses. 
Participation is limited to ap- 
proximately five people from 
each ASEAN nation, so you are 
urged to apply quickly. Complete 
the coupon below for a brochure 
and application form. Mail the 
coupon to: 

EC-ASEAN Joint Venture 
Management, INSEAD Euro- 
Asia Centre, Boulevard de 
Constance, 77309 Fontainebleau, France. You 
may also telex 690389 or fax (33) 1-60 72 40 49 
for information. 


| ШШ * 





Please send me a brochure on the EC-ASEAN 
SEMINAR ON JOINT VENTURE MANAGEMENT 
AND INDUSTRIAL COOPERATION 





Name (underline surname) (Mr/Mrs/Ms). 





Business Title 





Name of Company or Govt. Dept 





Address 














Country 





Telephone number 





Fax/Ielex 


Hak Menguji МА: 
Sebaiknya Dilimpahkan ke PTUN 


Masalah hak menguji (judicial review) oleh Mahka- 
mah Agung akhir-akhir ini kembali mencuat ke 
permukaan setelah sekian lama terpendam. Ketua 
Mahkamah Agung yang baru, Purwoto S. Gandasu- 
brata, S.H., mengusulkan agar dibuatkan suatu 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap 

' MPR) yang memberikan kewenangan judicial review 
kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan per- 

| aturan perundang-undangan di bawah UU bila diang- 
gap bertentangan dengan UU. Selain itu, ada yang 
mengusulkan sebaiknya hak menguji terhadap per- 
aturan di bawah UU tersebut tidak digantungkan 
pada kasasi. Bahkan ada juga yang mengusulkan agar 
Mahkamah Agung diberi hak menguji secara penuh. 
Artinya, hak menguji Mahkamah Agung tidak saja 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah 
UU, tapi juga terhadap UU yang dianggap berten- 
tangan dengan UU yang lebih tinggi. 

Usulan yang pertama dan kedua masih relevan 
karena ada dasar hukum yang mengatur kewenangan 
itu. Sedangkan usulan yang ketiga perlu dipertanya- 
kan: apakah hak menguji secara penuh itu tidak 
bertentangan dengan sistem pemerintahan negara RI 
yang berdasarkan UUD 1945? 

Saya ingin mengangkat persoalan yang pertama 
dan kedua, karena hal ini cukup menarik untuk 
dibahas, apalagi bila dikaitkan dengan tawaran Ketua 
Mahkamah Agung untuk menggunakan hak menguji- 
nya tanpa melalui kasasi. Hak ini diujicobakan (test 
case) terhadap SK Menpen Мо. 01/PER/MENPEN/1984 
Tentang SIUPP. Khususnya pasal 33 SK tersebut 
dianggap bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, 
dalam hal ini UU No. 21 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 

_ Мо. 52, ТІМ No. 3235) tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pers Nasional. Lebih lanjut Ketua Mahkamah 
Agung menawarkan pada pihak-pihak yang merasa 
dirugikan dengan diberlakukannya SK tersebut, khu- 
susnya mengenai SIUPP. Maka, Mahkamah Agung 
akan siap menguji materiil Peraturan Menteri Pene- 
rangan tersebut. 

Tentu saja tawaran yang “langka” ini disambut baik 
oleh masyarakat umum. Lebih lagi oleh pihak yang 


| OPINI 


С 
Z Q 
DAN 1 
“7 


Л 


[3 
BURA 





Komentar: 


perusahaan surat kabarnya pernah kena “gebuk” 


peraturan menteri itu, tentu lebih dulu memanfaat- 


| kan “kesempatan” empuk ini. 


УА 
SAMA Y 


Ñ WC a 
“ti Capel 
ЕИ 
2 (07 Z2 
2 ЖБ 


Persoalannya, apakah Mahkamah Agung berwe- 
nang menguji peraturan perundang-undangan tanpa 
melalui kasasi. Kalau dapat, bagaimana prosedurnya? 

Untuk menjawab persoalan itu, barangkali kita 
dapat melihat peraturan yang memberikan wewe- 
nang hak menguji tersebut. Pertama, yang harus 
dilihat adalah TAP MPR No. III/MPR-RI/1978 tentang 
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga- 
Lembaga Tinggi Negara. Dalam ketentuan Pasal 11 
butir 4 TAP MPR tersebut ditegaskan, Mahkamah 
Agung mempunyai hak menguji secara materiil 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah 
UU. Yang kedua adalah UU No. 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Ke- 
hakiman. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 
14 Tahun 1970 pada dasarnya menyatakan, Mahka- 
mah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua 
peraturan perundang-undangan di bawah UU yang 
dianggap bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. 
Pengujian tersebut dapat dilakukan berhubungan 
dengan pemeriksaan tingkat kasasi. Ketiga adalah UU 
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Isi dan 
maksud ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UU 
No. 14 Tahun 1985 adalah sama dengan pasal 26 UU 
No. 14 Tahun 1970 di atas. 

Yang menarik dari isi dan penjelasan pasal-pasal 
UU yang disebutkan di atas, tak satu pun kalimat yang 
menyebutkan secara tegas Mahkamah Agung dapat 
menggunakan hak ujinya tanpa melalui proses kasa- 
si. Lalu bagaimana dengan tawaran langka” Ketua 
Mahkamah Agung tadi? ` ЗА 

Apakah Ketua Mahkamah Agung dalam hal ini 
menafsirkan kalimat dapat dalam Pasal 26 ayat (2) UU 
No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 31 ayat (3) UU No. 14 
Tahun 1985, secara luas? Sehingga ditafsirkan bahwa 
di samping Mahkamah Agung dapat menggunakan 
hakujinyasehubungan.dengan adanya proses kasasi, 
juga dapat langsung menguji peraturan perundang- 
undangan di bawah UU yang dianggap bertentangan 
dengan UU yang lebih tinggi, tanpa menunggu 
adanya proses kasasi? Atau mungkin ada alasan 
yuridis lain yang digunakan oleh Ketua Mahkamah 


» 
ағы, Ж, 


Арипр? Kalaupun itu benar, ада satu һа! yang tidak 
boleh dilupakan dalam upaya Mahkamah Agung 
menggunakan hak ujinya tanpa melalui kasasi, yaitu 


- prinsip hukum acara, di mana sifat hakim adalah 


menunggu (nemo judex sine actore). Artinya, bila 
tidak ada tuntutan hak, hakim tidak dapat bertindak. 
Kalau memang benar hak uji tersebut dapat 
dilaksanakan tanpa melalui proses kasasi, bagaimana 
prosedur pelaksanaan hak uji tersebut? Apakah akan 
sama seperti proses acara biasa? Ataukah untuk ini 
akan diberlakukan beberapa pengecualian. Lebih 
lanjut, apakah untuk hal ini akan diberlakukan 
penyimpangan seperti penerapan actio popularis 
atau dapat juga secara individu pihak yang merasa 
dirugikan atas peraturan perundang-undangan di 
bawah UU tersebut langsung meminta Mahkamah 
Agung untuk mengujinya? Apakah ini tidak akan 
menambah pekerjaan baru buat Mahkamah Agung? 
Saya sepakat bahwa hak uji langsung ini memang 
diperlukan demi tegaknya nepara hukum, yakni 
dalam rangka pencapaian tertib hukum. Dengan 
demikian, diharapkan keadilan dan kepastian hukum 
dapat tercapai. Akan tetapi, kalau pelaksanaan hak uji 
langsung tersebut hanya akan menambah pekerjaan 
baru, sementara pekerjaan lama masih menumpuk, 
apakah tidak lebih baik bila digunakan lembaga yan 
sudah ada? Peradilan Tata Usaha Negara barangkali 
pilihan yang terbaik untuk melakukan toetsing terha- 
dap peraturan perundang-undangan di bawah UU. 
Persoalannya, kewenangan mengadili lembaga per- 
adilan ini sangat terbatas, yaitu hanya berwenang 
menguji Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Artinya, 
lembaga ini tidak berwenang menguji semua peratur- 
an perundang-undangan di bawah UU. Kewenangan 
menguji itu pun masih dibatasi dengan syarat-syarat 
yang sangat ketat. Mengingat bahwa Pemerintah 
telah memberikan angin segar dalam bidang hukum 
pada pembangunan jangka panjang tahun kedua 
mendatang, kenapa kita tidak mencoba mengusul- 
kan agar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara 
diperluas, daripada harus menambah pekerjaan baru 
рада MA yang tentu saja akan menambah beban baru 
pula? ZAENAL ABIDIN 
Advokat 
Jakarta 


Selamat Datang 1200 Ton Limbah Plastik Import! 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 








11 





























— 


UP & DOWN pun, 
OPEN & CLOSE pun 


TOSO BLIND 


One Control System 


17 Desember 1992, 
Flores Room, 
Hotel Borobudur, 


Jaak arent va 











Diselenggarakan Oleh : 





SMORMAELDUK. o 
3 PUSAT АМТАН UNIVERSITAS 
BIDANG STUDI EKONOMI 


Dea ana UNIVERSITAS INDONESIA 


salat 
SDR 
5n» I-V 


Bekerja Sama Dengan : 


G 
“ 


% 


AQ 


LEMBAGA DEMOGRAFI 
F E U | 


| Cu | & 
A : LEMBAGA MANAGEMENT 
tahun 
Garansi 2 ; i : : | 
| PT. SUMBER SETIA ABADI 
Jl. Tomang Raya No. 15, Jakarta 11440 
= 5601078-5601079 (Hunting) 


Semarang & 518024. Surabaya & 577302. 
572631. Palembang & 28068. Medan & 28189. 








TREND GAYA HIDUP 
PARA EKSEKUTIF DAN 
PROFESIONAL INDONESIA: 
Kajian Peluang Bisnis 


Mengajak ANDA mengkaji peluang bisnis dari 
adanya pergeseran gaya hidup Eksekutif dan 
Profesional Indonesia sekaligus mengukur 
seberapa potensial mereka bagi keberhasilan | 
bisnis ANDA. Mereka itu berada dalam 
kelompok umur 30-64 tahun. Penduduk | 
berusia demikian menurut Lembaga Demografi 
FEUI pada tahun 1995 diperkirakan berjumlah 
65 juta jwa atau 33% dari 195 juta jiwa 
perkiraan total penduduk Indonesia. 
PEMBUKAAN : Prof. Dr. M. Arsjad Anwar, 
Dekan FEUI 
KEYNOTE SPEECH : Dr. Soedradjad Djiwandono, 
Menmud Perdagangan RI - 


———————————————O 


RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 


* Gaya Hidup dan Kesehatan 
* Gaya Hidup dan Penampilan 
· Peluang Bisnis Dari Gaya Hidup 


PEMBICARA 


— Dr. Muhilal, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia. 

— Dr. Ascobat Gani, Ketua Perhimpunan Peminat 
Ekonomi Kesehatan Indonesia 

— Dr. Martha Tilaar, Presdir PT. Martina Berto. 

- Drs. Abdul Latief,* Chairman Latief Corporation 

- Dr. Yaumil Achir, Dekan Fakultas Psikologi UI 

- Dr. Aris Ananta, dkk., Lembaga Demografi FEU! 


MODERATOR j 


- Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Deputy Kepala LAN 
— Heru Sutojo, SE., MSc. Kepala LM FEUI 
- Dr. Dorodjatun Koentjoro-Jakti, PUDEK | FEUI 


PENDAFTARAN 


Dibuka 19 Nov. s/d 15 Des. 1992 pada jam kerja. Silakan 
hubungi atau datang langsung ke : 


° Lembaga Management FEUI, Jl. Salemba Raya 4, 
Jakarta, Telp. 334142, 3907410, Fax. 331610, dengan 
Sdri. Devi. 


Lembaga Demografi FEUI, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta, 


Telp. 386434, 336539, 3900703, Fax. 3102457, dengan 
Sdri.Diah. 


Silakan transfer pembayaran Anda ke rekening 
LMFEUI No.: 464042081, BANK BNI 1946 
CABANG KRAMAT, JAKARTA, atau datang 
langsung ke alamat di atas. 


PENGGANTI BIAYA MATERI 


Rp. 300.000,- per peserta 


Biaya tersebut untuk pengganti biaya materi, 
snack dan makan siang. 


* Menunggu Konfirmasi 


TEMPAT TERBATAS 















































PLAZA INDONESIA, LEVEL |, UNIT 47 - TEL. 328030 





hindarkan N A T O 


Action Talk Only 
apa gunanya rencana bila tidak dikerjakan 7 


[ Тір Time Planner adalah sistem yang terpadu yang 
mengkoordinir antara Rencana, Tindakan dan 

| Supervisi. Bila Anda seorang Eksekutif, Anda tidak 
ingin menjadi bagian dari permasalahan melainkan 
berada di puncak segala permasalahan dan keadaan. 


Tip Time Planner memungkinkan Anda berada dalam kondisi 


^ tenang menguasai keadaan dan permasalahan untuk mengambil 





eputusan. 


Produk Tip Time Planner keluar dalam 3 versi; pilihlah yang sesuai 
dengan selera dan gaya pribadi Anda. 








Tip Time Planner - ukuran kertas 148 mm x 210 mm / z 
Point Work Organizer - ukuran kertas 110 mm x 170 mm ig - E 
Slip Pocket Planner - ukuran kertas 85 mm x 163 mm PONI Vod Ox uet Singha set 1993 
Ref. No. PO.-21993 folder vinyl Rp. 75.000,- 
Refill . Warna : O Hitam O Coklat O Merah 
Dengan sistim refill Anda lebih efisien dalam investasi, tinggal ў Ref. No. PO.-31993 folder kulit Rp. 140.000, - 


Warna : O Hitam O Bordeaux O Biru Tua O Abu-Abu 


membeli isinya setiap tahun. 





SLIP Pocket Planner Standard set 1993 


Ref. No. SL.-21093 folder vinyl Rp. 34.500,- 
Warna : O Hitam D) Coklat O Biru Tua O Merah O Putih 











š z s Ref. No. SL.-22093 folder kulit Rp. 67.000,- 
TIP Time Planner Standard set 1993 Warna : O Hitam O Bordeaux O Biru Tua O Abu-Abu 
Ref. No. Tip.-4193 folder vinyl Rp. 152.000,- Warna : Hitam 
Ref. No. Tip.-4293 folder kulit model Executive Rp.295.000,- 
Warna : O Hitam O Bordeaux O Coklat 


Ref. No. Tip.-4393 folder kulit model Sultan Rp.325.000,- Н 4 
Warna : O Hitam O Bordeaux O Coklat 

















DRTRSCRIP 


TIME PLANNER DIVISION 
Jl. Angkasa 18, Jakarta 10610 Phone: 413508 - 417121- 4204746 Fax. No.: 62 21- 410910 











ге m .............. ee m m um U m с m 










































































































| FORMULIR PESANAN I 
I = І 
атда Jumlah 
l Ref. No. Warna Satuan Rp. Peranan Total Rp. П 
l - Мата pemesan І 
I Alamat l 
| 1 
1 І 
I 1 
l І 
I Kota Kode Pos І 
4 І 
Tele, оп 
| 5 І 
1 Sub total Rp. І 
l Biaya Pengiriman per set I 
| - PPN 10% R tal І 
І Nama barang Kota Jakarta | Luar Jakarta a I 
= 

І ЧЫЙ Їр: Rp. 5.000,- | Rp. 10.000,- Biaya l 
І pengiriman Ер. І 
I Point Work Organizer| Ер. 2.500,- | Rp. 5.000,- + І 
І = 

П Slip Pocket Planner | Ер, 2.500,- | Ер. 2.500,- tanda tangan | 
| E І 
I 9 Tambahkan biaya pengiriman untuk di luar Jakarta Kirimkan segera formulir pesanan ini kepada pt. DATASCRIP І 
І atau di dalam Jakarta. | Time Planner Division Л. Angkasa 18, Jakarta 10610 al 
l © Tambahkan PPN 10%. Phone : 413508- 417121 - 4204746 Fax. No. : 62 21-410910 ЕЁ 


Kami menerima pembayaran dengan Credit Card : Visa, BCA, Astra, Diners Club atau melalui Bank BNI 1946 Cabang Pecenongan. Rekening No. 000466001 Jl. Pecenongan Хо. 52, ]аЁага Pusat 














A 












ЖА TAHU YANG TERBAIK UNTUK ANDA 


Kami pun tahu apa yang anda inginkan. Kini tersedia aneka ragam 
produk Brylcreem sesuai dengan pribadi sejati anda. 

Anda dapat tampil semakin percaya diri dalam segala suasana. 
Anda adalah Anda. : 


E EA 
АНТІ-КЕТОМВЕ 


pner RE PLUS da 
муст ет тїртєт 


=> 
ANTI- |-KETOMBE 


Brylcreem 


MD PROTEUS dde 


} = = Wa” s RES 
ал rylcreem Үй Brylereem 'YVlereem 


Hello 270ml. 


Brylcreem 
m 


| 


DEO STICK 


ze 


BRYLCREEM - CERMIN PRIBADI SEJATI 





























НІТАМ. 
HASIL REKAYASA PARK BR; 


INSIGNIA, BOLPEN DAN PENSIL PARKER 


SERI BARU YANG TELAH MENGALAMI UJI COBA SECARA SANGAT SEKSAMA. 


BODY YANG TERBUAT DARI KUNINGAN, BEGITU TERBENTUK, 
SEGERA MENGALAMI 


PROSES SEMBURAN PASIR DAN DILAPISI OLEH 


DAMAR EPOXY BERWARNA HITAM MATTE. 


DAN SECARA CERMAT DIHIAS DENGAN EMAS 


YANG MEMPESONA. 


14K 
HAK PATEN UNTUK INI DIPEGANG OLEH PARKER. 


(BAHKAN PENJEPITNYA TELAH DIUJI COBA 25,000 KALI UNTUK MENJAMIN 


KUALITAS DAYA TAHANNYA). 


HANYA DENGAN SEBELAH TANGAN SAJA ANDA DAPAT MENJALANKAN 
MEKANISME BOLPEN MAUPUN PENSIL PARKER INSIGNIA. 
SEHIGGA, UNTUK CATATAN SESEDERHANA APAPUN, SEPENDEK APAPUN 


‚ ANDA DAPAT 
MENULISNYA DENGAN HASIL YANG SELALU MEMBERI KEPUASAN. 









Ф PARKER 
INSIGNIA 


І0 PILIHAN MENARIK 








TERBANG NON-STOP DARI TAIPEI КЕ LOS ANGELES! 
Mulai 12 Desember 1992 Anda dapat menikmatinya 
bersama EVA AIR. 


Seattle 









San Francisco ü 
Vienna Chicago 


New York 





К Таіреі 
Maldives Los Angeles 













ITY 
Penang Q 
Kuala Lumpur Manila Houston 
Singapore Miarni 





Transfer Points |==® | 
Jakarta = 


There аге connecting flights through Los Angeles to all major cities in the U.S. 


\ 
22. 


ЕТЕ 
ROUP 


Pilihlah EVA Air untuk melintasi Samu- 
dera Pasifik dengan jalur penerbangan 
terpendek. Mulai 12 Desember 1992, EVA 
Air dengan Boeing 747-400 nya yang ter- 
baru akan terbang langsung setiap hari 
dari Taipei ke Los Angeles pulang-pergi 
untuk memberikan pengalaman baru 
yang mengasyikkan bagi Anda. 


Jalur penerbangan EVA Air ke Los 
Angeles akan memberikan kenyamanan 
selama Anda berada di cabin dengan fa- 
silitas lengkap serta pelayanan dari awak 
pesawat kami yang ramah dan penuh 
perhatian. Terbanglah ke Los Angeles 
dan sambutlah hari baru bersama kami. 


Untuk keterangan dan pemesanan 
tempat, hubungi kami di: Jakarta (021) 
5206456 dan Surabaya (031) 511234, 
ext. 316, 326, atau biro perjalanan Anda. 





EVAAIR 


FLY EVA AIR AND FEEL THE DIFFERENCE 















































Juga tersedia 
Ukuran 17", 20! 
dan 21" 











14" Stereo Pertama dan satu-satunya didunia. 
Itulah The Grand Master II. 

14! Stereo dengan Picture Noice Reduction 
dan Sharpness Control. 

14" Stereo dengan Superior BuiltIn Zweiton! 
Stereo ; Bilingual, Stereo Output untuk ekstra 
speaker. Quardrophonic khusus 20" dan 21". 


14" Stereo dengan Multi System ; PAL untuk 
ТҮКІ, RCTI/SCTV dan Antena Parabola. NTSC 
3,58MHz untuk Karaoke/Laser Disc: dan NTSC 
443MHz untuk VCR. 

14" Stereo dengan Wide Range Voltage. 

14" Stereo dengan Design Genio yang 
menjadi World Trend 1993. 











PERTAMA DI INDONESIA 


BENTUK PELAYANAN KACAMATA 
TERMODERN BAGI MASYARAKAT INDONESIA 


OPTIK & LABORATORIUM LENSA 




















JAKARTA : ө THE ATRIUM, LT. | МО. 106-108, JL. SENEN RAYA, TEL. 3856625 
e WIJAYA GRAND CENTRE BLOK А 01, JL. WIJAYA Il, TEL. 7206707 (SUPER STORE DIBUKA JANUARI 1993) 
SURABAYA : e TUNJUNGAN PLAZA Il, LT. Ill NO, 301, JL. BASUKI RAHMAT, TEL. 526651 


























10/92 - 31/12/92) 


SEKARANG GILIRAN 


_ REZEKI 


Setelah anak dan ibu, sekarang giliran ayah 
yang luber hadiah. Mungkin ayah bingung 
mau pilih hadiah yang mana. Tetapi yang 
jelas, makin banyak point, hadiah makin wah. 
Untuk anak-anak dan ibu-ibu... inilah 
kesempatan memilih hadiah gratis buat ayah. 





Wow... pilih yang mana nih 








Tambah terus saldo Anda, dapatkan point 
sebanyak-banyaknya. Ingat, Paket Undian 
REZEKI AKBAR dengan hadiah mulai dari 
emas batangan sampai sedan Volvo 960 
selalu menanti Anda. Untuk informasi lebih 
lanjut hubungi kantor UNIBANK terdekat. 


UNIBANK 


Bank Anda Setiap Saat 




















Tak'kan Begini 
Jadinya Bila Anda 
Memilih Durex! 





Durex - 
Pilihan Benar 


Membuat Anda 


Tersenyum Lebar! 


NM aine 
Together extra safe 





Kondom berkualitas yang aman dan 
berstandar internasional tertinggi 






















bossinis 


Avallable in watch retailers 





Plagiat: 
Apakah Perlu per Kalimat Ditandai 


Tinjauan buku Ismet Ғапапу, “Plagiat-Plagiat di 
MIT: Tragedi Akedemis di Indonesia” (TEMPO, 21 
November 1992, Buku) oleh Putut Trihusodo terus 
terang membuat saya berpikir dan ikut sedih. Secara 
objektif sebagai sesama intelektual saya ingin me- 
nanggapinya. 

Bagi saya, sebuah buku kalau sudah mencantum- 
kan referensi buku dengan catatan kaki buku lain 
yang dijadikan sumber tulisan dinyatakan sebagai 
penjiplakan, itu adalah keganjilan intelektual. Kalau 
yang dicari dari sebuah disertasi adalah orisinalitas 
secara keseluruhan dan adanya inovasi atau invensi 
dalam setiap alinea dalam babnya, penulisnya adalah 
seorang jenius luar biasa. Apa semuanya harus 
demikian? | 

Kalau disertasi langsung dituding sebagai plagiat 
dan penulisnya sebagai plagiator, sebagai pembim- 
bing skripsi di Usakti dan Untar sejak 1979 dan 
penulis, saya ikut bertanya dengan Putut Trihusodo, 
apakah perlu kalimat per kalimat ditandai sum- 
bernya? 

Kalau setiap alinea kutipan harus disertai catatan 
kaki atau narasumber, dan kalau tidak divonis 
sebagai plagiat, saya menjadi cemas dan sedih karena 
bisa-bisa beribu-ribu disertasi, skripsi, tulisan ilmiah, 
dan tinjauan ilmiah menurut “ukuran ilmiah” Ismet 
Fanany bisa saja dikategorikan plagiat. Sebagai inte- 
lektual dengan hati nurani yang jernih kita harus mau 
dan berani melihat di cermin dan bertanya "apa saya 
ini jujur pada diri dan intelektualitas sesama saya”. 

Menumbuhkan tradisi intelektual Indonesia Бегаг- 
ti tanpa ragu-ragu, tanpa perasaan takut dan cemas 
diteror mental secara sistematis, menalarkan realitas 
substansial secara ilmiah, yang melandasi ungkapan 
realitas pereferial. Mengungkapkan realitas substan- 
sial sekalipun mengutip dari sumber-sumber ilmiah 
sebagai referensi bukanlah plagiat apalagi dosa yang 
patut dikejar-kejar. 

Seorang ilmuwan integritasnya adalah pada kejer- 
nihan "otak"-nya dengan kemampuan berpikir kritis. 
Yahya Muhaimin adalah intelektual yang memiliki 
integritas. Sayang, kalau ia dijadikan seperti Sokrates 
yang diadili atau divonis karena keyakinan ilmiahnya. 

Disertasi, skripsi, tulisan, dan- tinjauan ilmiah 
sekalipun dengan mengutip sumber-sumber tulisan 
ilmuwan lainnya merupakan terminal menuju ke 
tujuan, yaitu menumbuhkan citra tradisi intelektual 
Indonesia yang memiliki integritas dalam era globali- 
sasi memasuki masa depan yang penuh harapan itu. 

Panggilan kita adalah menyuburkan tradisi intelek- 
tual Indonesia memasuki era PJPT ІІ. Janganlah kita 
ikut berdosa dengan mencari-cari alasan untuk 
mengerdilkan atau membunuh tradisi intelektual 
Indonesia itu. 

DRS. BOB WIDYAHARTONO 
Lektor FE Untar 
Jalan Letjen S. Parman 
Jakarta 11440 


Rumah Kaca dan Lapisan Ozon: 
Sekadar Tambahan untuk Para Dai 


Beberapa waktu lalu saya mendengar ceramah 
seorang mubalig Ibu Kota di sebuah radio swasta di 
Surabaya. Ceramah itu sangat menarik karena selain 
mengupas berbagai persoalan mendasar dan kontek- 
stual dalam kehidupan saat ini, juga disampaikan 
dengan gaya dan bahasa yang sangat komunikatif. 
Saya pikir kalau saja semua dai mempunyai ke- 
mampuan dan keterampilan serta "pendekatan" 
multidisiplin seperti ustad tersebut, dakwah benar- 
benar akan berhasil bukan saja membina umat 
menjadi mukmin dan mutakin. Juga mewujudkan 
transformasi sosial dalam masyarakat. 

Tanpa mengurangi penghargaan saya kepada ustad 
tersebut, .perkenankan saya memberikan sedikit 


° penjelasan tambahan, khususnya ihwal “rumah ka- 


са” dan lapisan ozon yang disinggung dalam ceramah 
sang ustad. 

Para ahli memang sudah sering memperingatkan 
bahwa suhu bumi yang kita huni ini terus meningkat 
akibat pemanasan global karena terjadinya efek 
rumah kaca dan berlubangnya lapisan ozon. Namun, 
masih banyak orang belum paham betul tentang 
istilah efek rumah kaca, sehingga dipahami sebagai 
rumah yang terdiri dari kaca seperti bangunan 
gedung di kota-kota besar. Kalangan terpelajar pun 
kadang masih ada yang memahaminya sebagai rumah 
kaca yang biasnya ada di kebun percobaan atau 
penelitian. Sehingga pernah ada seorang mahasiswa 






























































Wet & Dry Уасиит Cleaner 


Memperkenalkan Vacuum Cleaner Philips yang serba bisa. Keistimewaannya... 
dapat digunakan untuk permukaan yang kering dan basah. Memiliki motor yang 
tangguh, sehingga mampu menghisap benda padat seperti kerikil, sampah daun dan 
serbuk kayu; juga menghisap air dan membersihkan debu bahkan noda yang 
melekat pada sofa, karpet, kayu, lukisan, gorden, dinding, jendela dll. 


Vacuum Cleaner Philips, cocok digunakan di hotel-hotel, perkantoran, pabrik, 
rumah, bengkel dan service station. 





Untuk demonstrasi cuma-cuma, telponlah: 

e Jakarta: (021) 5664790, 4511100 psw. 245, 7209432 dan counter-counter Philips di: Golden Truly 
Supermarket, Hero Supermarket, Sogo Dept. Store, Pasaraya dan Diamond Dept. Store e Bandung: (022) 
500294, 503981, 432225 e Semarang: (024) 21475 Surabaya: (031) 714217, 526641, 65261-69, 
65391-99 psw. 422. e Medan: (061) 24216, 24443. 


Anda akan surprise mendengar harganya. 


PHILIPS. TAK KENAL MAKA TAK SAYANG. 


AMAZ@NE 
ИШИНИН Hos 





š 
Š 
Š 
: 
E 





Dengarlah cerita bapak 
NAN SIN А.Ғ, Yi m 


Rossi tentang... 


ve my 


Anda merasa tidak enak badan? Inilah saatnya Anda . 
minum Redoxon. Redoxon yang kaya akan vitamin С 
akan membantu mencukupi kebutuhan vitamin C bagi 
tubuh Anda. 
Kini Redoxon tersedia 
juga dalam bentuk 
tablet hisap. 





Reg No DL 2011403 





Cl 16824 

















ZZ 





D | 





yang berkunjung ke Pusat Pendidikan Lingkungan 
Hidup (PPLH) Seloliman Trawas, memprotes kenapa 
di PPLH sendiri dibangun rumah kaca. Padahal 
“rumah kaca” yang dimaksudkan adalah adanya gas 
yang berada di atas permukaan bumi yang berasal 
dari pencemaran, yang terdiri dari СО, СО;, CFC, 
metana, dan NO,. Gas tersebut berasal dari kegiatan 
industri (terutama industri kimia, peleburan temba- 
ga, dan semen), dari kegiatan rumah tangga seperti 
penggunaan parfum (spray), kulkas dan alat pe- 
nyejuk ruangan, dan sebagian berasal dari kebakaran 
hutan. Gas yang menutupi permukaan bumi itu 
mengakibatkan sinar matahari yang sampai ke bumi 
tidak dapat dipantulkan kembali ke angkasa karena 
terhalang gas rumah kaca tadi. Akhirnya, panas itu 
kembali ae ke bumi yang mengakibatkan suhu bumi 
meningkat. 

Prinsip terjadinya efek rumah kaca di atmosfer 
sama dengan yang terjadi dalam sebuah mobil yang 
kena panas matahari dengan seluruh kacanya tertu- 
tup. Panas yang masuk melalui kaca seharusnya 
keluar lagi tapi tak mampu menembus kaca. Yang 
terjadi kemudian adalah konsentrasi panas di dalam 
mobil. 

Adapun lapisan ozon (Оз) yang kini dihebohkan 
telah berlubang, tempatnya bukan di atmosfer tetapi 
di lapisan stratosfer (lebih kurang 50 kilometer dari 
permukaan bumi). Memang benar di sekitar kita dan 
di atmosfer ada juga ozon tetapi dalam kadar yang 
sangat kecil. Jebolnya lapisan ozon adalah akibat 
bereaksi dengan gas chlorofluorocarbon (CFC) yang 
terbuang dari AC, kulkas, parfum (spray), dan 
kegiatan industri tertentu (terutama yang mempro- 
duksi gabus). Gas CFC lepas ke angkasa dan menca- 
pai lapisan ozon memerlukan waktu 6—8 tahun dan 
mampu bertahan sampai seratus tahun kemudian. 
Artinya, kalau gas CFC dapat kita hentikan pembua- 
ngannya hari ini di seluruh dunia, kehancuran lapisan 
ozon baru akan terhenti seratus tahun mendatang. 

Lapisan ozon berfungsi antara lain "memfilter" 
sinar ultraviolet. Kalau lapisan ozon berlubang — 
apalagi hancur total — sinar ultraviolet yang jatuh ke 
bumi akan melampaui batas yang dibutuhkan untuk 
kehidupan di bumi. Akibatnya, es di kutub akan 
mencair, sehingga kota-kota pantai dan pulau-pulau 
kecil di seluruh dunia terancam tenggelam. Kehidup- 
an perairan juga akan terancam punah karena sinar 
ultraviolet akan mematikan plankton, yang merupa- 
kan makanan bagi biota tertentu (pemakan pertama), 
maka pemakan berikutnya pun akan punah (ingat 
hubungan saling ketergantungan mahluk hidup da- 
lam rantai makanan). Butir-butir hijau daun (klorofil) 
pada tumbuhan bisa rusak. Itu akan mengganggu 
poses fotosintesis sehingga hutan akan hancur dan 

risis oksigen akan melanda dunia. Dan terjangkitnya 
wabah kanker kulit dan katarak mata. 

Itulah sedikit tambahan informasi seputar efek 
rumah kaca dan lapisan ozon, semoga para pembaca 
yang tahu lebih banyak tentang hal ini dapat membe- 
rikan informasi tambahan. 


SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULUE 
Staf Senior PPLH: Seloliman 
PO Box 03, Trawas 
Mojokerto 61375 
Jawa Timur 





















































































Digital PABX MATRACOM 4520 








Kapasitas 
48 saluran PT TELKOM 
160 pesawat cabang digital/analog 


EEE ERRELE ETI 
*. 


ж 




























Benda Purbakala: 
Кок Тера Menjualnya? 


Membaca tulisan “Dagang Resmi Benda Purbaka- 
la” (TEMPO, 21 November 1992, Seni), hati rasanya 
jadi ngenes. Kok, ya ada, orang yang tega berjual beli 
kekayaan negaranya sendiri. Seolah-olah kekayaan 
negara, dalam hal ini benda purbakala, tidak mempu- 
nyai arti apa-apa, melainkan komoditas belaka. Atau 
mungkin mereka lupa bahwa benda purbakala me- 
rupakan warisan nenek moyang kita yang menggam- 
barkan tingginya kebudayaan nenek moyang kita di 
masa silam, yang seharusnya merupakan kebanggaan 
seluruh rakyat Indonesia. 

Saya jadi teringat peristiwa beberapa bulan lalu, 
ketika seorang bocah melaporkan benda purbakala 
yang secara tidak sengaja ditemukannya di sawah , 
yang sedang dicangkulnya. Entah apa yang mendo- 
rongnya untuk melaporkan hasil temuannya pada 
Dinas P dan K setempat. Mungkin karena kejujuran, 
kesederhanaan, atau mungkin juga karena satu 
alasan yang lebih mulia, keinginan untuk memberi- 
kan sesuatu pada negaranya sebagai pencerminan 
sikap bangga terhadap bangsa dan negaranya. 

КІҒКАТ KAMESWARA 


“ж жаз 
* à à s » e ə 5» 








Ringkas, Mudah, Handal, Ekonomis 


PT PRIMA SISTIMATIKATAMA 
KOMP. DUTA MERLIN BLOK E.30 JL. GAJAH MADA 3-5, JAKARTA PUSAT, INDONESIA 
TEL. 3807741 - 42 - 43, FAX. 3807740 


Jalan Kauman 37 
Yogyakarta 55122 


WORK GALLERY 





17 




















k. Data Anda 
tersimpan dengan aman, karena FujiFilm Floppy Disk 
dilengkapi dengan super metallic hub ring untuk 
pemakaian jangka panjang. Dan, untuk setiap pembelian 
1 box, Anda mendapatkan hadiah langsung 1 rol Fujicolor 
Film SHR ІІ ASA 100-24 exp. 


Bergegaslah! 
Hadiah hanya diberikan dari 15 Okt. "92 s/d 15 Jan. 93. 





Hanya terdapat di cabang-cabang : 


е JAKARTA e BANDUNG ө PALEMBANG 
TOKO BUKU e MEDAN e BALIKPAPAN e DENPASAR ө JAKARTA е BEKASI ө BOGOR 
е SURABAYA e SEMARANG Toko Buku 2. BANDUNG ө CIREBON ө YOGYAKARTA 
раа Ва ramedia e YOGYAKARTA ө SALATIGA ө SOLO e SURABAYA ө DENPASAR ө TANJUNG KARANG 


e JEMBER e MALANG GUNUNG AGUNG 


Omega Constellation 
Jam tangan pria dari emas/baja 
dengan hari/tanggal. 
Knistal safir tahan gores. Tahan air. 
Swiss made since 1848. 








OMEGA 


The sign of excellence. 


OMEGA SHOWROOM & SERVICE CENTRE: Level 1 Unit 15 Plaza Indonesia, Jakarta. Tel: 3324427328060 


Penyalur Resmi: BEEMEL WATCH Gadjah Mada Plaza Tel: 3844281 Duta Merlin Tel: 3800225 е B.I. WATCH Gadjah Mada Plaza Tel: 384152 
е DIAMOND Aldiron Plaza Tel: 7395876 e ISTANA ARLOJI Duta Merlin Tel: 361027 Hotel Borobudur Tel: 370333 Ratu Plaza Tel: 711399 Pasaraya Tel: 72 ULER 
Pasar Baru Tel: 3841763 e REGENT WATCH Plaza Indonesia Tel: 326748 e SURYAMAS ARLOJI Pondok Indah Mall Lt 1/ 121 Tel: 7506958 EOS epi do 


Agen Tunggal: PT PANTJA NIAGA Tel: 377202 


4 * CITY WATCH Glodok Plaza Tel: 6280337 














Dalam rangka Penganugerahan Anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Indonesia 


` 


kepada Lady Margaret Thatcher, 


Persatuan Insinyur Indonesia mempersembahkan: 











CERAMAH UMUM 


oleh 
LADY MARGARET THATCHER 
dengan topik 
INTERNATIONAL CO-OPERATION 
AND WORLD ECONOMIC 
DEVELOPMENT TOWARDS THE NEXT CENTURY : 











yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 3 Desember 1992, pukul 19.00 hingga 
23.00 malam di Assembly Hall, Jakarta Hilton Convention Center. 
Dimeriahkan oleh Twilite Orchestra yang dipimpin Addie MS, 


dengan menampilkan artis-artis ibukota . 


Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi Sekretariat РП; Andry 
Telp. 021 - 7392244, 7398858. Fax. 021 - 7392255 














== 








TURN YOUR COMPUTER 
INTO A POWERFUL MUSIC STATION 


PAKAR 
MPU-32 


Midi Interface MPU-32 : MPU-401 
kompatibel, dilengkapi dengan SMPTE, 32 
Channel, Metronome output dan didukung 

oleh profesional seguencers seperti : 
Cakewalk Pro, 64 Track PC, Cadenza Gold, 
Master Tracks Pro, Musicator, Seguencer Plus 
Gold, Copyist Pro DTP, dll. 


VGA to Pal Encoder PE-101 P : 
Menayangkan/ merekam Citra dari VGA 
output ke TV/ Video Cassete Recorder 


Diag Card PD-86X : 
Mempermudah dan mempercepat perbaikan 
Komputer AT 286 hingga 486 





ь 4 b 4 
Distributor : 


* Bandung : Klee Komputer, ph. (022) 838 38 
Fax. (022) 444 123. 

Dealer : 

* Jakarta : Genius Computer, ph. 6006 951-53; Mac 
Computer, ph. 3801 590-91; Istidata, ph. 385 0833. 
* Yogyakarta : Wisno Computer, ph. 88694, 65914. 
* Surabaya : Elmi Computer, ph. 571 634, 571 229. 





Sine (Robin) 1912 


Fuji Heavy Industries 
Japan 








GENSET R 650 (Silent Type) 
- Suaranya halus (+ 59 dBA) 

- Ringan, hanya 18 kg 

- Kapasitas 550W/220 volt 


Produk Robin lainnya 

ө Genset 500W - 5000W 
Bensin dan Diesel 

ө Pompa air 2 % 3 inch 
Bensin dan minyak tanah 

€ Engine 3,5 HP - 10 HP 
Bensin dan minyak tanah 


Suku cadang & perbaikan : 
PT. Dinamika Setya Mesin 


Jl. Ir. H. Juanda 41-42, Jakarta 
Telp. 3800100 (Hunting), Fax. 3845579 








The origin 





The name 


SALAMANDER & 


The finest quality leather shoes imported from Germany 
now available for Men & Women from the House of Salamander 
Plaza Indonesia, Mahkota Sepatu, Sin Lie Seng, Sinar Terang. 





ЛЕР": | ER Oe NE PPE 5 EISE nee 











Jam untuk segala keadaan. Sifat шата dan 

keindaihan asli jam ini tercermin dari gerakannya, 
membawa jam ini menjadi hidup. Pada dasarnya 

direncanakan sebagai alat dalam menyelam, ia 

tahan akan perlakuan kasar dan tahan sampai 

pada kedalaman 500 meter (1650 kaki). Sea- 

Hawk ini tersedia dalam raja, emas kuning dan 

baja atau emas 18 karat-pilihan ada pada anda. 

Rantainya dari baja, emas kuning dan baja atau 

kulit jahitan tangan yang eksklusip. 


GP Sea-Hawk automatic 


irard-Perregaux 


Manufacture de montres d'exception 


depuis 1791 


AUTHORISED DEALERS: Changi Watch Gallery. (Changi Airport Terminal 2. Tel: 545 4947). Cortina Watch Centre. (Raffles City. Tel: 339 9185). Deluxe 
Eastern Watch. (Centrepoint. Tel: 235 2536). IMM Brands Centre. (IMM Building. Tel: 568 2828). Roy Eastern Watch. (Lucky Plaza. Tel: 734 1935 * Park 
Mall. Tel: 338 1232).Sincere Watch. (Lucky Plaza. Tel: 737 4648 е Marina Square. Tel: 337 3846 е The Promenade. Tel: 733 0764). The Hour Glass. (Changi 
Airport Terminal 1. Tel: 542 9069/542 9060 e Lucky Plaza. Tel: 734 2420 е Scotts. Tel: 235 6527 © The Palais Renaissance. Tel: 733 1262). Watches of 
Switzerland. (Forum. Tel: 734 0928 е Scotts. Tel: 737 3708). INDONESIA: The Hour Glass, Plaza Indonesia, L1-40, L1-42, L1-43, Jalan M H. Thamrin, 
Jakarta. Tel: (21) 327 036. 
SOLE DISTRIBUTOR: BMI Pte Ltd. (A member of the F J Benjamin Group of Companies) Tel: 737 3786. Fax: 737 7300 
SERVICE CENTRE: 400 Orchard Road, %17-05, Orchard Towers. Tel 7376 3566. 

















Pondok Indah Mall 
Lantai Dasar B 02-56 
Kebayoran Baru 
Jakarta 


Blok М Plaza 

Upper Ground Level 23 
Kebayoran Baru 
Jakarta 


Kelapa Gading: 
Boulevard 

Blok 0A1/1-2 
Jakarta : 


Harco Plaza 
Pasar Baru ` ` 
lantai 111/328-329 

Jakarta | 


Melawai Plaza 





TAG-Heuer watches; 
resistance, precision and 
endurance — qualities found 
in those who thrive on 
pressure. The 1500 series 
with double protection screw- 
in crown is water-resistant to 
200 metres. It features a 
unidigectional turning bezel” 


and double safety lock 
on metal bracelet. 


NE 


Time іп 














FCB/GAD 614 





Untuk meningkatkan ekspor Ке Amerika, Garuda 
Indonesia memperkenalkan Boeing 747 Соты, 
terbang tiga kali seminggu ke Honolulu dan Los 
Angeles.” 

Boeing 747 Combi memiliki sekat tengah 


* Dari 11 Nopember 1992. 








pemisah ruang penumpang dengan ruang kargo. 
Sehingga, pesawat jenis ini mampu memuat barang 
lebih banyak - dua kali lipat dibanding Boeing 747 


ila Anda terbang dengan Boeing 747 Comb: 


Anda dengan mudah dapat memilih kelas Utama, 
Eksekutif atau Ekonomi. : 

Sejalan dengan upaya kami menuju "Tinggal 
Landas’, ini hanyalah salah satu cara kami 
meningkatkan layanan dan performa penerbangan. 


Petiklah manfaat layanan Boeing 747 Combi 
Garuda Indonesia ke Amerika. 


Garuda Indonesia NS 


Bangga melayani anda. 












































— 





коо 














A classic sense of detail. New Styles. 











Valino, kemeja pilihan pria yang memiliki ketelitian dan kecermatan. 
Kemeja untuk pria yang memperhatikan kualitas. 

Dan kini, Valino menawarkan dua pilihan gaya baru. 

Valino Regular : dengan ukuran lebih longgar, kerah lebih lembut, 
Valino New Basic : menampilkan kerah model baru. 


Pilihan dua gaya baru untuk melengkapi gaya berbusana 
pria yang penuh percaya diri. 


Tersedia di Department Stores : 


e JAKARTA : Andria Blok M Plaza, Gajah Mada Plaza, Istana Pasar Baru; Cahaya Blok M Plaza, Kalibata, Pondok Indah Mall, Senen, 
Slipi; Esa Genangku; Genesis; Ginza; Grand Duta; Hembo Kalimalang; Jacob; Lotus; Makro; Matahari Arion, Galeria, King Harco, Loka- 
sari, Grand Melawai, Pasaraya Big & Beautiful, Pasaraya Young & Trendy: Pluit Plaza; Rimo Blok M Plaza; Тір Top; Yaohan. е BOGOR : 
Matahari Bogor Internusa. e BANDUNG : Andria BIP; Borobudur; Matahari King Plaza, Palaguna; Merlin; Yogya BIP. e SURABAYA : 
Alabama; Bonnet; Matahari Tunjungan Plaza; Plaza Surabaya; Royal; Sinar Jemur; Siola. eMALANG : Matahari: Mitra I, Mitra Il. e JEM- 
ВЕН: Dewi Fashion; Indra Fashion. eBANYUWANGI : Wijaya. eKEDIRI : Bahagia; Monica. eMADIUN : New Bandung. eSEMARANG : 
Matahari; Studio Lima; Wina. eYOGYA : Rimo. e MEDAN : Matahari; Yuki Sinar Plaza; Yuki Thamrin Plaza. ө PADANG : Rio. ePALEM- 
BANG : Matahari. eTANJUNG KARANG : King Enggal; King Tanjung Karang. eTELUK BETUNG : King Teluk Betung. e DENPASAR : 
Bintang Mas; Kertawijaya Plaza; Luxor; M A; Supernova; Tragia Gae. e BALIKPAPAN : Matahari; Tiga Jaya. e BANJARMASIN : Indra 
Jaya; Lima Cahaya; Siola Inti Mitra. ePONTIANAK : Istana Busana. e SAMARINDA : Eka Raya; Gajah Mada; Monaco; Sarinah; Sim- 
pang. e UJUNG PANDANG : Harapan Baru; Sejahtera. Produksi : KHARISMITRA SUKSES 





LINO 


Confidence 





















Laporan Utama : 


Jalan Menuju 


New 


IMOR Timur membuat berita lagi. Jumat pekan lalu 
| | Xanana Gusmao, panglima tertinggi Fretilin yang meng- 
adakan perlawanan selama 16 tahun, tertangkap. Orang 

pun lantas bertanya, berakhirkah perlawanan di sana? 

Mungkin perlawanan bersenjata akan lenyap. Bahkan dalam 
dua tahun terakhir hampir tak terdengar kontak senjata. Tema 
perlawanannya pun berubah, dari gerilya hutan ke ” gerilya 
kota”. Peluru jarang menyalak. Yang kerap meletus adalah 
unjuk rasa. Puncaknya, antara lain, insiden 12 November 1991, 
yang makan korban sedikitnya 50 orang tewas. 1 

Pendekatan aparat keamanan pun bergeser. Pasukan tempur 
diciutkan, operasi teritorial diintensifkan. Kecuali membantu 
membangun rumah, jalan, jembatan, sampai mengajari petani 
menanam labu, aparat keamanan ditugasi untuk menggalang 
masyarakat. Maksudnya, tak lain, agar mereka mengerti dan 
menerima integrasi. Pada gilirannya, tentu agar mereka segera 
bisa membangun kehidupan ekonomi dan politiknya, untuk 
mengejar ketinggalannya dari 26 provinsi yang lain. 

Namun jalan ke arah itu selama ini tampaknya masih ter- 
ganjal oleh kelompok perlawanan, Fretilin. Kelompok ini 
menginginkan kemerdekaan Tim-Tim. Untuk mencapai cita- 
citanya, kelompok ini mengadakan perlawanan bersenjata, dan 
politik lewat gerakan "bawah tanah” -nya. 

Adanya perlawanan itu sering menjadi alasan bebérapa 
pihak masih mempersoalkan integrasi wilayah itu ke dalam 
Indonesia. Baik di PBB maupun forum internasional lainnya. 


York 


pertemuan yang diselenggarakan Setjen PBB di New York 
kerap terganjal karena masih adanya kelompok perlawanan itu. 
Jalan menuju New York untuk penyelesaian Tim-Tim tam- 
'paknya kian lebar. Apalagi bila Indonesia mampu menunjukkan 
bahwa tak ada lagi pihak yang menentang integrasi. Dan seka- 
rang pula saat yang tepat untuk mengakhiri konflik di sana. 
Tertangkapnya Xanana, yang sering dijadikan simbol per- 


. lawanan, kiranya menjadi tonggak penting dalam penyelesaian 


Tim-Tim. Karena itu pula Laporan Utama ini ditulis. Bagian 
pertama menelusuri peristiwa penangkapan itu sendiri, berba- 
gai analisa, dan reaksi atas penangkapan Xanana. Juga, bagai- 
mana pihak Indonesia memperlakukannya sebagai pengacau 
keamanan biasa. Bagian ini dilengkapi dengan harapan Guber- 
nur Abilio Soares mengenai pembangunan Tim-Tim di masa 
mendatang. Ia mengungkapkan beberapa programnya untuk 
masa depan wilayah itu setelah tak ada konflik di dalamnya. 
Namun untuk mengetahui seberapa besar implikasi tertang- 
kapnya Xanana ini bagi rakyat Tim-Tim, perlu menjenguk seki- 
las tubuh Fretilin sebelumnya. Nah, bagian kedua mengungkap 
sekilas sejarah kelompok perlawanan itu. Di dalam sebenarnya 
sudah terjadi kemerosotan. Perpecahan antara kubu Marxistis 
dan yang beraliran demokrasi liberal ternyata cukup tajam, 
walau keduanya bercita-cita sama: kemerdekaan bagi Tim-Tim. 
Dan Xanana sendiri, yang konon sudah tak memimpin Fretilin 
dan hanya panglima Gerakan Perlawanan Nasional Maubere, 





Eksistensi perlawanan, 
yang sering tak lepas 
dari faktor Xanana, 
masih diperhitungkan. 
Kini, sejak Jumat 
dua pekan lalu, Xanana 
sudah ditangkap. 
Kelompok itu tak punya 
lagi pemimpin yang 
menjadi sumber sema- 
ngatnya. Bisa jadi eksis- 
tensi perlawanan di 
Tim-Tim pun benar 
berakhir tanpa Xanana. 
Tiadanya kelompok 
perlawanan mungkin 
akan memuluskan jalan 
diplomasi Indonesia. 
Perundingan triparti, 
antara Indonesia, Portu- 
gal, dan Setjen PBB, 
diperkirakan bakal kian 


lancar. Sebab selama ini š 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 






mengakui betapa kelompoknya semakin terjepit. Та mengakui 

: dalam wawancara yang 
diturunkan di bagian ini 
bahwa strategi operasi 
teritorial ABRI sungguh 
membuatnya sulit ber- 
kutik. 

Bagaimana masa 
depan Tim-Tim? Bagian 
terakhir mencoba men- 
cari jawabannya. Dari 
segi kekuatan militer, 
bagian ini menampilkan 
apa peran aparat kea- 
manan Indonesia di sana 
nantinya. Brigjen Theo 
Syafei, Panglima Kola- 
kops mengalkulasi se- 
berapa jauh kelompok 
perlawanan masih ber- 
gerak dan masa depan 
keamanan di Timor 
Timur itu. 





















































































"yang lain, Manuel Higino Juveral 











JOSE Alexandre Gus- 
mao alias Xanana Gus- 
mao, pemimpin Fretilin 
berwajah tampan, ma- 
sih dibicarakan di 
mana-mana. Barangkali 
kesan ini lantaran tam- 
pang anak Manatuto, Tim-Tim, berusia 46 
tahun itu tidak kucel dan garang. Di wa- 
jahnya tak tampak gurat-gurat urakan seo- 
rang gerilyawan yang sudah 16 tahun bu- 
ron. Hanya matanya merah dan rambutnya 
acak-acakan. Dia ditangkap di Desa Labane 


Barat, sebelah barat Dili, Jumat & 


dua pekan silam. 

Siapa Xanana? Dialah pemim- 
pin Gerakan Pengacau Keamanan 
(GPK) yang menentàng integrasi 
Tim-Tim ke Indonesia. Satu kam- 
pung halaman dengan Gubernur 
Abilio Soares, dia memilih masuk 
Fretilin dengan cita-cita kemerde- 
kaan Tim-Tim, sedangkan Abilio 
bergabung dengan Apodeti yang 
memihak Indonesia. 

Belum jelas siapa ayah Xan- 
апа. Ibunya bernama Maria Ап- 
tonia dan Xanana adalah anak ke- 
dua dari sembilan bersaudara. Be- 
kas penjaga gawang klub sepak 
bola Academica ini rupanya ter- 
masuk yang memilih jalan keras. 
Karena, adik kandung Xanana 


de Gusmao, 33 tahun, kini memi- 
lih bekerja pada sebuah instansi 
Pemerintah di Denpasar. 
"Sungguh sedih saya menden- 
gar berita penangkapannya,” ki- 
sah Manuel kepada Putu Fajar Ar- 
cana dari TEMPO pekan lalu. Se- 
cara kebetulan, seminggu sebelum 
hari penangkapan Xanana, Ma- 
nuel dipindahkan dari Jakarta ke 
Denpasar setelah satu setengah ta- 
hun bekerja. Toh Manuel tahu per- 
Sis, risiko sudah dihitung oleh Xanana: di- 
tangkap atau mati. "Sebagai adik, sangat 
manusiawi kalau saya sedih dan simpati,” 
katanya dengan mata basah. Dia belum tahu 
apakah dirinya juga akan diciduk karena 
ulah kakaknya: Yang pasti, kata Alfredo 
Ferreira, perwakilan Fretilin di Australia, 
sudah 16 orang sanak saudara Xanana yang 


НІМІ PWI 


22 


Laporan Utama 


Sekadar Tikus 








Xanana, buron aparat keamanan selama 16 tahun, akh i a tertangka 


ditangkap. 

Istri Xanana, Emilia Batista, sekarang 
berada di Australia. Emilia sejak dua tahun 
lalu menetap di Melbourne bersama dua 
anaknya yakni Nito, 21 tahun, dan Zenilda, 
18 tahun. Emilia adalah wanita keturunan 
Portu dan pernah jadi guru SD Katolik di 
Dili. Namun, kata sumber TEMPO, ada 
pula istri Xanana yang lain yaitu Luci Xi- 
menes yang sudah ditangkap satuan ABRI 
di Baucau. Rupanya banyak juga wanita 
yang kesengsem kepada Xanana. 


Try Sutrisno menunjukkan foto Xanana di DPR 
Pembubaran Kolakops jangan dikaitkan dengan Xanana 


itu lantaran Xanana sejak 1979 sudah ber- 
ada di kursi teratas Fretilin -- plus segala 
macam mitos punya kesaktian dan jimat 
yang belum tentu benar. Dia naik ke tampuk 
pimpinan menggantikan Nicolau Lobato, 
yang tewas di tangan ABRI 31 Desember 
1978. Pemimpin Fretilin sebelumnya, 
Amaral, ditangkap 1977 setelah dua tahun 


Banyak pihak, termasuk Kongres AS, 


jadi pemimpin (lihat: Loyo Tanpa Ха- 
nana?). Maka, jadilah Xanana orang ter- 
lama di pucuk Fretilin. 

Selepas SMA di Liceu, Dili, Gusmao di- 
beritakan masuk Seminari Tinggi di Dare, 
namun tak sampai selesai. Ketika itu pula 
dia bekerja di koran Avez de Timor (Suara 
Timor). Dia kemudian dikirim ke Australia 
dan belajar jurnalistik selama dua tahun. 
Kembali ke Dili pada 1974, bersama Jose 
Ramos Horta, kini jubir Fretilin, ia men- 
dirikan koran Nacroma (Terang). 

Di saat Tim-Tim mulai mempersiapkan 





integrasi dengan Indonesia pada Desember 
1975, Xanana masuk hutan di sektor tengah 
(sekitar Manatuto). Dia saat itu sebagai al- 
Junto (ajudan) Alarico Fernandez, Menteri 
Penerangan Fretilin. Konon Xanana memi- 
lih ideologi demokrasi liberal, dan ini 
bertentangan dengan kebanyakan pendiri 
Fretilin yang memilih paham Marxisme- 



































































Lenini 
Ке 
сапра! 
pahlav 
kam І 
lalu, 2 
yang | 
Versi. 
Kayak 
cuma | 
Dar 
repotk: 
pat ker 
Try 8 
pekan 
menga 
sekarai 
kap. Je 
gan ser 
“Saya 
(dimar 
dah ke 
Кар) s: 
dimaral 
nya, y 
satuan 
hanya 
Xanan: 
melum 
tan Fr 
Kami 1 
Mereka 
Pang 
trisno - 
pertany: 
nangkaj 
Sampai 


Tasi tem 
utama si 
kops p 
ünganny 

Kata 
namanya 
Pelaksan 





Laporan Utama 


о Merepotkan | 


a tertangkap. Ia akan diperiksa sebagai terpidana kriminal. 
inta Xanana diperlakukan dengan baik. | 








COMM 


Leninisme. 

Kendati hari-hari ini jadi-bahan perbin- 
cangan, Xanana jelas bukanlah seorang 
pahlawan. Seperti ditegaskan Menteri Han- 
kam L.B. Moerdani di DPR, Rabu pekan 
lalu, Xanana hanyalah seorang kriminal 
yang berusaha melakukan tindakan sub- 
versi. "Jadi tak perlu dibesar-besarkan. 
Kayaknya dia seperti Hitler saja. Dia kan 
cuma tikus," katanya. 

Dan tampaknya dialah tikus yang me- 
repotkan. Seorang anggota DPR dalam ra- 
pat kerja dengan ee ABRI Jenderal 
Try Sutrisno, Kamis 
pekan lalu, bertanya 
mengapa Xanana baru 
sekarang bisa ditang- 
kap. Jenderal Try den- 
gan senyum menyahut, 
"Saya ini kok diseneni 
(dimarahi) terus. Su- 
dah kecekel (tertang- 
kap) saja saya masih 
dimarahi." Dijelaskan- 
nya, yang dilakukan 
satuan ABRI bukan 
hanya menangkap 
Xanana, namun juga 
melumpuhkan kekua- 
tan Fretilin. (Lihat: 
Kami Terus Menjepit 
Mereka). 

Pangab Try Su- 
trisno terus dihujani 
pertanyaan sekitar pe- 
nangkapan Xanana ini. 
Sampai-sampai гаКег 
yang dimulai pukul 
9.00 pagi itu baru usai 
pukul 15.00. Per- 
tanyaan berkisar seki- 
tar rencana pembubaran Komando Pelaks- 
ana Operasi (Kolakops) Tim-Tim dan ren- 
cana penarikan pasukan ABRI dari sana. 

Pertanyaan seperti ini memang relevan. 
Ditangkapnya Xanana dianggap banyak pi- 
hak sebagai awal berakhirnya proyek ope- 
rasi tempur ABRI di Tim-Tim. Musuh 
utama sudah dijerat, dan kehadiran Kola- 
kops pun perlu ditinjau lagi kepen- 
tingannya. 

Kata Try, Kolakops bisa saja diganti 
namanya menjadi Kolakopster (Komando 
Pelaksana Operasi Teritorial) yang tugas- 


REUTER 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


nya melulu membantu rakyat membangun. 
Tapi Try menolak itu gara-gara tertangkap- 
nya Xanana (Lihat: Yang Diperlukan, Su- 
asana Damai). 

Sekarang pun, menurut Theo Syafei, 
Kolakops dalam pengertian tempur sudah 
bisa dibilang susut. Theo memperkirakan 
sekitar April tahun depan Kolakops sudah 
akan berganti nama, atau bahkan .bisa saja 
tugasnya diambil alih daerah Komando Re- 
sor Militer (Korem) Wira Bhuana. 

Sebuah sumber di Kodam, Udayana Bali 
menambahkan bahwa rencana pembubaran 


55755 





Xanana dan Emilia, isterinya 
Seluruh keluarga diciduk 


Kolakops Tim-Tim akan dilakukan pada 
bulan Desember ini. ” Kalau rencana ini tak 
jadi, pasti sebelum Sidang Umum MPR ta- 
hun depan,” kata sumber ini. Kewenangan 
penanganan keamanan Tim-Tim selanjut- 
nya akan diserahkan ke Korem. 

Persiapan menuju Tim-Tim sebagai da- 
erah teritorial ini rupanya sudah dimulai. 
Satu demi satu batalyon tempur ditarik dan 
diganti dengan batalyon pembawa cangkul, 
alat pertanian, dan peralatan membangun 
jalan. 

Boleh jadi penarikan batalyon tempur 


tadi memang tak ada kaitannya dengan pe- 
nangkapan Xanana. Karena, ternyata tak 
perlu mengerahkan kekuatan besar untuk 
menjaring orang nomor satu gerakan per- 
lawanan yang menamakan diri Gerakan 
Perlawanan Nasional Maubere (CNRM) 
itu. 

Ada banyak versi cerita asal-muasal da- 
tangnya info tentang tempat Xanana ber- 
ada. Ferreira yakin bahwa Xanana dikhiaati 
oleh pengawalnya sendiri--entah degan 
alasan apa. Dia tak habis pikir, mengapa 
Xanana dibiarkan begitu saja tanpa penga- 
walan saat subuh itu. 
Menurut Ferreira, peri- 
stiwa pengkhianatan 
itu juga dialami Jose 
da Costa. Yang disebut 
Jose Antonio da Costa 
alias Mau Hudu adalah 
asisten politik Xanana 
yang ditangkap Janu- 
ari lalu. 

Versi lain menye- 
butkan, info datang 
dari anggota organisasi 
pelajar Fitun yang 
membubarkan diri 
lima hari sebelum 
Xanana diciduk. Orga- 
nisasi ini tadinya me- 
rupakan jaringan ba- 
wah tanah yang dipa- 
kai oleh gerakan perla- 
wanan Fretilin untuk 
tujuan politik, seperti 
: menyebarkan isu atau 
menggerakkan demo. 

Versi lain lagi diki- 
sahkan oleh seorang 
sumber di Dili. Infor- 
masi pertama masuk dari seorang penduduk 
Dili yang biasa mencarikan gadis-gadis ke- 
turunan Portu yang bisa diajak kencan. Sa- 
lah satu gadis itu, menurut versi ini, adalah 
langganan Xanana. Malam menjelang pe- 
nangkapan, rupanya si ” penghubung” tadi 
bertengkar dengan si gadis itu, entah urusan 
apa. Merasa kesal, sang ” mucikari” mela- 
por ke satgas intel. 

Info kakap seperti itu di Dili bukan ba- 
rang baru. Sering kali info yang masuk ha- 
nya menyesatkan. Kali ini sang " mucikari" 
langsung direkrut dalam operasi menjerat 


23 









































- dari daerah itu bagus. 


dibuat Xanana, bahwa 
- la akan membuat peru- 


24 





Yang Bimbang Jadi Tenang 


GUBERNUR Timor 
Timur Abilio Jose 
Osorio Soares, 45 ta- 
hun, sedang mengada- 
kan kunjungan ke 
Baucau, ketika Xana- 
na tertangkap. Sekem- 
balinya ke Dili, ia sempat berbincang-bin- 
cang dengan teman 5МР-пуа itu. ” Waktu 
masih sekolah, ia paling tak suka buat ma- 
salah,” kata Abilio tentang Xanana. Gu- 
bernur yang baru menjabat sejak Septem- 
ber lalu itu ditemui wartawan TEMPO 
Bambang Sujatmoko dan Diah Purnomo- 
wati di mess Pemda Tim-Tim, Jakarta, 
Sabtu sore pekan lalu. Berikut petikan 
wawancaranya: 

Apa dampak ter- 
tangkapnya Xanana 
menurut Anda? 

Secara nasional me- 
mang tak ada penga- 
ruhnya. Tapi dilihat 


Masyarakat yang se- 
lama ini terombang- 
ambing oleh isu yang 


bahan, tak ada. Rakyat 
yang percaya dan bim- 
bang jadi tenang. 

Pendapat Anda 
tentang Xanana? 

Dia itu secara kebe- 
tulan dijadikan pimpin- 
an. Orangnya baik se- 
bagai manusia. Cuma 
setelah dia jadi pemim- 
pin, perbuatannya ba- 
nyak membuat orang 
susah. Jadi kasihan, dia 


tif mencarinya. Tak terlalu diforsir, lebih- 
lebih lima tahun terakhir ini. Mereka terlalu 
banyak diberi keleluasaan. Sehingga tak je- 
las warna dan tindakan kita selama ini. 

Kelihatannya, Tim-Tim hanya diba- 
ngun oleh ABRI. : 

ABRI іш patner saya dalam 
pembangunan. Malah saya minta ABRI un- 
tuk terus membantu pembangunan Tim- 
Tim, terutama dalam resettlement. Karena 
saya kurang tenaga. Pertama, anggaran un- 
tuk pembangunan rumah-rumah itu terba- 
tas. Kedua, lokasi pembangunan kadang su- 
lit, sehingga kalau kontraktor hanya men- 
dapat untung kecil. Kalau ABRI yang men- 
Jalankan, anggarannya bisa pas, Dan ABRI 
selalu siap. 





terpaksa melakukan Ñ 
hal itu. Padahal bapak- Gubernur Abilio Soares 
nya adalah guru misi, Pokoknya saya masih perlu ABRI 


orang saleh. Dulu, 
waktu kami sama-sama sekolah, 1a paling 
tak suka bikin masalah. 

Bagaimana kekuatan Fretilin sen- 
diri menurut Anda? 

Kalau kekuatan bersenjata tak ada ar- 
tinya. Karena jumlah mereka sedikit dan 
terpencar-pencar. Kekuatan mereka mini- 
mal terbagi oleh tiga pimpinan, yaitu Mau 
Hunu, Mapanrua, dan David Alex. Ma- 
sing-masing paling banyak punya senjata 
50 pucuk. Itu pun tak terkumpul. 

Kabarnya, operasi mereka lebih ba- 
nyak diarahkan ke kota-kota. 

Ya, di kota-kota, dan сита melontar- 
kan isu-isu. 

Melihat Xanana beroperasi di Dili, 


apa banyak pengikutnya? 


Menurut saya, ini karena kurang efek- 


Butuh waktu berapa lama agar Tim- 
Tim tak tergantung bantuan ABRI? 

Tergantung infrastruktur. Pertama, jalan, 
tempat terpencil perlu dibangun. Yang sa- 
ngat dibutuhkan adalah jalan trans-selatan, 
pelabuhan di selatan, lalu bendungan untuk 
mengairi sawah. Kami juga harus memiliki 
dua jalur jalan utara-selatan, untuk menem- 
bus isolasi daerah yang ada di tengah. Kalau 
infrastruktur ілі sudah ada, tentu tak perlu 
lagi ABRI untuk pembangunan, karena 
transportasi sudah lancar. Sedikitnya butuh 
lima tahun untuk seluruh infrastruktur. 

Apa pendapat Anda tentang peneli- 
tian Prof. Mubyarto bahwa kehadiran 
ABRI mengingatkan rakyat pada perang 
saudara? 

Saya menghargai penelitian ilmiah, tapi 




















harus tepat waktu. dan tepat tempat. 
Mungkin penelitian ilmiah itu bagus, tapi 
berdasarkan suatu analisa dari orang- 
orang tertentu yang tak suka dan tak me- 
lihat segi positif дап ABRI. Kalau saya 
melihat, tergantung fungsi yang diberikan 
pada ABRI itu. Tapi, sekali lagi, saya ma- 
sih sangat membutuhkan ABRI. 

Kalau opster masih perlu, apakah 
batalyon tempur juga masih dibutuh- 
kan? 

Itu silakan tanya pada panglima. Kalau 
saya melihat sudah tak perlu lagi. Yang 
perlu, operasi teritorial. Pasukan tempur ` 
cukup dari pasukan organik saja, dari Ko- | 
rem, tak perlu Kolakops. Tapi kalau untuk | 
pembangunan, opster jangan dibubarkan. 

Apa program Anda sendiri untuk | 
mencoba berdiri sendiri tanpa bergan- 7 
tung pada ABRI? — 

Dari segi pembangunan fisik besar, se- 
perti Zipur yang masih menangani proyek 
jalan dan jembatan, saya programkan un- | 

tuk dua tahun saja. Se- | 
telah itu akan saya se- | 
‚ таһКап pada swasta, 5е- 
hingga kami bisa mem- 
bina kekuatan baru. 
Prioritas Anda se- 
bagai gubernur? 
Setelah saya lapor 
ke Presiden tentang 
kondisi di Tim-Tim, | 
saya mendapat petun- 
Juk untuk bisa menga- 
der manusia di sana | 
maupun dari luar pro- 
vinsi. Prioritas pertama 
saya, minta dan sudah 
dikabulkan, supaya se- | 
mua kantor wilayah de- 
partemen di Тіп-Тіп | 
mengaderkan orang ke- 
lahiran Tim-Tim. Saya | 
. sudah menghadap 
Menpan dan dia sudah | 
menyediakan formasi 
untuk seluruh kanwil ` 
departemen di Tim- | 
Tim. Untuk tahap per- | 
tama, setiap kanwil 
mendapat formasi | 
mengader 50 orang. Mereka diangkat dari _ 
lulusan SMA dan sarjana untuk dididik | 
dan dipersiapkan di departemen. Nantinya | 
akan dimanfaatkan di Tim-Tim. Bagiting- | 
kat sarjana, dalam waktu 3-5 tahun sudah | 
bisa dikembalikan menjadi karyawan un- | 
tuk memimpin di Tim-Tim, dan lulusan | 
SMA selama 5-10 tahun. Sehingga setiap | 
iie memiliki kader orang dari da- v 
er : 

Dan supaya masyarakat Tim-Tim juga | 
menjadi objek pembangunan, saya minta | 
agar di Tim-Tim, untuk pegawai golongan 
П ke bawah, diprioritaskan bagi warga | 
yang lahir atau besar di Tim-Tim. Tak bo- | 
leh didrop dari pusat atau luar. 2. 

Карап peraturan ini akan berlaku 

Mulai sekarang. iU 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 








Хапапа. Бап malam itu 
juga operasi subuh dir- 
ancang. Pembagian tu- 
gas dilakukan. Ada 

KW. yang menganalisa info 

г“ yang masuk, ada yang 
“See membuat denah rumah, 
ada pula yang bertugas mengintai untuk 
memastikan kondisi sebelum penyergapan. 
Malah, "Sampai pukul 23.30 rencana pe- 
nangkapan masih didiskusikan., Denah ru- 
mah pun belum jadi ketika itu,” ujar-sumber 
yang lain keda Ruba'i Kadir dari TEMPO. 

Setelah pasti dan matang, operasi subuh 
diluncurkan. Kabarnya berkekuatan 22 
orang. Dan sang mucikari” diberi sera- 
gam loreng dan “pangkat” kapten. Jumat 

| subuh 20 November itu Xanana baru saja 
selesai mandi. Mendadak sontak, pasukan 
baret merah sudah muncul di hadapannya. 
Xanana sempat mengeluatkan pistol dan 

| mengacungkannya. Toh menghadapi mon- 
cong-moncong M-16 yang siap meletus, 
pemimpin gerilyawan yang konon sakti dan 
bisa raib ini memilih menyerah. 

Pasukan baret merah yang menyergap 
Xanana ini dikabarkan dipimpin oleh Kap- 
ten Teddy Laksamana, 33 tahun, lulusan 

| Akabri tahun 1983. Dan setelah lulus, dia 
langsung bertugas di Aceh dan selanjutnya 
ditugaskan di medan Tim-Tim, “terakhir se- 
Так Oktober lalu. 

Menurut Theo Syafei, [| jajaran Ко- 
lakops memang ада satuan tugas (satgas) 
intel yang berasal dari Kopassus. Secara pe- 
riodik satgas diganti, namun penggantinya 
tetap dari Markas Kopassus di Cijantung, 
Jakarta. ”Satgas intel inilah yang berhasil 
mengungkapkan tempat persembunyian 
Xanana,” kata Theo. Dan mereka ini, kata- 
nya, sudah sekitar tiga bulan bertugas di 


Poster Xanana pada demo 12 November 1991 
Puncak gerakan bawah tanah 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


ÚW Pee 


Laporan Utama 





PUSPEN ABRI 


Tempat persembunyian bawah tanah Xanana 
Gara-gara teman kencan 


Dili. 

Tempat persembunyian Xanana di Dili 
memang sama sekali tak mencurigakan. 
Rumah dengan luas 80 meter persegi itu 
berada hanya 30 meter dari pos batalyon 
623. Padahal ada cerita bahwa Xanana ber- 
ada di sana sejak rencana kedatangan Par- 
lemen Portugal setahun lalu. Dan ada pula 
yang bilang, Xanana terpaksa turun gara- 
gara menderita sakit malaria. 

Tak seperti diberitakan semula, rumah 
yang dindingnya dibiarkan tanpa plester itu 
bukan milik kopral satu polisi Agusto Pie- 
rera. Melainkan punya kemenakan Pierera, 
yakni George, seorang pemuda berusia 21 
tahun yang selalu mondar-mandir dengan 
mobil Gay yang belum jelas apa kerja- 


Li 
| 
L| 








nya. 
Dan George bu- 
kan orang baru. Dia 
akrab dengan ang- 
gota batalyon 623 
yang sering diun- 
dangnya bertan- 
dang ke rumah tem- 
pat Xanana ngum- 
pet. Bahkan rumah 
tadi pernah dima- 
suki petugas polisi 
yang melakukan 
operasi KTP, Okto- 
ber lalu. Ini lantar- 
an "lubang tikus'' 
yang dibuat Xanana 
memang cukup 
rapi. Berukuran 
tinggi 2 meter dan 
lebar 1,8 meter, lu- 
bang ini berada di 
bawah lantai lemari 
yang tertutup kar- 
pet. Dari rumah itu, konon, Xanana keluar 
masuk lewat rumah di atas bukit Dili dan 
terus raib. 

Setelah Xanana diborgol, ditangkap juga 
seorang bos sebuah CV di Dili yang diduga 
pendukung logistik Xanana, seorang pega- 
wai dinas pemerintah, dan seorang pegawai 
kecamatan. 

Xanana konon berada di Jakarta. Namun 
Kepala Puspen ABRI Brigjen Nurhadi Pur- 
wosaputro menegaskan bahwa Xanana kini 
berada di Denpasar untuk menjalani pe- 
meriksaan oleh pihak aparat keamanan. 
Selanjutnya ada satu tim -- terdiri dari ke- 
polisian, kejaksaan, dan aparat lain -- yang 
akan memeriksanya. Dia, antara lain, akan 
dituntut pidana karena pembunuhan dan pe- 
milikan senjata api -- yang hukumannya 
bisa mati, bisa pula seumur hidup. 

Menurut sebuah kisah dari pihak ABRI, 
Xanana akan mengupayakan menulis surat 
kepada anak buahnya agar turun gunung 
saja. Kalau itu benar terjadi, agaknya Tim- 
Tim akan berangsur aman dan tenteram. 
Dan pembangunan ekonomi bisa lebih lan- 
car. Dalam dua tahun terakhir ini investasi 
dari luar masih nol di provinsi ke-27 itu. 

Untuk mengejar ketinggalan, Mubyarto, 
guru besar UGM Yogyakarta yang pernah 
membuat penelitian tentang Tim-Tim, pu- 
nya saran. “Jumlah tentara dikurangi dan 
suasana perlu diubah. Sehingga suasana le- 
bih enak, naik bus pun tak perlu disetop,” 
kata Mubyarto. Lainnya, di bidang perda- 
gangan, harus ada perlindungan untuk 
orang Tim-Tim yang boleh dibilang baru 
belajar dagang. 

Kalau benar tak akan ada kontak senjata 
lagi di sana, agaknya itu sebuah ” kartu ba- 
gus” untuk Menteri Ali Alatas, yang bulan 
Desember ini akan membuka lagi perun- 
dingan triparti dengan Menteri Luar Negeri 
Portugal dan Sekjen PBB. Juga angin segar 
menjelang sidang CGI di Paris Juni tahun 
depan. 

Toriq Hadad, Bambang Sujatmoko, Diah Purnomowati (Jakarta) 


25 











кетет еее 






























































Laporan Utama 


_ Loyo Tanpa 
Xanana ? 


Gerakan perlawanan bersenjata Fretilin akan merosot tanpa Xanana. Ada 
konflik tajam di tubuhnya antara yang pro-Marxisme dan demokrasi liberal, 
Xanana keluar dari Fretilin dua tahun lalu? 


KALAU saja Jose Xan- 

ana Gusmao masih ber- 

tahan di hutan, barang- 

kali Sabtu lalu adalah 

saat dia membangkitkan 

semangat. Pada 28 No- 

_vember itu, 17 tahun 

lalu, Fretilin memproklamasikan "kemer- 

dekaan” Timor Timur. Kali ini, Xanana ha- 

rus memperingatinya dari balik tembok ta- 

hanan. Dia ditangkap Jumat dua pekan lalu 
di Dili. 

Fretilin (Frente Revolucionara do Timor 
Leste Independente), or- 
ganisasi yang menghen- 
daki kemerdekaan Timor 
Timur ini, boleh dibilang 
kian kurus. Menurut ca- 
tatan pihak ABRI, pada 
November 1989, perso- 
nel Fretilin tinggal 495 
orang, dengan 215 pu- 
cuk senapan, di antara- 
nya 72 buah M-16 yang 
diduga direbut dari pasu- 
kan ABRI. Pekan lalu, 
menurut Pangkolakops 
Brigjen. Theo Syafei ke- 
pada TEMPO, kekuatan 
gerilyawan makin tipis 
(lihat Kami Terus Men- 
Jepit Mereka). Jumlah 
personel dan senjata 
tinggal seratusan. 

Tapi benarkah Freti- 
lin lumpuh? Ini masih 
tanda tanya. Karena, 
konon, Xanana sudah 
digantikan oleh Antonio 
Gomes da Costa alias 
Mau Hunu, 44 tahun, ke- 
lahiran Laleya di Kabu- 
paten Manatuto, seasal 
dengan Xanana dan Gu- 
bernur Abilio Soares. Mau Hunu dikenal 
sebagai tokoh garis keras. Ia pernah men- 
jadi anggota tentara Portugis Tropaz, sele- 
pas tamat akademi Ouintuano di Liceo, Di- 
li. Hunu berpangkat furiel, setingkat letnan 
dua. Xanana hanya wajib militer Tropaz. 
Dalam soal ideologi, Mau Hunu penganut 
Marxisme, sedangkan Xanana beraliran de- 
mokrasi liberal. 

Mau Hunu terakhir menjadi Kepala Staf 
Falintil (Forcas Armadas de Libertacio In- 


26 


Menghapus jabatan presiden 


depedente Timor Leste) -- sayap militer ke- 
lompok itu. Dan Mau Hunu konon sudah 
mendapat mandat dari Lisboa untuk meng- 
gantikan Xanana. ” Yang setingkat dia tak 
ada lagi yang mampu. Dan dia sudah di- 
siapkan Xanana, walau karismanya masih 
jauh,” kata sebuah sumber. 

Ketika Fretilin ” memproklamasikan ke- 
merdekaan” Tim-Tim pada 1975, jabatan 
puncak adalah presiden. Dan presiden per- 
tama adalah Xavier do Amaral, yang cuma 
berkuasa dua tahun. Ia dikudeta karena 
membuka pintu negosiasi dengan Indone- 


i ME 3 
Antonio Gomes da Costa 
Tokoh garis keras 


sia. Setahun kemudian, ia yang sudah di- 
lucuti jabatannya itu ditangkap ABRI. 
Pengganti Amaral adalah Nicolau Lo- 
bato, yang sebelumnya menjabat perdana 
menteri. Lobato berasal dari Bazartete, Ka- 
bupaten Liquisa, disebut-sebut pernah men- 
dapat gemblengan militer di Angola dan 
Mozambique. Dalam masanya, jabatan рге- 
siden dihapus. Presiden hanya yang di Lis- 
boa, Portugal. Lobato memilih jabatan 
panglima tertinggi. Dia juga menghapus ja- 


batan perdana menteri yang dirangkapnya. . 

' Lobato tak lama berkuasa. Setelah ia te- 
was akhir 1978, Fretilin konon dipimpin 
presidium terdiri dari tiga orang. Namun 
ada versi lain, bahwa Jose Alexandre Gus- 
mao -- nama asli Xanana -- naik tampuk 
pimpinan ketika itu juga. Xanana, yang per- 
nah mengecap pendidikan Seminari Tinggi 
di Dare, dekat Dili, menjadi panglima ter- 
tinggi kedua dan kebetulan terlama -- lebih 
dari 15 tahun. Di hutan, dia memakai nama | 
perjuangan Kay Rala. 

Xanana punya gaya sendiri. Dia mem- 
bentuk Gerakan Perlawanan Nasional Mau- 
bere atau CNRM (Conselho Nacional Re- 
cistencia Maubere). Gerakan ini dibagi da- 
lam dua front: militer dan politik. Untuk 
urusan militer, Xanana punya Falintil. Di. 
bidang politik, CNRM membawahkan or- 
ganisasi Fretilin yang berada di Portugal, 
dan juga UDT -- sayap yang ingin kemer- 
dekaan Tim-Tim. Gerakan CNRM ini 
mempunyai juru bicara di luar negeri Ra- 
mos Horta, bekas pemimpin redaksi koran 
Dili, Nacroma. Sebagai pemimpin CNRM, 
Xanana dibantu oleh seorang wakil, dua ke- 
pala staf, dan seorang asisten politik. 

Tampaknya pimpinan Fretilin di Lisboa, 

4, yang kebanyakan 
. menganut Marxisme, 
pun berkonflik dengan 
Ramos Horta yang le- 
bih moderat. Bahkan, 
menurut Michael Wag- 
ner, Ketua Yayasan 
Tim-Tim di Canberra, 
Xanana sudah keluar 
dari Fretilin dua tahun 
lalu dan hanya me- 
mimpin CNRM. 
Menurut sebuah 
analisa, - sejak 
keruntuhan komunis, 
Xanana lebih mengi- 
barkan bendera demo- 
krasi liberalnya. Tuju- 
annya tetap: kemerde- 
kaan Tim-Tim. Untuk 
itu, dikembangkan ge- 
rakan bawah tanah. 
Dan itulah yang mem- 
bawa Xanana turun ke 
Dili -- meski ada versi 
bahwa dia turun untuk 
berobat karena mala- 
rianya. Konon, Xanana 
sudah di Dili ketika 
ada rencana kunjungan 
parlemen Portugal 
yang batal tahun lalu. 

Barangkali Fretilin akan loyo tanpa 
Xanana. Dan seperti kata J. Kristiadi, staf 
peneliti CSIS Jakarta, inilah saat yang ter- 
baik bagi Tim-Tim untuk mengejar keting- 
galannya dari provinsi lain. Jika persoalan 
sisa Fretilin itu tak diperhatikan sekarang, 
ujar Kristiadi, ”Bisa jadi akan muncul 
Xanana-Xanana yang lain.” 

Toriq Hadad, Bambang Sujatmoko, Diah Purnomowati (Jakarta), Zed 
Abidien (Surabaya) dan Dewi Anggraeni (Melbourne) 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





| Merasa Musuh di Mana-Mana | 


SELAMA 16 tahun le- 


= bhd hutan, Xanana 
Gusmao- praktis se- 


perti tak tersentuh. 


September 1990 Ro- 


. bert Domm, seorang 

" pengacara Australia 
ng Boca untuk Australian Brod- 
asting Corporation (ABC) mengaku ke- 


mu Xanana. Tempatnya di sebuah bukit 


tu yang bisa dicapai beberapa jam ber- 


aan dari ОШ dan disambung jalan 


.20 kilometer. Konon Domm disuruh 

elakukan upacara ritual dengan ”sesa- 

' daun-daunan agar tak terlihat pasu- 

kan Indonesia. Wawancara sekitar dua ta- 

hun lalu itu diterbitkan oleh Australian 

Council for Overseas Aid wal 1991. Be- 

rikut petikannya: 

Bagaimana cara 
kerja gerakan ba- 
ah tanah di kota, 

termasuk Dili? 

Tentu saya tak 
sa menjelaskan se- 
ara rinci bagaimana 
gerakan bawah tanah 
bekerja, karena itu 
akan merugikan per- 

wanan. Tapi saat im - 
gerakan bawah tanah 
. belum maksimal un- 
k ukuran perjuang 
1 selama 15 tahun 
lebih. Ada banyak or- 
anisasi bawah tanah 
di hampir semua 
< ıp konsentrasi, se- 
perti Suai, Bobonaro, 
Maliana, Liquica, dan 
 Ermera. Di tempat- 
pat itu kami seka- 
g tak punya pasu 
an. Kalau kami bi- 
ara soal camp kon- 
entrasi, itu tak 
erarti hanya desa- 
esa. Juga kota-kota 

ibupaten, termasuk Dili yang merupakan 


Tak ada rahasia lagi | 


иза! kegiatan clandestine. Musuh kami 


tahu soal ini dan bukan rahasia lagi. 

Bagaimana tentara Indonesia meng- 
hadapi gerakan Anda? 

Pada periode 1983 sampai 1984 me- 
eka mengerahkan semua kekuatannya, 
termasuk tank dan pesawat terbang. Tapi 

ada 1986 sampai 1987 mereka mengu- 

aktik: memakai pasukan elite yang 
lalam kontra-perang gerilya, dan me- 

ek uga mulai menggunakan perang ge- 
teritorial. Cara baru itu tak melibat- 

an banyak pasukan, tapi memakai 
erhitungan tepat, kemudian menyebar- 
kan ekuatan ke dalam kelompok-kelom- 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


pok kecil. Pada 1988, sekali lagi mereka 


melakukan serangan dengan kekuatan be- 
sar. Tapi kemudian menarik lagi pasukan- | 
nya dan mendidik orang-orang Timor untuk 


membuat gerakan melawan kami. 
Bagaimana caranya? o 
Mereka menutup seluruh lokasi Чап ke 


mudian menduduki lokasi yang lain. Me- 

reka memakai orang Timor untuk menutup ` em 

torial. Tapi organisasi clandesti 
memberi isyarat pada kami. Ja 
kami adalah salah satu tentara 


lokasi yang diduduki, dan dengan begitu 
mereka mendesak kami untuk kontak sen- 


jata. Kalau dikira kami ada di sebuah bukit, - 
. misalnya, mereka mengerahkan semua 


orang untuk membuat lingkaran. Dan ten- 
tara yang maju mendesak. Kalau tak lari, 
kami pasti terlibat kontak senjata. 

Itu taktik lama. Bagaimana taktik 
baru tentara Indonesia? 


Xanana dan Kolonel Purwanto (1983) 


Sekarang mereka memakai pendekatan 
teritorial untuk meng-counter perlawanan 


kami. Mereka melepas kelompok-kelom- 


pok kecil di setiap jurusan dan di setiap da- 


erah penting. Dengan begitu kami ditem- | 
_patkan dalam medan perang. Kalau kekuat- 
an gerilyawan besar, mereka juga me- 
Kontra 


ngerahkan banyak orang. 
perlawanan itu tersebar di wilayah luas, 


dengan kecepatan bergerak fantastis. Jadi 
mereka dengan cepat mengetahui kehadiran 
“kami. Ini membuat kami sulit mengambil 
inisiatif. Karena kami menghadapi musuh 
yang tidak permanen, berganti-ganti, tak је- 


las jumlahnya. Dan kami tak tahu bagaima- 


na mengatasinya. Kami merasa musuh Бег- 


ada d mana-mana. Dan kami tetap 


tahu apakah dia musuh atau bukan, meski 


sudah kami bawa dalam kantong may 


Bagaimana Anda mengatasi kesuli 


an, misalnya, dalam hal komunikasi? 


_ Kami tak pernah bermaksud mengeta- | 


hui situasi militer dì шг $апа dengan 


£ \ ? t $ — £ 9 ë Ç 
dengan pihak luar. Ini pun banyak kesu- 


- litannya, terbatasnya suplai makanan, 
. Tang di Sepanjang qu atau musuh n I 


dunia dengan banyak aspek kesu 
Tapi motivasi politik membuat k 


meneruskan perang ini. Anda lihat sendiri, — 


gerilyawan kami memakai baju yang рап- | 
tas, yang dikirim oleh sanak saudaranya. | 
(Kata Domm: “Saya lihat para geril- | 


| yawan menyandang 


senjata M-16 buatan | 
Amerika дап berpa- | 
kaian seperti orang | 


Timor kebanyakan. 


Saya juga lihat me- | 
reka mendengarkan 
berita dari pesawat 


radio.”) 


. Benarkah Dara 
- pelajar diorganisasi | 
oleh gerakan perla- u 


wanan? > 
Memang tak me- 


nyenangkan bicara 
soal pelajar yang di- : 
Organisasi. Tapi me- | 
reka memang teror- | 
ganisir untuk tindak- | 


melihat mina a 
reja Katolik di 


pening, walau dari luar sangat sulit 


lihatan регаппуа. la sangat penting pe 


annya dalam mendukung moral pay 
nan kami. 


Bagaimana sikap Vatican terh da 
Timor Timur? | u 

Sikap Vatican 2 ə—q 
prinsip yang universal. Kami melihat 


_ гап Vatican sejalan dengan policy J 
Kami tahu tentang disingkirkanr 
pastor dari oe dan kami 1 


ee sendiri. 


27 



































































SEBUAH babak Бага 
tampaknya segera da- 
tang di Timor Timur, se- 
telah Xanana dapat di- 
tangkap oleh pasukan 









Provinsi itu akan disa- 
makan dengan daerah lain di Indonesia. Ar- 
tinya, tak ada lagi penanganan keamanan 
secara khusus. 

Bila itu direalisasi, Komando Pelaksana 
Operasi (Kolakops), se- 
buah lembaga khusus 
ABRI yang bertugas me- 
ngendalikan keamanan 
di Timor Timur, akan di- 
likuidasi. Sebenarnya, 
sejak beberapa bulan 
yang lalu, rencana pem- 
bubaran Kolakops sudah 
terdengar dari keterang- 
an Panglima Kolakops 
sendiri, Brigjen. Theo 
Syafei. Namun, kapan 
persisnya pembubaran 
dilakukan, tergantung 
keputusan Markas Besar 
ABRI 4 Jakarta. 
“Mungkin, dengan ter- 
tangkapnya Xanana, ren- 
cana itu bisa diperce- 
pat,” kata sebuah sum- 
ber di Kodam Udayana 
yang membawahkan Ko- 
lakops Timor Timur.. 

Keterangan Panglima 
ABRI Jenderal Try Su- 
trisno di DPR pekan lalu 
memperkuat kemung- 
kinan itu. Jenderal Try mengatakan, Kola- 
kops akan diganti dengan operasi teritorial, 
sebab nama Kolakops memberi kesan ma- 
sih ada perang. Namun, Pangab membantah 
kaitan rencana pembubaran itu dengan ter- 
tangkapnya Xanana. 

Yang jelas, menurut Theo Syafei, keku- 
atan Fretilin sekarang sudah semakin ciut. 
Pada awal integrasi Timor Timur ke Indo- 
nesia, tahun 1975, Fretilin didukung puluh- 
an ribu senjata peninggalan Portugal. Lewat 
operasi yang dilakukan ABRI, berbagai ba- 
sis Fretilin telah dirontokkan, sehingga 
pada tahun 1989 jumlah senjata yang di- 
kuasai Fretilin tinggal 200-an, digunakan 
oleh hampir 500 pengikut Fretilin. 





























TEMPO 



























28 


Baret Merah, Kopassus.. 


Laporan Utama 


Yang Diperlukan, : 
. Suasana Damai 


Setelah Xanana tertangkap, Fretilin semakin lumpuh. Maka, pembubaran 
Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) dianggap sudah waktunya. Kapan? 


Maka, sejak Desember 1989, pengenda- 
lian operasi ABRI yang dilakukan oleh 
Komando Operasi Keamanan (Koopskam), 
digantikan oleh Kolakops. Koopskam pu- 
nya garis komando langsung ke Panglima 
ABRI di Jakarta, sedangkan Kolakops ber- 
ada di bawah Kodam Udayana. 

Sejak itu, bentuk operasi ABRI di Timor 
Timur berubah pula. Koopskam menekan- 
kan pada operasi tempur, sedangkan Kola- 
kops pada operasi teritorial. Bentuk operasi 





Pasukan ABRI ketika mendarat di Tim-Tim (1975) 
Tempur dikurangi, teritorial lebih besar 


teritorial berupa pendekatan ABRI kepada 
masyarakat. Dalam operasi ini, satuan 
ABRI membangun rumah penduduk, mem- 
bangun jembatan, membantu bercocok ta- 
nam secara teknis, dan sebagainya. Malah, 
ketika Brigjen Warrouw menjadi panglima 
Kolakops, diperkenalkan operasi kasih sa- 
yang, bentuk lain dari operasi teritorial tadi. 

Rupanya operasi kasih sayang itu kurang 
berhasil, sebab lebih banyak dilakukan di 
luar Dili. Padahal Fretilin, yang rupanya 
terjepit di pedalaman oleh operasi ABRI, 
mulai menoleh ke Dili, dengan membentuk 
berbagai gerakan bawah tanah, yang rupa- 
nya mendapat sambutan di kalangan pe- 
muda. Banyaknya pemuda di kota itu yang 








sudah berpendidikan tapi menganggur ka- 
rena sempitnya lapangan kerja menjadi sa- - 
saran empuk kampanye Fretilin. Malah 
Xanana konon sudah lama turun dari gu- . 
nung, lalu bersembunyi di Dili. Maka ter- 
jadilah demonstrasi berdarah di Santa Cruz, 
Dili, 12 November 1991. ; 

Sedangkan secara militer kekuatan Fre- 
tilin semakin lemah (lihat Kami Terus Men- 
jepit Mereka). Brigjen. Theo Syafei lalu 
menggerakkan operasi teritorial di Kota 
Dili. Jumlah anggota ABRI pun terus di- 
susutkan. Sebelumnya ada 12 batalyon, tapi 
kini, menurut Theo, hanya 10 batalyon. Se- 
lain itu, komposisinya berubah. Dulu ba- 
talyon tempur sama banyaknya dengan ba- 
talyon teritorial. Menurut Theo Syafei, kini 
di sana cuma ada satu batalyon tempur, dan 
sembilan batalyon teritorial. 

Setelah Xanana tertangkap, menurut 
Theo, jaringan bawah tanah Fretilin di Dili 
tambah rontok. Soalnya, menyusul penang- 
kapan itu, diringkus 20 orang dekat Xanana 
sehari-hari, yang disebut Theo sebagai ling- 
kar pertama Xanana ” Secara moril mereka 
telah terpukul keras,” kata Theo. Apalagi 
Fetun dan Otitil, 
organisasi pemuda 
bawah tanah pen- 
dukung Fretilin, 
telah membubar- 
kan diri dua pekan 
lalu. 

Dalam kondisi 
seperti ini me- 
mang pembubaran 
Kolakops merupa- 
kan sesuatu yang 
wajar. Apalagi, 
menurut peneliti- 
an Mubyarto, guru 
besar Universitas 
Gadjah Mada, pa- 
da tahun 1989, ba- 
nyaknya anggota 
ABRI di Timor Ti- 
mur menimbulkan 
trauma pada ma- 
syarakat: seakan 
perang masih be- 
lum berhenti. 
“Timbul perta- 
nyaan, provinsi ini 
mau diatur oleh si- 
apa,” kata Mubyarto, anggota Badan Pe- 
kerja MPR itu. 

Menurut Mubyarto, sekarang merupa- 
kan waktu yang tepat untuk mengurangi 
jumlah tentara di Timor Timur. ” Sekaligus 
untuk mengubah suasana menjadi damai. 
Sehingga masyarakat lebih enak, naik bis 
pun tak lagi disetop,” katanya. 

Selain itu, disamakannya penanganan 
keamanan di Timor Timur dengan provinsi 
lain di Indonesia -- Aceh juga punya ma- 
salah dalam soal keamanan, tapi tak ada 
Kolakops -- tentulah mempermudah lang- 
kah diplomasi di PBB. Soalnya, agenda Ti- 
mor Timur masih tercantum di sana. 

Agus Basri, Diah Purnomowati, Bambang Soejatmoko, Zed Abidien 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





SELAMA 10 bulan 
|. menempati posnya di 
- Timor Timur, Brigjen 
Theo Syafei memper- 
lihatkan kebolehannya 
sebagai panglima 
< "bertangan dingin”. 
Baru dua pekan Theo di Dili, anak bu- 
nya berhasil menangkap Jose da Costa, 
alias Mauhudu, asisten sosial politik Еге- 
_ tilin, tangan kanan Xanana Gusmao. 
| . Yang paling mengesankan bagi Theo 
| barangkali operasi selama bulan Novem- 
_ ber lalu. Organisasi pelajar Fitun dan ke- 
lompok anak muda UJTL, keduanya ber- 
. maung di bawah Fretilin, membubarkan 
_ diri. Ruang geraknya dipersempit. Dan 
. puncaknya adalah tertangkapnya Xanana, 
. tokoh kharismatik 
_ yang bertahun-tahun 
. memimpin perlawa- 
man Fretilin. Berikut 
| petikan wawancara 
| Theo dengan warta- 
| wan TEMPO Rubai 
_ Kadir di Dili, dilan- 
. jutkan oleh Bambang 
| Sujatmoko di rumah 
. Theo, Cijantung, Ja- 
karta Timur, pekan 
“lalu: 
|. Ada kabar, pe- 
| nangkapan Xanana 
_ dilakukan oleh sa- 
tuan baret merah 
_ yang khusus diter- 
_bangkan dari Ja- 
| karta. 
_ Tidak, Dalam 
omposisi Kolakops 
Tim-Tim ada sat- 
intel. Mereka me- 
mang dari korps baret 
merah, yang diganti 
ecara periodik. Sat- 
| gas yang berhasil 
“mengungkap persem- 
. bunyian Xanana dan > 
” kemudian menangkapnya itu mungkin su- 




























































x Kami Terus Menjepit Mereka 





Theo Syafei dan pasukan keamanan di Timor Timur 
Mengantisipasi gerilya kota 


Berapa orang lingkar pertama yang | 


diciduk? . 


Hampir 20 orang. Tapi jangan diartikan 


orang lingkar pertama itu sebagai staf atau 
pengawal. Mereka itu clandestine, teman 
dekat yang membantu persembunyiannya. 

Penangkapan Xanana itu, menurut 
isu yang beredar, mengungkapkan keter- 


libatan pengusaha di Dili dan Сегеја... / 


Dengan pengusaha Dili memang terung- 
kap hubungannya. Kalau. dengan Gereja 
sampai saat ini belum. 

Berapa kini sisa kekuatan Fretilin? 

Seratusan. Saya punya daftarnya. Kalau 
kekuatan clandestine-nya naik turun. Kalau 
jumlah simpatisannya tak kami hitung se- 


bagai kekuatan Fretilin walaupun jumlah- 


nya besar. Tahun lalu yang ikut demonstrasi 






di Santa Cruz mencapai dua ribu orang. 


_ fitorial. Komposisi pasukan teritorial ma- 





“untuk menggalang kekuatan. 
Apa situasi Tim-Tim sekarang tak 

bisa ditangani Korem, misalnya? 
Sebetulnya bisa. Karena itulah Kola- 

kops kini menitikberatkan pada operasi te- 


kin besar. Ketika saya datang, Januari lalu, 





dua, dan kini sembilan teritorial dan satu 
tempur. Semuanya ada 10 batalyon. 
` Apa itu tak terlalu banyak...? 

Di Tim-Tim ada 442 desa, 62 kecamat- 
an dan 13 kabupaten. Dulu waktu terjadi 
revolusi sosial, mereka saling membunuh. 
Terjadi pengungsian di hampir semua 
desa. Struktur yang dulu mengatur kehi- 

dupan desa sudah punah. Sekarang desa 
dan kepala desanya tak memakai atribut 
yang dikenal masyarakat setempat. Pem- 
benahan ini yang dilakukan lewat operasi 
teritorial. Semua itu tak bisa dibangun ha- 
nya dengan SK-SK. | 

Вегара 

pembenahan? 
Ada yang bisa ce- 

pat, ada yang tidak. 
Program membangun 

' rumah untuk pendu- 
duk misalnya. Kami 
tak bisa membangun 
untuk semua orang. 
Jadi kami mencari 
kriterianya. Namun, 
itu sulit memuaskan 


yang merasa berhak 
karena ikyt berjuang, 
ada yang karena mis- 
kin, dan ada juga se- 
| bagai imbalan asal- 
а kan mereka mau tu- 
| run dari hutan. 

Apa tugas itu tak 
bisa dialihkan ke de- 
partemen saja? 

Kalau departe- 
men, dalam pelaksan- 
aan pembangunan ru- 


lewat tender. Opster 


bisa menampung dan 
mencarikan titik temu keinginan warga 


lama 


semua pihak. Ada 


mah itu mereka akan 
memilih kontraktor 












komposisinya enam banding enam, lalu | 
menjadi 7 batalyon teritorial dan tiga tem- | 
pur, lalu berubah lagi delapan banding 




































— dah 2-3 bulan di Tim-Tim. — Berapa kini senjata Eretilin? yang berbeda-beda kepentingan. 
— Kabar lain, bahwa informasi ten- Ada 108 atau 109 pucuk. Itu turun ba- Masih sering kontak senjata? 
| tang persembunyian Xanana pun dari nyak. Waktu saya datang, mereka punya Sudah lama tidak 















170 pucuk senjata. Senjata mereka dari 
peninggalan Portugis atau hasil rampasan 
dari pasukan kita. Tak ada pasokan senjata 


u —< Apa mereka mengubah strategi, | 
_ Ah, tidak. Yang mengungkap adalah < 


menjadi gerilya kota? < 
Benar. Tapi itu sudah kami antisipasi. | 


atgas Tuntas, satuan yang berintikan sat- 
s intel di Tim-Tim. 








Apa dampak penangkapan Xanana 


bagi Fretilin? | x 


Secara moril mereka terpukul telak. 


Apalagi bersama Xanana kami temukan 

okumen yang menunjukkan orang-orang 

gkar pertamanya. Mereka sudah ditang- 

_ Кар. Dari lingkar pertama ini kami ber- 
rap bisa membongkar lingkar kedua. 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


dari luar negeri. 


Dengan tertangkapnya Xanana dan 
lemahnya perlawanan Fretilin, apa Ko- 
lakops bisa dibubarkan? | u 

Saya kira Kolakops, dalam pengertian 


sebagai pelaksana operasi tempur, sudah ta- 
mat. Sekarang cuma pelaksana operasi te- 


ritorial. Yang penting, kami terus menjepit ` 
mereka (Fretilin) agar tak berani muncul - 


Maka sejak saya masuk Tim-Tim, Januari 
lalu, opster juga dilakukan di Dili. Kenya- 
taan menunjukkan bahwa.opster berhasil 


di desa-desa. Opster bertugas mengobati | 
luka rakyat akibat operasi tempur. Karena 


itu kami terjun di bidang ekonomi, sosial,. ` 


kasi, dan transportasi. x 


membangun pertanian, sarana komuni- | 


29 

















































ЕТАК Gubernur Su- 
Gaes Selatan Ami- 
ruddin menjadi wakil 

ketua MPR, suhu politik di 
pulau angin mamiri naik. 
Sejumlah masyarakat mulai 
mempersoalkan jabatan gu- 
bernur, yang tentu tak 
mungkin dirangkap Ami- 
ruddin. ” Ada kelompok-ke- 
lompok yang ingin agar sa- 
ya cepat pergi,” katanya. 

Untuk mempersiapkan kepergiannya, 
DPRD Sulawesi Selatan membentuk pani- 
tia khusus. Tugasnya adalah menampung 
aspirasi masyarakat untuk calon gubernur 
baru, sekalipun tugas Amiruddin sebagai 
gubernur baru akan berakhir Juni 1992. 

Selama pekan lalu, misalnya, masyara- 
kat tampak keluar-masuk DPRD membawa 
nama calon gubernur. Burhamzah dari ke- 
lompok cendekiawan, 
misalnya, Senin pekan 
lalu mengusulkan na- 
ma Z.B. Palaguna 
(Pangdam  Wirabu- 
ana), Basri Hasanud- 
din (Rektor Universi- 
tas Hasanuddin), dan 
H.M. Parawansa (Dir- 
jen Pembangunan Da- 
erah Departemen Da- 
lam Negeri). Hari be- 
rikutnya utusan Nah- 
dlatul Ulama meng- 
ajukan nama Pala- 
guna, Parawansa, dan 
pengusaha Sul-Sel Ju- 
suf Kalla. Pada hari 
yang sama sejumlah 
mahasiswa di Ujung- 
pandang membawa 
nama Baharuddin Lo- 
pa (Dirjen Pemasya- 
rakatan). Adapun Na- 
zaruddin Razak dari 
Muhammadiyah me- 
nyerahkan sepenuh- 
nya kepada DPRD un- 
tuk menentukan calon pengganti Amirud- 
din. Hal sama diusulkan KNPI Sul-Sel Ka- 
mis pekan lalu. "Kami serahkan 
sepenuhnya kepada Dewan,” kata Niniek 
Lantara, salah seorang ketua KNPI. 

Namun, sejam kemudian datang 14 or- 
ganisasi pemuda yang selama ini bernaung 
di bawah KNPI. Mereka merasa tak terwa- 
kili oleh delegasi KNPI yang datang sebe- 
lumnya. "Itu cuma aspirasi pengurus 
KNPI,” kata L. Arumahi, Ketua PMII Sul- 
Sel. Kelompok Arumahi dan kawan-kawan 
mencalonkan Z.B. Palaguna sebagai guber- 
nur. Alasannya, calon mereka sungguh ke- 
nyang pengalaman teritorial. Bekas Kas- 
dam Jaya ini pernah mendampingi Amirud- 
din sebagai wakil gubernur di sana. ” Jadi, 
Palaguna punya nilai plus dibandingkan se- 
jumlah nama lain,” kata Arumahi. Ada pula 
yang menyebut nama Wakil Gubernur 
Eteng Amin. 


Ada yang mengingink 


30 


Nasional 


Goyang-menggoyang 
di Angin Mamiri 


Pengganti Gubernur Sul-Sel dijaring DPRD lewat open door 
bagi masyarakat. Masuk nama Palaguna, Lopa, dan Jusuf Kalla. 
Rantung digoyang dengan isu skandal asmara? 


Dengan dibukanya pintu bagi masyara- 
kat untuk mencalonkan gubernur, kata Ke- 
tua Pansus Muhammad Roem, calon yang 
terpilih bisa benar-benar sesuai dengan 
aspirasi masyarakat. "Juga untuk menge- 
tahui ke arah mana pembangunan yang di- 
kehendaki oleh rakyat,” kata Wakil Ketua 
DPRD dari Golkar itu. 

Terlepas dari penting tidaknya dengar 





2.В: Palaguna, Baharuddin Lopa, dan Parawansa 


an gubernur cepat-cepat pergi 


pendapat antara DPRD dan rakyat, pem- 
bentukan pansus ini merupakan suatu hal 
baru. Menurut Ketua DPRD Bempa Map- 
pangara, Dewan kini punya bahan per- 
‚| bandingan. ” Sehingga tidak lagi cuma me- 
nerima usulan dari fraksi,” ujarnya. 

Selama ini memang belum ada fraksi 
yang resmi mengajukan calon. Fraksi Per- 
satuan Pembangunan, yang sempat melem- 
par nama Palaguna, Parawansa, dan Basri 
Hasanuddin, belakangan berubah. Menurut 
Adnan Tiro, sekretaris Fraksi PP, ” Usulan 
itu belum final karena masih dikonsultasi- 
kan ke DPP,” katanya. 

Fraksi Golkar, kabarnya, setelah meng- 
godoknya lewat tiga jalur, akan menggu- 
lirkan nama Palaguna, Parawansa, Lopa, 
Basri Hasanuddin, dan juga Beddu Amang. 
Sedangkan Dick Darmadi, ketua Fraksi 
ABRI, menyatakan gembira karena nama 
Palaguna mulai berkibar. ” Disebut-sebut- 








tokoh masyarakat Sul-Sel, masyarakat Sul- 
Sel tak menginginkan tipe gubernur seperti 
Amiruddin. ”Та itu sinis dan selalu merasa 
benar sendiri,” katanya. Gubenur Amirud- 
din sendiri dalam berbagai kesempatan me- 
mang menyebut ada yang tak suka dengan 
kepemimpinannya. 


din yang mau didongkel. Gubernur Sula- 


beberkan keretakannya dengan Rantung. 
Karena itu, kata penentang Rantung, ” mo- 
hon agar Rantung ditarik secepatnya dari 
jabatan gubernur.” 


bernur Sul-Ut Mayjen. (Purn.) C.J. Rantung 
dan Nyonya Anne membantah keras. "Se- 
mua itu fitnah,” kata Rantung. ” Itu kecem- 
buruan pihak lain karena kami pernah akrab 
dengan Ibu Hilda,” 


antara. Sasaran yang sebenarnya adalah 
menjatuhkan kedudukan gubernur.” Untuk 
menghilangkan salah pengertian, ia berse- 
dia bertemu dengan Nyonya Hilda. Bekas 
pegawai BKKBN Sul-Ut ini akan menuntut 
pengunjuk rasa itu ke pengadilan. ” Tunggu 
saja waktunya,” kata Nyonya Anne. Untuk 
itu pula, Julius menyatakan siap menyam- 
butnya di pengadilan. 














nya figur calon gubernur 
yang kebetulan kini men- 
jadi Pangdam, tentu kami 
menerima kesempatan ini 
dengan baik,” tuturnya. 
"Kami akan turut menca- 
lonkannya.” 

Yang penting adalah 
Amiruddin segera diganti. 
Seperti kata Daeng Pa- 
tompo, mantan wali kota 
Ujungpandang yang juga 

















Sebenarnya, tak cuma gubernur Amirud- 







wesi Utara juga di- 
goyang. Sekitar 1.000 
massa melakukan un- 
juk rasa ke gedung 
DPRD Sul-Ut, dua 
pekan lalu. Mereka 
menuntut Rantung 
mundur karena mela- 
kukan skandal asmara 
dengan Nyonya Ane 
Frederik Nangoy, istri 
seorang wakil ketua 
DPRD Sul-Ut. Selain 
melakukan unjuk rasa, 
kelompok yang di- 
pimpin Julius S. Un- 
dap ini juga mela- 
yangkan pernyataan 
keprihatinan ke Men- |: 
teri Rudini, Menko 
Polkam, dan Panglima 
ABRI. Di situ Julius 
dkk. membeberkan 
hubungan suami-istri 
Rantung yang kurang 
mulus. Nyonya Hilda 
Rantung sendiri, kata 
mereka, pernah mem- 


































Namun, kepada TEMPO di Jakarta, Gu- 










kata Nyonya Anne. 
” Saya juga sadar bahwa saya cuma sasaran 















Agus Basri dan Phill M. Sulu (Manado) 








TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


TELAH | TELAH BEREDAR | 


FORUM 


KEADTIE A N 
NOMOR 17 - 10 DESEMBER 1992 


DURIN MENANG 
RUDINI MUNDUR? 


Hasan Basri Durin, Me 
suara terbanyak untuk 
jabatan gubernur periode 
mendatang. Padahal berbagai 
kelompok masyarakat 
menolaknya. MUI Sumbar 
malah mengadukan Durin ke 
polisi. Mendagri Rudini dari 
semula tak setuju Hasan Basri 
terpilih kembali. Bahkan 
Rudini konon akan mundur 
bila Durin kembali jadi 
| gubernur. "Prestasi Durin 
biasa-biasa saja," kata Rudini 
dalam wawancara dengan FORUM. Siapa Durin dan apa 
kiatnya? Sejauh mana keterlibatan Azwar Anas dan Bustanil 
Arifin? Jadikah Rudini mundur? Apa kata Rudini tentang 
Durin? Baca wawancara lengkapnya dengan FORUM ! 


@ Mungkinkah Edward Soeryadjaya Diadili? Bank 
Summa kalah kliring, William Soeryadjaya repot. Bagaimana dengan 
Edward Soeryadjaya, padahal segala kesemrawutan bermuara sejak 
Edward masih menjadi komisaris utama. Dapatkah Edward diadili? 


Siapa di Balik Pemogokan Buruh? setelah larangan 
mogok dicabut, unjuk rasa buruh kian meningkat, khususnya perusahaan 
garmen dan sepatu. Menteri Tenaga Kerja, Cosmas Batubara, menuduh 
ada pihak ketiga yang menunggangi pemogokan buruh tersebut. Sebab 
garmen adalah ekspor non migas Indonesia yang paling utama. Siapa 
dalang pemogokan itu? 


JUJUR DAN PENGARANG 


Quality Control melalui 
rangkaian pemeriksaan yang 
sangat ketat dan cermat, 
menjamin Approved Used 
BMW seperti baru. 


Ф Garansi selama 12 bulan, 
tanpa batas kilometer. 
Mencakup jasa perbaikan 
dan suku cadang asli 
BMW. 

@ Fasilitas tukar tambah. 

@ Layanan kredit yang cepat. 


Lupakan mobil biasa, se- 
geralah bergabung dengan 
kelas tersendiri. 


3 Approved 
Used 
Ч BMW 


BMW USED CAR CENTRE : 
Л. Matraman Raya No. 79, Tel. 8581926, 8502652 
Jl. Kapten Tendean Мо. 15, 17, 19, Tel. 5212423-5 








































kesan yang terpancar kuat dari Маг- 


Luar Negeri 
garet Thatcher ketika menerima 


Tentang Indonesia, Gerakan |: | 
i i! ч TEMPO di kantornya di XU Kamis 
Noblok, dan Hak Asasi =, 


Besi”, dan mungkin sikap itu juga yang 

Pekan ini diharapkan Margaret Thatcher hadir di Jakarta. Persatuan Insinyur | Membuat Тһасһег tiga kali berturut-turut 

: : { : | terpilih menjadi perdana menteri Inggris 
Indonesia mengundangnya. Berikut petikan wawancara khusus TEMPO dengan (1979-1991); 


Муопуа Thatcher, yang berbagai pendapatnya masih dipandang orang. Di masa pensiunnya kini ternyata si 


ШЕ: dan penuh percaya diri. Itulah 






” Wanita Besi” tetap sibuk. Kamis pagi itu 
ia baru tiba dari Frankfurt, Jerman. Di ma- 
lam sehari sebelumnya ia masih memberi- 
kan sambutan yang menghantam pimpinan 
Masyarakat Ekonomi Eropa di Brussel. 
Thatcher menilai pimpinan Eropa di satu | 
sisi kurang tegas dalam menyelesaikan ke- 
melut di Yugoslavia, di sisi lain terlalu me- 
maksakan terwujudnya Eropa bersatu. Kri- 
tik itu segera menghias halaman depan me- 
dia massa. Ini menunjukkan Thatcher ma- 
sih punya pengaruh. 

Tokoh yang masih tetap bergema itulah 
yang pekan ini diharapkan kehadirannya di 
Jakarta, untuk menerima penghargaan dari 
Persatuan Insinyur Indonesia (РП). Sebe- 
lum ia tiba di Jakarta, wartawan TEMPO 
Bambang Harymurti terbang ke London 
dan mewawancarainya panjang lebar: dari 
mengapa ia bersedia datang ke Indonesia 
sampai pada soal ekonomi dunia kini, Ge- 
rakan Nonblok, dan hak asasi. 

Anda tertarik pada Indonesia? 

Awalnya karena saya mendapat anuge- 
rah menjadi anggota kehormatan Persatuan 
Insinyur Indonesia. Ini menyenangkan. Ha- 
bibie dan saya pernah bekerja sama selama 
beberapa tahun ketika saya masih sebagai 
perdana menteri. Saya selalu tertarik de- 
ngan kejadian-kejadian di Indonesia, ter- 
utama pembangunan industri manufaktur- 
nya. Saya juga tertarik melihat bagaimana 
Presiden Soeharto menyatukan negara be- 
sar yang terdiri atas 1.700 pulau itu. 

Anda juga akan bertemu dengan Pre- 
siden Soeharto dan para pejabat tinggi 
Indonesia lainnya. Adakah hal-hal khu- 
sus dengan pertemuan itu? 

Saya pikir sekadar menyampaikan ke- 
takjuban saya, bagaimana pembangunan 
ekonomi di Indonesia tumbuh 7-8% seta- 
hun. Bagaimana, misalnya, industri fabrik- 
annya berkembang mengolah berbagai hasil 
sumber alam, keberadaan industri teknologi 
mutakhirnya, dan pembangunan di sektor 
industri minyak serta gas. Saya ingin me- 
lihat dan mendengar lebih jauh mengenai 
semua itu. 

Bagaimana Anda melihat Indonesia 
sebagai pimpinan Nonblok kini? 

Gerakan Nonblok lahir pada saat Perang 
Dingin sedang berlangsung. Sekarang ko- 
munisme di Uni Soviet tumbang, dan Rusia 
sedang berjuang menjadi masyarakat bebas 
dan membentuk ekonomi pasarnya. 

чы 3 | ы E Saya tak pernah lupa bahwa Gerakan 

onblok termasuk pihak yang segera me- 

Mengalami: Mate ngutuk ketika Uni Soviet melakukan invasi 
ke Afganistan. Gerakan Nonblok terus-me- 

























































NA 






soo 





NS 
S 





49 i 





— 
. 














GAMMA 











Ingin melihat Indonesia lebih jauh 






32 TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





—— ш у: See 


Ш С. EMR 4 аз Сыды {же г-м. EPI E NE aT тектен RET SL ee u 4 




















| runtung bahwa Indonesia kini 









nerus, setiap tahun, mengeluarkan resolusi 
mengutuk invasi tersebut, sehingga Rusia 
keluar dari Afganistan. Jadi Gerakan Non- 
















kebebasan dan penegakan hukum. 

Menggembirakan bahwa Indonesia telah 
melaksanakan pemilihan umum yang me- 
nunjukkan bahwa negara ini berada di pihak 
demokrasi. Semua ini adalah hal-hal yang 
menggembirakan. 

Tapi tentu saja masih ada lagi hal-hal 
praktis yang harus diperhatikan. Misalnya 
tentang bagaimana menaikkan taraf hidup 
masyarakat. Sekarang ini kenaikkan taraf 
hidup yang paling pesat terjadi di kawasan 
Pasifik. Laju pertumbuhan 6, 7, atau 8% 
adalah laju pertumbuhan yang 
fantastis. Dalam waktu tak lama 
lagi akan lahir kekuatan raksasa 
ekonomi yang ketiga di dunia, 
yaitu di dan sekitar Asia Pasifik. 

“Itu menunjukkan pentingnya 
keberhasilan perundingan GATT, 
perundingan internasional ten- 
tang tarif dan perdagangan. Se- 
bab, menyejahterakan negara tak 
dapat dilakukan hanya dengan 
memproduksi barang dan jasa 
sebanyak mungkin untuk keper- 
luan sendiri, melainkan harus 
juga memperdagangkannya den- 
gan negara lain. 

Saya rasa kehadiran Gerakan 
Nonblok penting untuk kedua hal 
itu. Mereka (anggota Nonblok) 
sadar bahwa negara tak hanya da- 
pat hidup dari bantuan luar negeri 
belaka, melainkan dari perda- 
gangannya. Maka sangatlah be- 






















































































































































































menjadi ketuanya. Indonesia be- 
rada di tengah-tengah kawasan 
yang sedang mengalami kema- 
juan pesat, yang mengerti bahwa 
pertumbuhan berlangsung paling 
cepat jika sebagian besar dari 
pembangunan itu dijalankan oleh 
sektor swasta yang diberi kebe- 
basan mengambil keputusan, se- 
hingga sangat responsif terhadap 
konsumennya. 

Tapi bagaimana dengan ke- 
cenderungan negara maju 
mengaitkan banyak hal (termasuk рег- 
dagangan) dengan hal-hal di luar per- 
dagangan, seperti hak asasi manusia, 
lingkungan hidup, dan demokratisasi? 

Kami mengutuk ketiadaan penghorma- 
tan terhadap hak asasi manusia. Kami be- 
rupaya agar semua negara anggota PBB, 
yang menandatangani piagam hak asasi ma- 
nusia, menghormati piagam tersebut. Dan 
Anda tahu ada negara-negara yang secara 
vokal menyatakan sikapnya mengenal soal 
ini, seperti ketika terjadi peristiwa Timor 
Timur. 

Tapi saya pikir adalah keliru mengaitkan 
akses pasar dengan soal hak asasi karena 
ini tidak dibolehkan di dalam GATT. Yang 
kita inginkan adalah gerakan bebas dalam 
































GAMMA 






























TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


blok jelas berada di pihak yang mendukung : 


Bermain bilyar di antara pendukungnya \ 
` Resep negara maju: nilai mata uang dan iklim wirausaha 





Luar Negeri 


perdagangan. Semakin lancar perdagangan 


terjadi, semakin besar kontak yang timbul. . 


Saya yakin ini akan menaikkan taraf dan 
kualitas hidup. Sebab semakin banyak kon- 
tak dilakukan, semakin banyak yang bisa 
dipelajari satu sama lain, termasuk soal de- 
mokrasi dan soal perlunya saling menghor- 
mati, serta belajar hidup bersama. 

Maksud Anda diperlukan menaikkan 
taraf hidup dulu sebelum soal hak asasi 
manusia dapat ditegakkan? 

Bukan begitu. Saya percaya dua hal ini 
dapat dilakukan secara bersamaan. Rusia 
adalah contoh yang baik. Ketika komu- 
nisme mereka tinggalkan, maka perlakuan 
terhadap rakyat meningkat menjadi seperti 


We, 


`. 


yang seharusnya. 

Memang ada kasus-kasus di mana ma- 
syarakat berupaya menaikkan kondisi hak 
asasi manusianya namun gagal, dan terjadi 
hal-hal yang seharusnya tak terjadi. Jika 
Anda berikan hukuman kepada semua ang- 
gota masyarakat yang berupaya keras untuk 
menghormati hak asasi manusia seperti di- 
cantumkan dalam piagam PBB, maka Anda 
tidak membantu upaya menaikkan peng- 
hormatan hak asasi manusia, ataupun ke- 
naikan taraf hidup mereka. 

Bagaimana pandangan Anda menge- 
nai Tata Dunia Baru? 

Tata Dunia Baru adalah istilah yang lahir 
setelah Perang Dunia I selesai, yaitu ketika 
timbul harapan bahwa kita telah belajar dari 





pengalaman pahit dan akan menjaga agar 
perang tidak terjadi lagi. Maka Liga 
Bangsa-Bangsa dibentuk, tapi ternyata ti- 
dak berhasil mencapai tujuannya. 

Setelah Perang Dunia II kita mencoba 
cara lain, membentuk PBB yang berang- 
gotakan semua negara-negara yang berdau- 
lat, dengan maksud agar dialog antarnegara 
dapat terus-menerus terjadi. Dengan demi- 
kian dapat timbul saling pengertian tentang 
kesulitan yang dihadapi negara masing-ma- 
sing. Selain itu, jika terjadi suatu hal yang 
buruk seperti invasi ke Afganistan, PBB - 
(terutama Dewan Keamanannya) bisa me- 
ngeluarkan resolusi, menunjukkan hal-hal 
yang secara moral dianggap tak dapat di- 
terima oleh dunia. 

Tapi ini saja tidaklah cukup. 
Kita juga memerlukan organisasi 
untuk membantu mereka yang 
mendapatkan kesulitan ekonomi 
hingga terbentuklah Dana Mone- 
ter Internasional dan Bank Dunia. 
Selain itu, hal yang sangat pen- 
ting dalam menaikkan kesejahter- 
aan dunia adalah pengaturan per- 
dagangan internasional yang dila- 
kukan melalui GATT. 

Jadi inilah yang dimaksud de- 
ngan Tata Dunia Baru: gabungan 
dari kekuatan moral PBB yang di- 
bantu kekuatan finansial Dana 
Moneter Internasional dan Bank 
Dunia serta diatur perdagangan- 
nya melalui GATT. Inilah Tata 
Dunia Baru yang seharusnya 
menjadi tempat kita semua. 

Bagaimana peran Inggris di 
Tata Dunia Baru ini? 

Kami mempunyai pengalaman 
yang kaya, misalnya sebagai ne- 
gara yang mengembangkan si- 
stem parlemen dan kedaulatan 
hukum. Kami memiliki sejarah 
lama sebagai negara yang berwa- 
wasan global karena kedudukan 
kami sebagai negara dagang du- 
nia. Kami pernah memiliki kera- 
jaan yang menguasai dunia dan 
berperang untuk mempertahan- 
kan paham kebebasan. Saya kira 
persekutuan Anglo-Amerika ada- 
lah pembela utama kebebasan di 
dunia, yang telah mengalahkan kediktato- 
ran, fasisme, maupun agresi jahat. Kami tak 
pernah berwawasan sempit dan kami men- 
gerti untuk tidak membatasi wawasan 
global kami tersebut dengan batasan lokal 
geografi. Itulah kontribusi kami. 

Jadi Anda tidak percaya bahwa defi- 
nisi ?перага” mungkin sudah kedalu- 
warsa di era global sekarang? 

Anda berasal dari negara muslim. Ide 
negara itu sama tuanya, bahkan mungkin 
lebih tua, dengan Kitab Injil. Di dalam Injil, 
saya kira demikian juga halnya di dalam 
Quran, negara diperintahkan untuk berda- 
mai satu dengan lainnya. Masyarakat men- 
jadi lebih stabil jika mereka berasal dari 
satu kelompok yang mempunyai budaya 




























































yang sama, memiliki sejarah yang 
sama, bahasa yang sama, ekspresi 
yang serupa, dan mempunyai mitos 
serta legenda yang serupa. Se- 
kumpulan negara mungkin saja me- 
miliki tujuan yang sama, lalu be- 
kerja sama. 

Jadi Anda tak percaya masya- 
rakat Eropa akan menjadi satu 
negara? d 

Masyarakat Eropa terdiri atas 
dua belas negara, dan tak sepatutnya 
berupaya membentuk sebuah negara 
yang superfisial, karena pasti gagal. 
Adalah sebagai negara berdaulat 
kita diwakili dan bekerja sama di 
PBB. 

Konsep pembangunan eko- 
nomi Anda, yang disebut sebagai 
Thatcherism, acap kali dikritik 
sebagai memperlebar jurang 
kaya dan miskin karena terlalu 
menguntungkan yang kuat? 

Bagaimana lagi kita dapat mem- 
perbaiki kesejahteraan masyarakat, 
kecuali dengan bekerja keras? Buk- 
ankah adil jika mereka yang bekerja 
keras dapat mereguk keuntungan 
dari butir keringatnya untuk dinik- 
mati bersama keluarganya? Bukan- 
kah negara yang mempraktekkan 
ekonomi wirausaha yang berhasil 
menyejahterakan rakyatnya? Adam 
Smith menulis buku Kekayaan Ne- 
gara-Negara dan bukanlah pe- 
merintah yang menghasilkan keka- 
yaan, tapi pemerintah memajak 
orang-orang yang berhasil memper- 
kaya dirinya. Mereka yang mengha- 
silkan lebih banyak dipajak lebih 
besar, dan hasilnya dipakai untuk menolong 
mereka yang belum mendapat kesempatan. 

Lihat beda antara Amerika dan Rusia, 
padahal Rusia adalah negara yang paling 
kaya dengan sumber daya alamnya. Tentu 
saja, dalam sistem ekonomi, wirausaha me- 
reka yang lebih pintar dan berbakat akan 
mendapatkan lebih banyak. Kalau doktrin 
iri hati dan dengki yang ingin Anda pakai, 
semuanya akan tetap miskin. 

Tapi siapa yang mengurus mereka 
yang papa? | 

Pemerintah tentunya harus membantu 
mereka yang membutuhkan bantuan finan- 
sial, menyediakan sarana kesehatan yang 
memadai, dan sarana pendidikan yang baik. 
Pendidikan adalah jalur untuk merebut pe- 
luang. Tapi dari mana pemerintah menda- 
patkan biaya? Tentunya dari pajak yang di- 
kenakan terhadap anggota masyarakat yang 
berhasil memperbesar rezekinya. Kalau 
Anda hanya mempunyai sitem kolektif dan 
BUMN, lihat saja apa yang terjadi pada Uni 
Soviet yang gagal melahirkan kesejahter- 
aan. 
Pemerintah tak dapat membentuk ka- 
rakter dan independensi dengan melakukan 
hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh ma- 
syarakat sendiri. Itu hal yang paling pen- 
ting. 


> 
= 3 
< 
о 








Ketika masih menjabat perdana menteri 
Ingris punya pengalaman sejarah masa lalu 


Bagaimana Anda melihat peran AS di 
dunia yang baru ini? ; 

Saya berharap AS akan tetap menjadi 
pemimpin dunia bebas karena tak ada peng- 
gantinya. Kita harus berterima kasih banyak 
kepada АтепКа-уапр telah berupaya agar 
kebebasan bertahan di dunia, dan kita se- 
mua berkepentingan bahwa kebebasan ber- 
tahan di Pasifik dan Atlantik.: 

Kita harus berterima kasih kepada Ame- 
rika, karena tanpa AS fasisme telah merebut 
Pasifik dan Eropa. Oleh karena itu saya ber- 
anggapan bahwa NATO harus dipertahan- 
kan dan saya pikir NATO harus bersedia 
meluaskan dirinya dari kawasan (tradisio- 
nalnya), dan melakukan kerja sama dengan 
organisasi pertahanan lainnya seperti yang 
terdapat di ASEAN. Kita harus sepakat 
bahwa tak akan lahir tirani baru: 

Ingat, yang mengalahkan Saddam Hus- 
sein bukanlah PBB, melainkan sekumpulan 
negara: AS, kami, Prancis, dan Arab Saudi 
yang ikut karena khawatir teritorinya ter- 
ancam. 

Tampaknya Anda kurang yakin ter- 
hadap kemampuan PBB untuk menjaga 
perdamaian dunia? 

Efektifitas: PBB ada dalam melahirkan 
resolusi-resolusi. PBB membentuk pasukan 
pemelihara perdamaian, bukan pembuat 





perdamaian. Bahkan PBB tak per- 
nah menggunakan kata ” paksa” da- 
lam resolusinya. PBB tak pernah 
mengalahkan tiran, sekumpulan ne- 
garalah yang melakukannya. 

Kesan Anda tentang Bill Clin- 
ton? 

Saya berharap Bill Clinton akan 
sukses. Ia menjadi presiden dari se- 
buah negara yang sangat kuat dan | 
hebat. AS adalah negara yang me- 
narik, yang tak berkeinginan me- 
nambah teritorinya. Justru kita yang 
harus mempertahankan kehadiran 
AS di luar wilayahnya untuk mem- 
pertahankan yang lain. AS tak bèr- 
kehendak memaksa negara lain un- 
tuk meniru dirinya, namun selalu - 
ingin membantu mereka yang ter- 
tindas. Saya berharap Bill Clinton 
dapat memimpin AS dengan sukses, 
terutama dalam mengatasi masalah 
ekonominya, sehingga AS dapat 
bertahan sebagai negara besar, se- 
bagai tanah kebebasan, dan tempat 
tinggal kaum pemberani. 

Juga sebagai polisi dunia? 

Kita harus membantu. Kita tak 
dapat membiarkan AS memikul be- 
ban terlalu berat. Adalah tidak cu- 
kup hanya membantu secara finan- 
sial, melainkan semua pihak harus 
menyumbangkan peran yang mema- 
dai. 

Anda dikenal sebagai tokoh 
anti-proteksionisme dan tak per- 
caya pada industrial policy. Ba- 
gaimana pendapat Anda tentang 
proteksi bagi industri di negara 
berkembang? 

Proteksi? Anda tahu bahwa GATT mem- . 
bolehkan proteksi dalam batas tertentu bagi 
negara yang berada dalam tahap awal per- 
industriannya. Jepang, misalnya, sudah tak 
masuk dalam kategori ini -- karena itu tak 
lagi diperkenankan melakukan proteksi. 

Anda dikenal sebagai pengikut ajaran 
Friedrich Von Hayek, pemenang Hadiah 
Nobel 1974 di bidang ekonomi, yang 
anti-intervensi pemerintah di bidang fis- 
kal. Apakah Anda masih demikian? 

Ya. Anda dapat mempertahankan nilai 
mata uang yang sehat dengan menjaga 
pemasokan uang pada tingkat yang tepat. 
Tapi untuk melahirkan kesejahteraan, Anda 
harus membentuk ekonomi wirausaha. Itu 
berarti harus dilahirkan kebijakan ekonomi 
yang merangsang bagi sektor swasta. Mi- 
salnya, pajak tak boleh terlalu tinggi agar 
pengusaha sukses tak lari ke luar negeri. 
Anda juga tak menginginkan serikat buruh 
yang terlalu kuat, melainkan harus ada ke- 
seimbangan kekuatan dengan kelompok 
majikan. Anda juga perlu menghindar dari 
terlalu banyak regulasi karena akan mem- 
buat industri tercekik dan tak mampu ber- 
saing. Jadi kuncinya, agar sebuah negara 
maju: negara itu harus mempunyai nilai 
mata uang yang sehat dan sistem ekonomi 
wirausaha. 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


















gota Dulce 1959. Kebetulan sang su- 


— ami, Denis Thatcher, adalah pengusaha Кі- _ 
. mia yang juga aktivis Partai Tory yang sa- , 
ngat mendukung karier politik istrinya. | 


. "Denis punya jalur dup dan karier- 
nya sendiri dan itu bagi kami ber- 


< ka ketika hilang dalam acara ш mo- | 
bil di benua itu. Belakangan namanya ` 
пси karena dituduh terlibat dalam bis- ` 
penjualan senjata di Timur Tengah | 
_ yang mendapat sorotan perhatian setelah 
kandal Iraggate muncul. Ini adalah skan- u 


mer | cue do mede ide- 

ologi politiknya yang konservatif. 
kap konservatif tampaknya 
ang memagari kehidupan | 
ч Hilda Robert, yang di- 


| 
| 


)ber pagi 1925. Ayahnya, Alf. 
rts, ketika itu adalah peda- 
gan  kelontong yang memulai ka- 
iernya sebagai pelayan toko. Si- 
kap hemat dan gemar belajar dan 
rja keras sang ayah Tampak 
a menurun kepada Maggie. 
Pola pikir Margaret memang 
: terpengaruh oleh prinsip- | 
nservatif. Ia menjadi —< 


\ ah 21. kebijaka 
ketika menjadi perdana | 
ngat mencerminkan 

ayek, yang ber- | 

intah hanya layak = 


Mayor telah aye Pe 
— en an skandal itu 


tkan diri mengambil шм. | 
g berhasil menjadi ahli hukum | 
raktek кр рыр at — 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





Venezuela 


Menunggu 





| Kudeta Ketiga? 


| Seandainya benar pemicu dua kali 
— | percobaan kudeta adalah kesenjangan 
| sosial, Presiden Perez mesti mempri- 
17 oritaskan perbaikan ekonomi. 


dah diguncang kudeta dua kali: Feb- 
ruari 1992, dan Jumat pekan lalu itu? 
Orang lalu menengok pada sebuah gra- 
fik. Di situ terlihat bagaimana membubung- 
nya harga barang. Meski gaji pun terlihat 


x ae belum berganti, Venezuela su- 


| naik, tak cukup tinggi untuk mengejar ter- 


bangnya harga. 

Yang kemudian membuat orang mema- 
hami ada percobaan kudeta ialah satu lagi 
garis grafik: garis pendapatan nasional. Ga- 
ris ini ternyata melata, alias praktis tak 
mengalami kenaikan. Jadi, dari mana uang 
kenaikan pendapatan itu diperoleh? Logi- 
kanya, sejumlah orang pendapatannya terus 
naik, dan sejumlah yang lain malah turun. 

Dan di Venezuela, siapa lagi yang di- 
anggap bertanggung jawab atas ketimpang- 


| an sosial itu bila bukan Presiden Carlos An- 


dres Perez. Sejak pemerintahan Perezlah, 
1989, perkembangan ekonomi Venezuela 
tak menyenangkan. Menurut Bank Dunia, 
pendapatan per kepala negeri berpenduduk 


| sekitar 20 juta ini US$ 2.500 (bandingkan 


dengan Indonesia yang hanya sekitar US$ 
600). Tapi hanya sejumlah kecil kelas me- 
nengah ke atas yang bisa punya pendapatan 


| sebesar itu atau lebih. Mayoritas rakyat ber- 


pendapatan sekitar US$ 100 per tahun. 
Nah, celakanya, di antara yang berpen- 
dapatan rendah itu adalah kaum militernya 
yang berjumlah 34.000, termasuk tentara 
cadangan (wajib militer). Lebih celaka lagi, 
sering Presiden Perez dalam pidatonya di 
berbagai kesempatan mengisyaratkan Ve- 
nezuela tak memerlukan tentara lagi. 
Kudeta pertama Februari lalu dipicu 


— | oleh ditolaknya rencana anggaran kesejah- 
| teraan militer sebesar US$ 216 juta untuk 
| empat tahun mendatang oleh kongres Ve- 
‚ | nezuela. Kudeta pekan lalu belum jelas pe- 

_ | micunya. Tapi, ketika Letnan Kolonel Hugo 

ini | Chavez Frias, pemimpin percobaan kudeta 
et | Februari, menyerahkan diri, ia konon mem- 
| peringatkan: akan ada kudeta lagi di kesem- 


patan lain. Soalnya, memang sudah lama 
di masyarakat berkembang rasa tak suka 
pada Presiden Perez. 


lidaritas militer di tingkat bawah besar. 


| Maka, suatu hari dikabarkan bahwa Letkol. 
| Chavez Frias keluar dari penjaranya, dan 


para penjaga pura-pura tidak tahu. Kuat du- 
gaan, Chavez jugalah yang memimpin ku- 
deta pekan lalu itu. 

Bila hanya dalam waktu sekitar 14 jam 


Lalu, seperti di Filipina, tampaknya so- 


35 











| 
! 

































































Caracas, ibu kota Venezuela, bisa dikuasai 
kembali oleh tentara yang loyal pada Perez, 
menurut para pengamat karena para kude- 
tawan gagal menggerakkan rakyat. Ketika 
para kudetawan mulai begerak mengebom 
istana kepresidenan, tak ada gerakan sipil 
sama sekali. Kantor berita Reuters men- 
duga, karena rakyat kurang yakin pada ke- 
andalan pada perwira menengah dan para 
prajurit bila nanti mereka berkuasa. 

Seandainya analisa itu benar, mesti juga 
diingat reaksi rakyat setelah diumumkan 
bahwa percobaan kudeta bisa dipatahkan, 
dan 120 orang meninggal (pada percobaan 
kudeta Februari 14 yang mati). Kemenang- 
an Pemerintah Caracas juga tak disambut 
gembira oleh rakyat. Tak ada pawai di ja- 
lanan, umpamanya. 

Tampaknya, kesenjangan pendapatan 
sudah demikian gawat. Bagaimana gaji 
rata-rata rakyat dan kenaikan harga tak ter- 
jembatani, terbukti dengan munculnya рег- 
cobaan kudeta kedua, pekan lalu itu. Se- 
telah percobaan kudeta Februari lalu, gaji 
prajurit dinaikkan 30%. Ternyata, itu pun 
tak cukup membuat mereka hidup cukup. 


Presiden Andres Perez 
Mengencangkan ikat pinggang 


Harga-harga pun ikut naik dengan persen- 
tase lebih besar. 

Kini terpulang pada Presiden Perez, 
mampukah ia menyeimbangkan ketim- 
pangan sosial itu. Atau, sebuah kudeta ke- 
tiga. Apalagi kalau dua perwira, satu di an- 
taranya diduga Letkol. Chavez, beserta 90- 
an anak buahnya yang lari ke Peru dengan 
Hercules 130, bisa memberi komando ke 
dalam dari luar. pP 


36 





GAMMA 








Luar Negeri 
Pakistan 


Benazir Masuk 
Sarang Musuh? 


Kalau jadi, pekan ini pawai protes 
Вепагіт ketiga, dan langsung di- 
adakan di wilayah Provinsi Punjab, 
basis kekuatan Nawaz Sharif. 


ENAZIR Bhutto masuk sarang mu- 
Br Setelah dua kali pawai protes 

yang tak begitu sukses, ia merenca- 
nakan memimpin kembali pawai oposisi 
langsung di Punjab, provinsi yang menjadi 
basis kekuatan Perdana Menteri Nawaz 
Sharif, pekan ini. 

Seandainya pawai ini bisa dilangsung- 
kan, tampaknya kemungkinan terjadinya 
bentrokan besar. Para pengikut Nawaz Sha- 
rif tentu tak akan tinggal diam menyaksikan 
pawai yang bersemangat menuduh pe- 
merintahan Nawaz Sharif korup, dan dua 
tahun lalu melakukan kecurangan dalam 
pemilu hingga bisa mengalahkan Benazir. 

Aksi pertama Benazir terjadi dua pekan 
lalu. Ia memimpin pawai dari Rawalpindi 
ke Islamabad, pusat pemrintahan Pakistan. 
Gagal, karena aparat keamanan mencegat- 
nya di tengah jalan. Sekitar dua ribu peng- 
ikutnya ditahan. Benazir, ibu dua anak, ikut 
ditahan sebentar, lalu dikirim kembali ke 
Karachi, ke tempat tinggalnya. Ia dikenai 
larangan masuk Islamabad dan Rawalpindi 
selama 30 hari. : 

Pekan lalu Benazir bangkit lagi. Ia tak 
mempedulikan larangan. Digalangnya se- 
buah perjalan panjang dengan kereta api, 
dari Karachi ke Rawalpindi. Dalam perja- 
lanan sejauh 1.600 km itu, di stasiun mana 
pun kereta berhenti, ratusan 
orang menyambutnya. Di La- 
hore, basis kekuatan Benazir, 
ribuan pengikutnya menaburi- 
nya dengan bunga mawar. 
"Hidup Benazir,’ sorak me- 
reka. 

Itulah upaya Benazir, 39 ta- 
hun, untuk merebut kembali 
kekuasaan. Dua tahun lalu ia 
turun dari kursi perdana men- 
teri karena dipecat oleh Presi- 
den Ishag Khan. Ia dituduh ko- 
rupsi. Bahkan suaminya, Asif 
Zardari (kemudian memang 
terbukti bersalah) terlibat da- 
lam aksi kerusuhan yang ma- 
kan korban jiwa, dan dijatuhi : 
hukuman penjara. Hingga 
pekan lalu Zardari masih me- 
ringkuk di penjara. 

Jika dalam kondisi seperti 
itu, suaminya masih ditahan, 
Benazir berani memimpin aksi 
massa, menurut para peng- 
amat, mungkin ia salah tafsir. 






































Benazir Bhutto disambut para pendukungnya 
Mungkin ia salah tafsir 





Mungkin ia menduga ada keretakan di an- 
tara ketiga penentu politik di Pakistan. 
Yakni Perdana Menteri Nawaz Sharif, Pre- 
siden Ishag Khan, dan militer. 

Memang bukan rahasia lagi bahwa ten- 
tara Pakistan di bawah Jenderal Asif Nawaz 
Janjua sedang bentrok dengan PM Nawaz 
Sharif. Misalnya soal kehadiran pasukan di 
Provinsi Sindh untuk menindas demons- 
trasi antipemerintah daerah, demonstrasi 
yang didukung Islamabad. Selain itu militer 
pun menuduh perdana menteri terlalu men- 
campuri urusan pengangkatan jabatan da- 
lam militer. 

Тарі seandainya keretakan itu benar ada- 
nya, itu belum sampai menimbulkan celah 
yang bisa dimasuki oleh Benazir. Menurut 
seorang diplomat di Islamabad, ” Presiden 
Ishag amat benci pada Benazir, dan militer 
saat ini tidak berniat merebut kekuasaan.” 
Dengan kata lain, Benazir belum punya 
pendukung yang bisa membuatnya cukup 
kuat mendongkel Nawaz Sharif. 

Salah tafsir atau tidak, perjalanan Ka- 
rachi-Rawalpindi ternyata tak sesukses 
yang diharapkan. Makin dekat ke Rawal-. 
pindi, sambutan rakyat buat bekas perdana ` 
menterinya itu makin surut. 

Mungkin Benazir hanya kuat didukung 
di provinsi kelahirannya. Mungkin karena 
faktor pemerintah. Dua pekan lalu reaksi 
para demonstran begitu keras terhadap apa- 
rat keamanan yang hendak membubarkan 
pawai. Pekan lalu pemerintah bersikap le- 
bih rasional. Kamis pekan lalu larangan ter- 
hadap Benazir masuk Rawalpindi dan Is- 
lamabad dicabut. PM Nawaz Sharif juga 
mengumumkan bahwa mereka yang dita- 
han dua pekan lalu bakal segera dibebas- 
kan. bs 

Bagaimanapun, Benazir sudah membuk- 
tikan ia masih cukup punya pengikut. 
Mungkin ia hanya perlu menunggu waktu 
yang tepat. Yuli Ismartono 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 






















India 


Soal Kuil di 





kembali ke India. 















tuk memperingati Rama, salah satu 
junjungan umat Hindu. Susahnya, 
di tempat itu sudah berdiri sebuah 
masjid, Masjid Ram Janmab- 
hoomi, yang berumur sekitar empat 
abad. 

Bagaimana itu terjadi? Kata 
para pengurus Dewan Hindu itu, 
masjid tersebut dibangun oleh Ma- 
haraja Babur pada abad ke-16 se- 
telah menghancurkan kuil Hindu 
yang sebelumnya sudah berdiri. 
Kesimpulan itu tentu saja membuat 
panas umat Hindu. Sejak itu umat 















terlibat konflik. Sampai tahun lalu, 
diperkirakan sudah 2.500 orang te- 
was sebagai korban konflik terse- 
but. 

Sejak Oktober tahun lalu, kon- 
flik mulai mereda, karena 
kebijaksanaan mahkamah agung 
India yang menyatakan lokasi mas- 
jid yang jadi sengketa itu dalam ke- 
| adaan status quo. Dengan kata lain, 
kenyataan sekaranglah yang mesti 
diterima untuk sementara, sedang- 
kan soal kuil Hindu itu bisa dibi- 
carakan kemudian. 

Namun, soal ”kemudian” itulah 
yang menjadikan umat Hindu ber- 
tanya-tanya. Upaya Partai Bhara- 
tiya Janata mempersoalkannya da- 
lam Pertemuan Dewan Integrasi 
Nasional, 23 November lalu, gagal. 




















TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


Hindu dan Islam di Ayodhya sering . 





Halaman Masjid orang anggota Partai 


Pekan ini dikhawatirkan umat Hindu 
dan Islam di Ayodhya bakal bentrok | pertahankan keadaan 
lagi. Umat Hindu konon akan nekat status дио. Dan karena 
membangun kuil di halaman masjid. | ini, akhirnya Partai Bha- 





ledak hari-hari ini di Ayodhya. Be- | but. 

gitu serius keadaannya, hingga Per- Padahal, bila itu dila- 
dana Menteri India Narasimha Rao tak bisa | kukan, satu konflik besar рум Narashima Rao 
berlama-lama menghadiri KTT Kelompok | sulit dihindarkan. Upaya 
15, di Dakar, Senegal, pekan lalu. Ia segera | mendirikan kuil secara 


Benes Hindu-Islam siap me- | pembangunan kuil terse- 


GAMMA 


Luar Negeri 





Pertemuan tersebut ma- 
sih. ingin  memper- 
tahankan status itu. Hari 
berikutnya, dalam si- 
dang parlemen, 110 


Bharatiya Janata me- 
ninggalkan sidang, ka- 
rena sidang juga mem- 


ratiya Janata mengumu- 
kan soal pelaksanaan 


SIPA/GMC 


Bisa jatuh 
nekat pernah dilakukan oleh umat Hindu 


Suasana panas itu muncul setelah pekan | pada tahun 1989. Ketika itu umat Hindu 
lalu Partai Bharatiya Janata, partai radikal | membentuk rantai panjang manusia di se- 
umat Hindu, mengumumkan untuk memu- | kitar masjid, untuk mengestafetkan dari 
lai kembali pembangunan kuil Hindu di ha- | orang ke orang material seperti batu bata. 
laman masjid di Ayodhya. Ditentukan, pe- | Konflik tak terhindarkan, karena umat Is- 
letakan batu pertama pada hari Ahad, 6 De- | lam lalu berdatangan mencoba mencegah 
sember besok. 

Ini soal sulit yang sudah delapan tahun | was. 
menggantung di Ayodhya, ibu kota Negara: Sebenarnya, kuil Hindu yang dicita- 
Bagian Uttar Pradesh. Mulanya, tahun | citakan Dewan Hindu Sedunia akan diban-. 
1984, Dewan Hindu Sedunia menyatakan | gun di sekeliling masjid. Jadi, tak ada ma- 
menemukan lokasi rumah tempat lahir | salah karena pembangunan kuil tidak bakal 
Rama di Ayodhya. Karena itu, dewan ter- | merusakkan masjid. Tapi pemerintah India 
sebut memprakarsai pembangunan kuil un- | tak bisa menerima itu. Dikhawatirkan, dua 


pembangunan itu. Hasilnya, 144 orang te- 


Mengamankan Masjid Ram Janmabhoomi dari konflik 
Sudah dua perdana menteri jatuh 




































































tempat ibadah yang 
berdekatan itu bakal 
‘menjadi sumber kon- 
flik juga pada akhir- 
nya. Repotnya, baik 
umat Hindu maupun 
Islam tak ada yang 
mau mengalah. 

Kini belum jelas ja- 
lan apa yang akan di- 
lakukan pemerintah In- 
dia untuk meredam 
konflik antara umat 
Hindu dan Islam itu. 
Kalyan Singh, Ketua 
Menteri Negara Uttar 
Pradesh, cenderung 
membiarkan upaya 
Partai Bharatiya Janata 
itu. Sebab, katanya, 
”Kuil baru akan selesai dua atau tiga tahun 
mendatang, dan pada saat itu suasana lebih 
tenang hingga pemecahan bisa ditemukan.” 

Tapi Perdana Menteri Rao, yang selama 
ini dinilai hanya menunda-nunda persoalan, 
menolak usul tersebut. Ia ingin menghin- 
darkan jatuhnya korban. Sulit dijamin me- 
mang, selama pembangunan itu tak muncul 
perkelahian masal antara kedua pihak umat. 

Ada spekulasi, pemerintah New Delhi 
akan mengadakan referendum untuk meng- 
atasi masalah itu. Bila ini dijalankan, ten- 
tunya hasil referendum akan lebih berpihak 
pada umat Hindu, di negeri yang 750 juta 
umatnya memeluk Hindu, dan hanya 100 
juta memeluk Islam itu. Berdasar- 
kan pengumpulan pendapat umum 
saja, suara yang menguntungkan 
Hindu sudah terlihat lebih besar. Pol 
yang dijalankan majalah India To- 
day belum lama ini menunjukkan 
53% responden berpendapat kuil 
harus dibangun tanpa harus meru- 
sakkan masjid. Sekitar 23% menya- 
takan kuil dibangun dan masjid di- 
pindahkan. Lebih kurang 16% 
menyatakan kuil didirikan dan mas- 
jid dirobohkan. Hanya 4% yang tak 
setuju pembangunan kuil di 
Ayodhya. 

Sebenarnya, masalah Ayodhya 
tak cuma makan korban jiwa. Ia 
juga membuat dua perdana menteri 
jatuh. Yang pertama, tahun 1989, 
Rajiv Gandhi tak mendapat dukung- 
ап dari kalangan Islam setelah me- 
nyetujui peletakan batu pertama 
pembangunan kuil. Ia digantikan 
V.P. Singh yang ditinggal Partai 
Bharatiya karena menahan pemim- 
pin partai yang mengobarkan berita 
bahwa masjid itu sebagai tempat ke- 
lahiran Rama. 

Memang, soal Ayodhya ini me- 
repotkan. Yang baru bisa dilakukan 
PM Rao pekan lalu, mengirimkan 
pasukan parakomando untuk men- 
jaga Ayodhya, terutama di sekitar 
lokasi yang disengketakan itu. 

Liston P. Siregar (Jakarta) dan Navraj Gandhi (New Delhi) 


37 


m с ы 


заа 


Fac ES. 










































































LLL 























KTT Kelompok 15 


Utang Artinya 
Kepercayaan 


Dalam usianya yang tiga tahun kini, 
Kelompok 15 melahirkan satu lem- 
baga yang bisa banyak manfaatnya: 
Komite Penasihat Utang Luar Negeri. 


kepercayaan si pemberi utang me- 

nunjukkan si empunya utang punya 
harapan. Maka, Konperensi Tingkat Tinggi 
Kelompok 15 di Dakar, Senegal, pekan lalu 
tanpa ragu membentuk yang disebut Ko- 
mite Penasihat Utang Luar Negeri. 

Para kepala negara dan pemerintahan 
yang hadir tampaknya prihatin melihat 
utang negara-negara berkembang, di mana 
mereka sendiri termasuk mestinya, yang 
melonjak tinggi. Pada tahun 1973, jumlah 
utang negara berkembang masih sekitar 
US$ 100 milyar. Hampir 20 tahun kemu- 
dian Jumlah itu meningkat 14 kali, menjadi 
US$ 1,4 trilyun. Tapi bukan besarnya utang 
yang dirisaukan. Adalah kenyataan bahwa 
sejumlah negara memang sulit bila diminta 
membayar cicilan utang menurut jadwal, 
beserta bunganya. 

Soalnya, seperti dikatakan Presiden Soe- 
harto dari Indonesia, yang kini menjadi ke- 
tua Gerakan Nonblok, dari lebih dari 108 
negara berkembang anggota Nonblok, ada 
18 negara yang diperkirakan sa- 
ngat sulit mengembalikan utang- 
nya tanpa terganggu pembangun- 
an dalam negerinya. Tidak ber- 
kembangnya negara itu nantinya 
tak akan hanya merugikan negara 
itu sendiri, tapi juga pihak pemberi 
utang, yang biasanya adalah ne- 
gara maju. Sebab, negeri itu akan 
berhenti menjadi pasar negeri 
maju, karena daya beli rakyatnya 
rendah. - 

Kelompok 15 yakin, репіп- 
jauan utang, baik penghapusan 
utang, penurunan suku bunga, 
maupun pembayaran dalam ben- 
tuk pembiayaan kembali proyek- 
proyek -- yang akan dilakukan 
oleh komite itu -- akan menjamin 
perdagangan internasional yang 
menguntungkan Utara maupun 
Selatan. 

Sebenarnya soal utang itu su- 
dah disinggung dalam KTT Ke- 
lompok 15 di Caracas, Venezuela, 
tahun lalu. Tapi waktu itu yang di- 
bicarakan baru merosotnya ke- 
mampuan negara maju memberi 
bantuan dan utangan. 3 

Tapi mungkinkah Komite bisa 
bekerja dalam suasana kini, ketika 
beberapa negara maju pun menga- 


U TANG bukan soal aib. Justru adanya 


38 





Mengingatkan komitmen 7% 


lami kesulitan ekonomi, setidaknya tak se- 
makmur seperti dulu? ` 

Lihat misalnya Jerman.: Negara ini di- 
ramalkan tahun ini mengalami defisit lebih 
dari US$ 25 milyar. Salah satu sebabnya, 
setelah Jerman bersatu, pemerintah Bonn 
mesti mengeluarkan sejumlah subsidi utuk 
mengatrol ekonomi bekas Jerman Timur 
agar sederajat dengan bekas Jerman Barat. 
Hal lain, di negara maju pemerintah tak bisa 
seenaknya jalan sendiri dalam soal mem- 
berikan bantuan. Sebab, bantuan itu datang 
dari para pembayar pajak, yakni rakyat. Ta- 





Masyarakat miskin yang perlu dibantu di Senegal 
Akhirnya negara maju juga ikut rugi 


Presiden Soeharto (ketiga dari kiri) dalam KTT Kelompok 15, Dakar 


ruhlah Amerika tahun depan, setelah Bill 
Clinton dari Partai Demokrat memegang 
kendali Gedung Putih. Presiden Clinton 
bisa saja menjadi seorang yang pemurah. 
Tapi masyarakat dan Kongres (parlemen) 
bisa tak setuju, dan suara mereka tak bisa 
dikesampingkan begitu saja. 

Memang tak mudah, tapi bukan tanpa 
harapan. Masalahnya mungkin ada pada 
yang disebut diplomasi. Contoh sudah di- 
berikan oleh Presiden Soeharto. Pekan lalu, 
ia berkunjung ke Prancis dan bertemu de- 
ngan Presiden Mitterrand. Dalam perte- 
muan itu bisa saja soal Komite Penasihat 
Utang Luar Negeri dari Kelompok 15 di- 
bicarakan, langsung atau tak langsung. Mi- 
salnya, dalam pertemuan dengan Presiden 
Mitterrand itu, Soeharto mengingatkan 
kembali komitmen di PBB bahwa negara- 
negara industri bersedia menyisihkan -7% 
dari pendapatan nasionalnya untuk mem- 
bantu negara berkembang. 

Menurut Presiden Soeharto, dari tujuh 
negara industri Kelompok 7, baru Prancis 
yang melaksanakan komitmen itu. Negara 
maju yang lain, kabarnya, hanya menyisih- 
kan sekitar 0,3% dari pendapatan nasional- 
nya. 

Bagaimanapun, Komite Utang adalah 
hasil nyata Kelompok 15 setelah tiga tahun 
berdiri. Dan bila niat pertamanya memben- 
tuk Kelompok 15 ini, seperti pernah dika- 
takan oleh Presiden Alan Garcia dari Peru 
tahun 1988 dulu, untuk saling membantu 
terutama dalam sektor ekonomi, Komite 
Utang adalah alat yang tepat. Sebab, mung- 
kin masih sulit bagi negara berkembang un- 
tuk saling membantu. Tapi, secara bersama 
memperjuangkan penjadwalan kembali 
pembayaran cicilan utang anggotanya de- 
ngan satu atau dua negara maju, tampaknya 
sangat mungkin dilakukan. Dan mungkin 
cara ini lebih memberikan posisi yang kuat 
daripada berupaya sendiri-sendiri. 

LPS 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





Dua Sisi 
Drama Summa 


CHRISTIANTO WIBISONO 





(1907) bertanya: apakah kredit komersial semata-mata 

mengandalkan uang dan harta milik? Jawab bankir 
terkemuka J.P. Morgan, pemilik J.P. Morgan & Co. Inc., ”No, 
Sir, the first thing is character.” | 

Mengikuti tayangan kongkret tragedi Bank Summa (BS), ada 
dua masalah besar yang berkaitan secara kusut, yang terakumu- 
lasi dan bermuara kembali pada dua masalah pokok. Pertama, 
karakter, watak, sifat, dan tingkah laku internal manusia. 
Kedua, faktor eksternal berupa kerangka perundangan dan 
regulasi, kepastian dan supremasi hukum sebagai perangkat 
untuk mengatasi dan mengarahkan penyelewengan dan keke- 
liruan, serta tindak kesalahan oleh manusia. j 

Adegan pertama drama BS menampilkan Edward Soeryad- 
jaya sebagai bankir yang membiarkan dirinya dikelilingi para 
profitur, dan ambisinya untuk keluar dari bayang-bayang sang 
ayah. Ini boleh jadi merupakan sumber malapetaka. Adegan 
kedua adalah konflik dalam keluarga akibat ulah si sulung 
Edward. 

Ketika William mempertaruhkan harta pribadi dan gengsi 
keluarga dengan mengulur kasus BS, tampaknya terjadi suatu 
kerancuan. Sebab, sang ayah tidak memisahkan harta pribadi 
dan badan hukum PT melalui garansi pribadinya. Mestinya BS 
dibiarkan bangkrut sesuai degan hukum perdata, tanpa melibat- 
kan Astra. Ini jika benar BS adalah "mainan" Edward. 

Adegan ketiga, ketika situasi kian parah, adalah pemeo yang 
dikenal di kalangan Cina, hopeng cia kuping, yang menjadi 
subtema (hopeng berarti sobat kental yang memakan cia, yaitu 


| | AKSA penyidik krisis keuangan AS Samuel Unternmyer 


kuping sahabat sendiri). Rekan dan sahabat Om Willem tidak 


mau menilai kekayaan atau saham keluarga Soeryadjaya 
dengan harga sepatutnya, tapi terkesan cuma mau beli aset 
orang yang sedang terpojok dengan harga murah. ! 

Adegan ketiga berlangsung sejak krisis BS mencuat ke luar 
hingga pergantian manajemen BS oleh Mu'min Ali Gunawan, 
dan Astra dari William ke Sumitro Djojohadikusumo. Dalam 
periode ini mulai tampak usaha memilah diri antara sesama 
anggota keluarga dan kelompok Astra. Misalnya Judith Soe- 
ryadjaya, salah satu putri Om Willem, mengklaim proyek 
lapangan golf Emerald One yang amat megah di Cimanggis 
dekat Bogor, sebagai milik pribadinya. Lalu Dirut Astra T.P. 
Rachmat, terjun ke bisnis grosir Makro dan eceran Yaohan, 
juga di luar Grup Astra. 

Semua itu tidak ada gunanya, sebab otoritás moneter telah 
menggelar adegan keempat tanggal 13 November 1992. Keluar 
pernyataan yang kian menggoyahkan kepercayaan masyarakat 
terhadap BS dan - ini yang juga penting — perbankan swasta 
nasional. BS telah diskors karena kalah kliring, diancam tutup 
karena kredit macet 3 L, pemerintah tidak akan membantu lagi. 
Lalu BI menganjurkan investor masuk tapi juga minta agar 
sejumlah pejabat BS dicekal. Adapun Perbanas hanya bersedia 
membantu Rp 132 milyar untuk deposan kecil di bawah Rp 10 
juta. Seluruh bantuan BI dan bank lain kepada BS pada saat 
pecahnya krisis sudah mencapai sekitar Rp 1,4 trilyun. 

Adegan kelima yang merupakan klimaks sekaligus antikli- 
maks agaknya akan bermuara pada suatu kompromi dari sifat 
ambivalen kita yang "manusiawi emosional” dan "tidak lugas”. 
Secara kuantitatif, seluruh harta atau saham keluarga William 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


di Astra tampaknya harus dijual untuk menutupi lubang hitam 
BS. Menurut kalkulasi awam, barangkali seluruh saham 
keluarga William tidak akan cukup untuk menutup utang dan 
mengembalikan uang nasabah. 

Tapi Om Willem tentunya sependapat dengan thesis Morgan, 


betapa karakter lebih berbobot dari.uang dan harta. Agaknya, . 


jalan paling terhormat bagi keluarga besar Soeryadjaya adalah 
segera melunasi kewajiban kepada nasabah, utang kepada 
otoritas moneter dan pihak ketiga. Walaupun karena itu mereka 
harus kehilangan Astra. Jika kemudian ingin mengusut dan 
menindak sebab musababnya, bisa dilakukan gugatan perdata 
terhadap para profitur yang dulu mengeksploitiasi Edward. 

Untuk meredam peristiwa seperti BS di kemudian hari, sudah 
waktunya kita membentuk PT Lembaga Wali Asuransi Deposi- 
to. Di AS sudah sejak hampir 60 tahun lalu lahir Federal 
Deposits Insurance Corporation (FDIC). Lembaga ini didirikan 
karena J.P. Morgan dan sejumlah bankir lain yang tergolong 
hati-hati dan profesional merasa kapok jika diminta untuk 
menyelamatkan bank yang amburadul secara darurat. Mereka 
jera untuk melanjutkan peran yang bak godfather merangkap 
sinterklas. FDIC memungut premi dari nasabah dan akan 
menjamin deposito di bawah US$ 100.000. 

Asuransi deposito perlu buat semua bank, termasuk BUMN 
dan bank asing. Kalau saja semua bank pemerintah dan bank 
devisa yang seluruhnya berjumlah 80 masing-masing menyetor 
Rp 10 milyar — dan 125 bank nondevisa masing-masing 
menyetor Rp 3 milyar — akan terhimpun dana Rp 1.125 milyar. 

Lembaga ini perlu diberi peran selaku factoring untuk kredit 
macet, dan bekerja sama dengan Badan Urusan Piutang dan 
Lelang Negara, sekaligus sebagai penjamin deposan di bawah 
Rp:100 juta. Modal dasarnya, selain iuran wajib di atas, adalah 
menerima private placement hingga Rp 2 trilyun dan setelah 2 
tahun harus masuk bursa. Operasinya harus transparan sejak 


. semula dengan anggota dewan komisaris yang mencerminkan 


unsur BPK, BPKP, DPR, Lembaga Konsumen, dan pakar atau 
tokoh masyarakat. Hanya dengan cara ini kredibilitas sistem 
perbankan kita bisa pulih, sekaligus siap dalam menghadapi 
musibah mirip BS kelak. 

Tentu pendirian lembaga ini tidak mengurangi ketegaran kita 
dalam menegakkan law enforcement untuk memidana bankir 
amburadul semacam Summa, yang dalam sejarah berdirinya 
republik ini sudah sering kita alami. Pada tahun 1985 adalah 
keluarga Soeryadjaya yang tampil sebagai dewa penyelamat 
Bank Perkembangan Asia dari dosa bankir amburadul Lee 
Dharmawan Kertaraharja (yang sudah divonis). Kini keluarga 
Soeryadjaya sendiri yang harus memikul beban utang besar 
karena ulah Edward yang tampil sebagai ”Lee Dharmawan 
kedua”. 

Tampaknya, bank bukan bisnis yang cocok bagi keluarga 
Soeryadjaya. Pada tahun 1970-an, Astra pernah punya Indo 
Commercial Bank. Tapi bank itu kemudian merugi, lalu dijual 
dan diakuisisi oleh BCA pada 30 Maret 1979. Kesalahan 
Edward sudah dimulai ketika empat tahun silam dia membeli 
Bank Agung Asia yang dililit utang Rp 60 milyar. Padahal, 
ketika itu Pemerintah membolehkan orang membuka bank baru 
dengan modal cuma Rp 10 milyar. 
































































































| Successful executives are turning to ABN AMRO for 
| ап account tailor made for their personal needs : 





e high interest on all current accounts in any of 16 major currencies 
e reduced bank charges | 
e automatic overdraft facilities 
ө free travellers cheques 
ө global banking facilities 
(branches in over 50 countries) 


| For details, just call into any of our branches and ask our Customer 
| Services staff for an Executive Account. 





ІП Main Branch South Jakarta Branch Surabaya Branch Bandung Branch 
m 


Л. Ir. Н. Juanda 23-24 Lippo Centre Building Jl. Pemuda 54 Jl. Jawa 1 
| Р.О. Вох 2950, Jakarta 10001 Л. Gatot Subroto Кау. 35-36 Р.О. Box 1850, Surabaya 60018 Р.О. Box 1889, Bandung 40117 
| Telek 44124 Бах : 372 422 Р.О. Вох 2950, Jakarta 10001 Telex 34338 Fax : (031) 510277 Telex 28046 Fax : (022) 432883 
Telephone 362 309 Telex 62529 Fax : 520 1023 Telephone (031) 511612 Telephone (022) 442656 


Telephone 520 0403 


















































































Moog Album 
MENINGGAL 


Ilmuwan sosial, pengamat politik 





lalu meninggal dunia di Rumah Sakit 
Henzzentrum, Kota Oeynhausen, Jer- 
man. Anggota Badan Pekerja MPR itu 
mengembuskan napas terakhir setelah 
mengalami koma selama hampir satu 
bulan, sejak menjalani operasi jantung 
koroner pada tanggal 23 Oktober lalu. 
Almarhum, kelahiran Solok, Suma- 
tera Barat, 9 Oktober 1940, meninggal- 
kan seorang istri, Magdalia. Selain il- 
muwan, almarhum juga terjun ke politik 
praktis. Terakhir almarhum aktif di De- 
partemen Penelitian dan Pengembangan 
Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber 
Daya Alam DPP Golkar. Sebelum men- 
jalani perawatan di Jerman, Alfian masih 
sempat diambil sumpahnya sebagai ang- 
gota MPR RI periode 1993-1997. 
Selama hidupnya, doktor ilmu politik 
dari Universitas Winconsin di Amerika 
Serikat itu aktif menulis buku ilmiah, 
khususnya masalah-masalah politik. 
Hingga akhir hayatnya, ia tetap meng- 
abdi di dunia pendidikan, sebagai pen- 
gajar di FISIP Universitas Indonesia. 


PROMOSI 

Wartawan yang juga Wakil Pemim- 
pin Redaksi П Harian Kompas, Ninok 
Leksono Dermawan, Sabtu pekan lalu 
meraih gelar doktor dalam ilmu politik 
di Universitas Indonesia. Та dinyatakan 
lulus dengan predikat sangat memua- 
skan. 

Judul disertasi Ninok adalah Akuisisi 
Senjata RI dan Angggota ASEAN Lain, 
1975-1990. Suatu Kajian atas Riwayat, 
Pola, Konteks dan Logika. Dalam sidang 
senat terbuka UI, Ninok mengusulkan 
supaya ABRI, sebagai kekuatan tempur, 
segera menambah kekuatannya. Usulan 
ini mengacu pada kebutuhan obyektif, 
yang ditetapkan berdasarkan luas wi- 
layah, jumlah penduduk, dan aset nasio- 
nal yang harus dilindungi. 

Dengan memperhitungkan satu fre- 
gat 2.000 ton hanya dapat mengawasi 
100.000 kilometer persegi, dan luas pe- 
rairan Indonesia 3 juta km persegi, ide- 
alnya Indonesia memiliki 30 fregat. Se- 
mentara ini, Indonesia baru memiliki 17 
buah, itu pun bekas. 

Seandainya program akuisisi yang 
cukup substansial masih tetap belum 
mungkin untuk dilakukan, upaya pen- 
gembangan keamanan bersama (di ling- 
kungan ASEAN), menurut Ninok, perlu 
dilanjutkan. 

Ninok, kelahiran Kendal 30 Januari 
1956, menamatkan sarjana astronomi di 
` ITB tahun 1981. Meraih master pada 

1989, dari Department of War Studies, 

King's College, University of London. 
Pada 1990, masuk program S-3 (doktor) 
pada program ilmu politik. Bertindak se- 
bagai promotor adalah Prof. Juwono Su- 
darsono. 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 






handal Dr. Alfian, 52 tahun, Rabu pekan - 



















YANG BARU DARI 
KOMUNIKASI & ORGANISASI 


KOMUNIKASI 


Communicating for Results: A Guide 
for Business And The Proffessions 
Ed-3 

Hamilton Cheril, 1990, Rp 28.900,- 


COMEX: The Communication Experience 
In Human Relations Ed-2 
Sussman Lyle, 1989, Rp 26.000,- 


COMMUNICATE! Ed-6 
Verderber Rudolfh F, 1990, Rp 31.800,- 


Theories Of Human Communication 
Ed-3 
Littlejohn Stephen W, 1989, Rp 126.750,- 


Communicating Effectivelly In English 
Oral Communication For Non-Native 
Speakers 

Porter Patricia A Dkk, 1985, Rp 26.000,- 


Effective Managerial Communication 
Rasberry Robert W, 1986, Rp 37.600,- 


To The Letter: A Handbook Of Model Let- 
ters for The Busy Manager 
Booher Dianna, 1989, Rp 83.200,- 


Communicating Employee Responsibili- 
ties And Rights: A Modern Management 
Mandate 

Osigweh Chemizie A.B. 1987, Rp 100.700,- 


Professional And Technical 
Strategies 


Janalstyne Judith S, 1986, Rp 40.600,- 


The Effective Communicator 
Adair John, 1988, Rp 19.200,- 


Writing 


Cases Іп Advertising And Communica- 
tions Management Ed-3 
Greyser Stephen А, 1992, Rp 43.700,- 


ORGANISASI 


Applied 
chology 
Aamodt Michael G, 1991, Rp 40.500,- 


Industrial/Organizational Psy- 


A Diagnostic Approach To Organization- 
al Behavior Ed-3 
Gordon Judith В, 1991, Rp 40.500,- 


Industrial Organization And Public Policy 
Ed-3 
Greer Douglas F, 1992, Rp 40.500,- 


Industrial And Organizational Marketing 
Ed-2 
Morris Michel H, 1992, Rp 44.700,- 


People In Organizations: An Introduction 
To Organizational Behavior Ed-3 
Mitchell Terence R, 1987, Rp 31.800,- 


Motivation And Work Behavior Ed-5 
Steers Richard M & Poerter Lyman W, 1991, 
Rp 37.600,- 


Managing Organizational Behavior Ed-2 
Tosi Henry L Dkk, 1990, Rp 147.900,- 


Unblocking Organizational Values 
Francis Dave & Woodcock Mike, 1990, Rp 
46.100,- 


Organizations: Structures, 
And Outcomes Ed-5 
Hall Richard H, 1991, Rp 34.800,- 


Processes, 


Organizational Behavior: Concepts, Con- 
troversies, And Aplications Ed-5 
Robbins Stephen P, 1991, Rp 40.500,- 


The Entrepreneurial Organization 
Kao John J, 1991, Rp 34.800,- 


Essentials Of Organizational Behavior Ed-2 
Robbins Stephen P, 1988, Rp 31.900,- 


Persediaan terbatas, segera dapatkan di: 


ES v grafiti 


SLIPI JAYA PLAZA 

Lantai Dasar, Jl. S. Parman Кау 17-18 
Jakarta 11480 

Telp. (021) 5486377 - 5486378. Fax. 5486379. 


DEPOK 
Pertokoan Italiano, Л. Margonda Raya 166 
Telp. (021) 7521978. 


KELAPA GADING PERMAI 

JI. Kelapa Gading Boulevard TN-2 No 14-15 
Jakarta 14240 

Telp. (021) 4710747 - 4710751.Fax. 4710246. 


SURABAYA 
Sumatera Building, Jl. Sumatera No. 31 
Blok G-H Telp. (031) 513819. 


Pesanan melalui Poswesel tambah ongkos kirim 10% 


езе DC mane ad 


























































































| penahanan karena kete- 


nl = ^ > 


.Yendra, yang pengusaha 





EWENANGAN 
КЄ menangkap 
saksi perkara per- 

data dipersoalkan peng- 
acara Arno Gautama 
Harjono. Selasa pekan 
lalu ia mengajukan 
gugatan praperadilan le- 
wat Pengadilan Negeri 
Brebes. Yang digugat 
adalah Kepala Kepoli- 
sian Resor (Kapolres) 
Brebes, Jawa Tengah. 
”Репаһапап atas klien 
saya merupakan penghi-. 
naan terhadap pengadil- 
an,” ujar pengacara itu. 
Tindakan. Kapolres 
Brebes, menurut Arno, 
bertentangan dengan Pa- 
sal 174 KUHAP. Pasal 
itu mengharuskan ada- 
nya perintah hakim, jika 
polisi hendak melakukan 


HEDDY LUGITO 


rangan palsu atau sumpah palsu dalam per- 
kara yang diperiksa pengadilan. Polisi tak 
bisa main tangkap tanpa perintah hakim. 
Atas dasar itu Arno menuntut Kapolres 
membayar ganti rugi Rp 1000 (seribu ru- 
piah), dan meminta penyidikan atas klien- 
nya dihentikan. ” Yang kami cari kepastian 
hukum, bukan uang.” Untuk itu, ia meminta 
hakim menyatakan bahwa 
tindakan polisi bertentang- 
an dengan KUHAP. 
Gugatan tersebut adalah 
buntut perkara gugatan 
harta gono-gini (harta hasil 
perkawinan) antara Ninik 
Rahayu -- klien Arno Gau- 
tama -- dan bekas suami- 
nya, Yendra Purnama. Me- 
reka bercerai awal 1992. 


obat-obatan pertanian dan 
pemilik restoran di Brebes itu, dituntut me- 
nyerahkan separuh harta gono-gini kepada 


| Ninik, yang dinikahinya pada 1977. 


Hakim Ridjal dari Pengadilan Brebes 
pada 10 September lalu mengabulkan tun- 
tutan Ninik: sebidang tanah, sebuah resto- 
ran, empat buah mobil, dan uang deposito 
Rp 49 juta. Selain itu Ninik juga dinyatakan 
berhak atas separuh dari stok obat-obatan 
dan pupuk pertanian di toko Tani Bakti 
yang ditaksir bernilai Rp 951 juta. 

Yendra tak puas dengan putusan itu, dan 
banding. Namun ia juga menuduh lima 
saksi yang diajukan bekas istrinya berdusta. 
Misalnya keterangan saksi Susilo yang me- 
nyebutkan jumlah stok barang di toko Tani 
Bakti, pada 1991 bernilai Rp 951 juta. ” Su- 
silo bohong. Ia sejak 1987 tak bekerja lagi 
di toko saya, mana mungkin ia mengetahui 
jumlah stok barang Tani Bakti tahun 
19912” ujar ayah dua anak itu kesal. 

Karena merasa dirugikan, Yendra meng- 
adukan para saksi (lima orang) dan juga Ni- 
nik ke Polres Brebes 23 Oktober 1992. Da- 


42 


Arno Gautama Harjono dan Bambang Poernomo 
Kalah konyol, menang konyol. 


sar laporannya, mereka memberi kesaksian 
palsu. Keesokan harinya keenam tersangka 
ditangkap. Lima “dilepas setelah diperiksa 
9 jam. Sementara Susilo baru dilepas empat 
hari kemudian setelah ada jaminan dari istri 
dan pengacaranya, Arno. Namun penyidik- 
an berjalan terus. Dan itulah yang diper- 
soalkan Arno. 


Kelemahan 
Praperadilan 


Kapolres Brebes digugat praperadilan karena menahan saksi 
perkara perdata yang dilaporkan berbohong. Apakah tindakan 
polisi itu bertentangan dengan KUHAP atau justru sebaliknya? 


Arno mengakui, semua orang yang me- 
lakukan sumpah palsu atau memberi kete- 
rangan bohong di pengadilan bisa dikenai 
hukuman sesuai dengan Pasal 242 KUHP. 
Tapi untuk memeriksa pelaku yang diduga 
melakukan sumpah palsu dalam suatu 
persidangan, menurut Arno, diperlukan pe- 
rintah hakim yang mengadili perkara itu. 
Ini diisyaratkan Pasal 174 KUHAP. 

Атпо juga heran, jika kesaksian itu me- 
mang bohong, mengapa tak dibuktikan di 
pengadilan? ” Nyatanya mereka tidak mem- 
bantah dan hakim pun menganggap kesak- 
sian itu benar,” katanya. 

Kapolres Brebes Letkol Ali Wijaya tak 
berhasil ditemui TEMPO karena yang ber- 
sangkutan sedang mengikuti pendidikan di 
Sukabumi. Tapi seorang pejabat kepolisian 
di Polres Brebes menegaskan, penangkapan 
dan pemeriksaan itu sah, sesuai dengan 
KUHP dan KUHAP. 

Alasannya, yang dilaporkan merupakan 


“perbuatan melawan hukum (melanggar Pa- 


sal 242 KUHP). Menurut KUHAP, polisi 


berwenang melakukan 
penangkapan terhadap 
seseorang berdasarkan 
laporan orang yang me- 
rasa dirugikan. "Polisi 
kan abdi masyarakat. Ke- 
tika ada anggota masya- 
rakat merasa dirugikan 
dan melapor, sudah tentu 
kami bertindak,” kata 
sumber TEMPO di kepo- 
lisian itu, "lantas salah- | 
nya di mana?” 

Alasan pihak kepoli- 
sian cukup masuk akal. 
Artinya, mereka tak bisa 
sepenuhnya disalahkan. 
Berdasarkan UU Kepoli- 
sian dan KUHAP, me- 
reka memang diberi we- 
wenang melakukan pe- 
nangkapan dan penyidik- 
an terhadap setiap tindak 
kejahatan. Jadi benarkah 
tindakan polisi berten- 

tangan dengan Pasal 174 KUHAP? 

Di sini memang terjadi dualisme penaf- 
siran. Ahli hukum pidana Fakultas Hukum 
UGM, Prof Dr Bambang Poernomo, me- 
nyatakan bahwa dalam aturan hukum kita 
mungkin saja terjadi. penangkapan saksi 
persidangan tanpa permintaan atau izin ha- 


Кіп. Sebab, sistem hukum kita memberi pe- 


luang bagi polisi untuk ber- 
tindak berdasarkan wewe- 
nang yang dimilikinya jika 
menerima pengaduan. 

Namun Bambang 
menyayangkan polisi. Se- 
bagai petugas profesional, 
polisi seharusnya tahu, ma- 
salah yang dilaporkan ada 
kaitannya de ngan perkara 
perdata. ” Seharusnya polisi 
ikut memberikan penger- 
tian kepada si pelapor, apa- 
lagi kesaksian yang dilaporkan sudah diuji 
dalam persidangan, dan hakim tak meng- 
anggap kesaksian itu palsu.” 

Menurut Bambang, munculnya kasus 
seperti itu menunjukkan masih lemahnya 
aturan hukum kita. Keadaan ini sering kali 
diperburuk dengan tindakan aparat hukum 
yang hantam kromo dan bertindak berda- 
sarkan kekuasaan yang dimiliki. ” Karena 
kelemahan itu hukum kita jadi mudah di- 
peralat. Orang dapat mendalihkan apa pun 
demi hukum. Ini memprihatinkan,” kata- 
nya. 

Lebih jauh Bambang mengungkapkan, 
”Jika dalam sidang praperadilan itu peng- 
gugat terbukti benar, polisi dan pihak pe- 
lapor tak akan kena sanksi apa-apa.” Pa- 
ling-paling hakim membebaskan pihak 
yang diadukan itu. Jika yang terjadi seba- 
liknya, penggugat bisa digugat balik dan 
menanggung risiko hukum. "Inilah kele- 
mahan praperadilan kita: kalah konyol, me- 
nang juga konyol,” ujar Bambang. 

Aries Margono dan Heddy Lugito 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





Pembunuhan 


Memprotes 
Vonis Bebas 


Ratusan mahasiswa berdemonstrasi 

ke Pengadilan Negeri Samarinda, 

memprotes vonis bebas Alex yang 
membunuh sopirnya. 


yang menamakan diri "Forum Soli- 

daritas Naryanto”, Sabtu dua pekan 
lalu, ramai-ramai mendatangi Pengadilan 
Negeri Samarinda ” Tegakkan keadilan dan 
kebenaran demi rakyat kecil,” teriak me- 
reka berulang-ulang.” 

Kedatangan mereka memprotes putusan 
pengadilan yang membebaskan Alex King, 
48 tahun. Bekas kepala cabang Lippobank 

| Samarinda itu dituduh membunuh sopir pri- 
badinya. Buat para demonstran, vonis bebas 
itu tidak adil. 

Perkara yang menghebohkan itu ber- 
mula pada terbunuhnya Naryanto, 28 tahun, 
sopir pribadi Alex. Dakwaan jatuh pada 
Alex karena adanya kecocokan motivasi: 
balas dendam. 

Dalam persidangan, 
terungkap bahwa sudah 
dua tahun Yanto menjadi 
sopir ketua Perbanas 
Kal-Tim itu. Suatu ke- 
tika terjadilah peristiwa. 
Yanto, konon, mengani- 
aya Linawaty, istri Alex. 
Lelaki berperawakan ke- 
kar ini, katanya, bahkan 
memperkosa Lina. 

` Menurut dakwaan 
jaksa, karena tindakan 
Yanto itu, Alex ingin 
memberi sekadar pela- 
jaran buat Yanto. Untuk 
itu, Alex mengontak 
Bambang Suryadi, ang- 
gota polisi Balikpapan. 

Pada 8 April 1992, 
Alex dan Bambang 
mengajak Yanto ke luar 
kota. Di sebuah tempat 
sepi, di pinggir Kota Sa- 
marinda, Yanto diberi 

“pelajaran”. Namun, 
yang terjadi lebih dari sekadar memberi pe- 
lajaran. Jasad sopir beranak dua itu, ke- 
esokan harinya, ditemukan tergeletak di 
pinggir kota dengan luka di wajah dan ke- 
pala akibat hantaman benda tumpul. Di 1е- 
hernya, tampak bekas jeratan. 

. Alex diadili, dan Bambang akan disi- 
dangkan di mahkamah militer. Namun di 
pengadilan, tuduhan berlapis-lapis Jaksa 
Taberani kempis sedikit demi sedikit. Boleh 
jadi, lantaran tak ada saksi mata. Barang 
bukti, seperti borgol dan tali plastik, juga 


[E yang men mahasiswa Samarinda 


RIZAL EFFENDI 


Alex King 
Diisukan ada dakwaan yang bolong 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





lenyap. 
Alex tentu membantah dakwaan jaksa. 
Menurut Alex, Bambanglah yang menjerat 


| Yanto dengan tali plastik, sehingga korban 


tewas kehabisan napas. Та mengaku сита 
memborgol kaki korban. Itu pun, katanya, 
sekadar membela diri lantaran Yanto terus 
menendangnya. 

Herannya, dakwaan Jaksa Taberani 


menjadi surut. Ia menganggap Alex hanya ` 


terbukti melakukan penganiayaan. Karena 
itu, ia hanya menuntut 3 tahun penjara. 

Pada tanggal 12 November lalu, majelis 
hakim yang diketuai Handoyo malah mem- 
vonis bebas Alex. Majelis berpendapat, 
cuma Bambang yang bertanggung jawab 
atas kematian Yanto. Majelis juga berpen- 
dapat tak terbukti adanya kerja sama -- baik 
fisik maupun niat -- antara Alex dan Bam- 
bang. 

Jaksa Taberani langsung kasasi. Semen- 
tara itu, di luar sidang, protes atas vonis 
kontroversial tersebut bermunculan. Selain 
demo para mahasiswa, keluarga korban me- 
lapor ke DPRD, Universitas Mulawarman, 
dan Golkar. "Kami tidak puas. Ketika di- 
tuntut 3 tahun saja, kami sudah kaget. Apa- 
lagi sekarang divonis bebas,” kata ayah 
Yanto, Djaelani. 


Gelombang protes itu membuahkan ha- 


sil. Pekan lalu Ketua Pengadilan Tinggi Ka- 
limantan Timur menjatuhkan sanksi pada 
majelis hakim yang menga- 
dili Alex, untuk sementara 
tak boleh menangani kasus. 
Sementara itu, Pangdam VI 
Tanjungpura memberi in- 
struksi agar Sersan Satu 
Bambang segera dihadap- 
kan ke mahkamah militer. 

Seiring dengan itu, ter- 
bersit isu: vonis dan tuntut- 
an jaksa sudah diatur de- 
ngan uang ratusan juta ru- 
piah. Kata sebuah sumber, 
jaksa sengaja membolong- 
kan dakwaan dengan hanya 
mengenakan pasal pengani- 
ayaan yang tak menyerem- 
pet ke pembunuhan. Karena 
itu, kata sumber tadi, dak- 
waan jaksa hanya seputar 
tewasnya korban karena ke- 
habisan napas akibat terje- 
rat, tanpa mengusut siapa 
yang menewaskan korban. 

Jaksa Taberani, Alex, 
maupun Hakim Handoyo, 
menampik keras tudingan suap itu. "Saya 
berani mempertanggungjawabkan keputus- 
an itu, dunia akhirat. Dan saya siap dipecat 
kalau terbukti ada main,” ujar Handoyo, 
yang punya ” jam terbang” 30 tahun seba- 
gai hakim. 

Alex, yang menghirup udara bebas se- 
telah 6 bulan mendekam di tahanan, meng- 
aku sangat terpukul. Apalagi, Lippobank, 
seperti dilaporkan harian Manuntung, No- 
vember ini memecatnya. 

Happy Sulistyadi dan Rizal Effendi (Samarinda) 





Hukum Adat 


Tersandung 
Kawin Lari 


Seorang guru didakwa melarikan 
gadis di bawah umur. Padahal perbu- 
atannya adalah bagian dari tata cara 
yang dibenarkan hukum adat. 


AKSUD hati memeluk gadis, apa 
М daya penjara mengancam. Keadaan 

itulah yang dihadapi Lalu Muham- 
mad Azhar, 32 tahun, guru biologi pada 
SMP 3 Jonggat, Kabupaten Lombok, Nusa 
Tenggara Barat. Kamis pekan lalu ia dia- 
jukan ke Pengadilan 
Negeri Praya, Lom- 
bok, dengan dakwaan 
melarikan bekas mu- 
ridnya, Seling Nusa- 
wati, yang masih ber- 
usia 16 tahun. 

Azhar bermaksud 
menikahi Seling, putri 
Bakok, petani di Lom- 
bok Tengah. Namun ia 
malah dilaporkan ke 
polisi dengan tuduhan 
melarikan anak gadis 
di bawah umur. 

Padahal Azhar ti- 
dak begitu saja mela- 
rikan Seling. Ia me- 
laksanakan tata cara 
yang dibenarkan adat- 
istiadat untuk sampai 
pada pernikahan. Hu- 
bungannya dengan Se- 
ling tidak lain hubung- 
an cinta. 

Mereka pacaran sejak setahun lalu ke- 
tika Seling masih jadi muridnya di SMP 
Negeri 3 Jonggat. Mula-mula mereka me- 
rencanakan menikah setelah Seling mena- 
matkan SMA. Karena Seling tak melanjut- 
kan sekolah, mereka sepakat menikah. 

Sebagai orang Sasak, Azhar mengikuti 
cara kawin adat Sasak, yang disebut me- 
rariq. Adat merariq memiliki tiga unsur 
yang saling berkait dalam proses menuju 
perkawinan: membawa lari lebih dulu calon 
pengantin perempuan, menyampaikan se- 
jati (pemberitahun kepada calon mertua 
bahwa anak gadisnya dibawa lari), dan se- 
labar (pemberitahuan rencana perkawin- 
an). 

Merariq pun dilakukan pada 20 Septem- 
ber 1992, malam hari sekitar pukul 21.00. 
Berlangsung sekitar dua kilometer dari ru- 
mah Bakok. Seling memberi kode dengan 
lampu senter yang beberapa kali dikedip- 
kan. Tak lama kemudian Azhar pun datang 
menghampirinya. Bukan dengan kuda 
Lombok yang terkenal, tapi dengan mobil 
sewaan. 


SUPRIYANTHO KHAFID 


43 


Lalu Muhammad Azhar | 
Gagal melaksanakan merariq | | 

















































































Setelah itu, sesuai dengan tata cara Ка- 
win lari, Seling dititipkan di rumah kelu- 
arganya di Dusun Marong, Praya. Tiga hari 
kemudian utusan selabar pun dikirim ke ru- 
mah Bakok. Namun, sejati (yang merupa- 
kan pemberitahuan) ditolak Вакок. ” Anak 
saya hilang bukan untuk dikawin,” ujar Ba- 
kok kepada Lalu Kemat, utusan keluarga 
Azhar, ketika itu. Bakok menegaskan 
bahwa anaknya belum cukup umur untuk 
dikawinkan. Karena itu ia menolak lamaran 
keluarga Azhar. 

Sehari setelah Seling dibawa lari, diam- 
diam Bakok melapor ke polisi Lombok 
Tengah bahwa anaknya hilang dibawa lari 
Azhar. Akibat laporan itu Azhar diperiksa 
polisi dan dikenai wajib lapor. Selanjutnya 
1а diadili dengan tuduhan melarikan gadis 
di bawah umur (Pasal 332 KUHP). 

Persidangan ini mengundang perhatian 
kalangan pemuka adat. Sebab selama ini 
hampir tak ada sengketa perkawinan yang 
diselesaikan lewat pengadilan. Umumnya 
dilakukan melalui musyawarah adat. 

. Kuasa hukum Azhar, Zainal Asikin dari 
Biro Bantuan Hukum Universitas Mataram, 
menyatakan, sesuai dengan adat kawin lari 
Lombok, Azhar tidak bisa 
dikenai tuduhan penculikan 
(Pasal 332 KUHP). Menu- 
rut jurisprudensi, kata Zai- 
nal, delik adat atau tindak 
pidana membawa lari anak 
perempuan untuk kawin 
(suka sama suka) tak bisa 
diberlakukan untuk daerah 
Bali-Lombok yang masih 
mengenal adat tersebut. 

Pendapat itu diperkuat 
Djalaludin Arzaki, tokoh 
adat Sasak. ” Kasus Azhar- 

Seling tidak bisa dihubung- 
kan dengan penculikan. 

Apa yang dilakukan Azhar 
tak menyalahi adat mera- 
riq,” katanya. Ia berpenda- 
pat bahwa orang tua Seling 

tak bisa mencegah merariq 

anaknya, sebab anaknya = 


Hukum 88 


PTUN 


Memberangus 


Pembuang Arus 


Sejumlah merek pembuang arus 
(penangkal petir) di Yogyakarta di- | 
nyatakan PLN tidak memenuhi stan- 
dar. Tiba-tiba muncul merek baru. 


60 karyawannya sejak Mei lalu. 

Bengkel perusahaan yang mempro- 
duksi ground rod -- pembuang arus yang 
lazim disebut penangkal petir -- di Gedong 
Kuning, Yogyakarta pun lengang. 

Itu akibat keluarnya Surat Keputusan 
(SK) PLN Distribusi Jawa Tengah, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, yang melarang dis- 
tributor dan instalatir menggunakan pem- 
buang arus produksi Engelsz. Alasannya: 
tidak memenuhi standar. 

Karena itu E.G. Renwarin, 45 tahun, pe- 


Ds Lapis Logam Engelsz meliburkan 





dan Azhar sudah saling pengen Aan ground rod d miliknya 


mencintai. 


K 1 
Namun Lalu Mariyun, SK yang jangga 


| hakim terkemuka di Lombok -- pernah 


menghukum Departemen Sosial gara-gara 
menangkap wanita yang dianggap pelacur 
-- dalam kapasitasnya sebagai pengamat 
hukum, berpendapat lain. Menurut Mariyun 
(yang juga orang Sasak), kasus Azhar-Se- 
ling harus diselesaikan dengan hukum yang 
berlaku sekarang. 

"Saya tak bermaksud menghapus lem- 
baga merarig. Tetapi jangan menggunakan 
adat ini untuk pembenaran,” kata hakim itu. 
” Kalau hukum adat dipertahankan akan 
timbul eksklusivisme.” 

Pendapat Arzaki dan Mariyun menun- 
jukkan telah terjadi benturan antara hukum 
adat dan hukum pidana nasional (KUHP). 
Jalan keluarnya sering tidak gampang. 

АНМ dan Supriyanto Khafid (Mataram) 


milik Engelz menanggung kerugian tidak 
kecil. Sekitar 100 ribu batang ground rod 
yang bernilai 250 juta rupiah kini menum- 
puk tak terpakai. 

Sehubungan dengan kasus itu Renwarin 
mengadukan PLN Distribusi Jateng, DIY, 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Semarang. Ia merasa SK PLN mengandung 
kejanggalan dan tata cara pemeriksaan yang 
dilakukan PLN itu tak sesuai prosedur. 

Selasa pekan ini PTUN untuk keenam 
kalinya menggelar sidang perkara pembu- 
ang arus itu. Persidangan sempat tersendat, 
karena penandatangan SK, Mowo Prabowo, 
tidak. datang. 

Dalam pengaduannya Renwarin menge- 
mukakan, produknya yang sudah dipasar- 
kan sejak 5 tahun lalu itu tak pernah di- 


| antaranya ada bikinan Engelsz, ° 


persoalkan PLN. Masalah timbul karena 
PLN menerima pengaduan PT Insoeno. 
Perusahaan ini merasa pembuang arus pe 
duksinya dipalsukan Engelsz. 
Berdasarkan pengaduan itu PLN me- 
meriksa sepuluh sampel ground rod yang 
beredar di pasar. Hasilnya, empat merek -- |. 
termasuk Engelsz dan Insoeno -- dinyata- | 
kan tidak layak. Sebuah SK pun dikeluar- | 
kan. Menurut SK ini, diameter dan panjang | 
batang baja pembuang arus produk Engelsz 4 
tidak memenuhi standar. Lapisan tembaga- | 


-пуа juga terlalu tipis. 


Anehnya, Renwarin tak pernah me- | 
nerima SK itu. Pengusaha asal Irian Jaya | 
itu baru tahu produknya tidak bisa dipasar- | 
kan setelah distributor dan instalatir listrik | 
menolak memakai produknya. 

Renwarin menyangkal produknya tak 
bermutu. Ia mengantongi rekomendasi PLN | 
Jateng, DIY, yang dikeluarkan pada 1987. | 
Produknya bahkan mendapat pujian dari 
AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik шы 
sia) sebagai hasil ciptaan. 

Produk Renwarin juga sudah memiliki 
nomor Standar Industri Indonesia dari De- 
partemen Perindustrian. Produknya dinya- 
takan lulus uji LMK (La- | 
boratorium Masalah | 
Kelistrikan) di Jakarta. : 

Soal panjang pembu- 
ang arus yang 1,5 meter, | 
Renwarin merasa meng- | 
acu pada surat edaran | 
PLN Pusat. Jadi ukuran | 
2,4 meter, seperti yang 
tercantum pada SK PLN, | 
dianggapnya bertentang- 
an dengan edaran PLN 
pusat tadi. 

Pengacara Renwarin, 
Suhardi SH, mempersoal- | 
kan cara PLN melakukan 
pengujian. PLN menguji ` 
barang yang sudah dipro- 
duksi dan dikonsumsi 
masyarakat. Padahal, me- 
nurut SK Direktur PLN, 
pengujian seharusnya di- 
lakukan berdasarkan per- 
janjian. Jadi, tindakan 
PLN itu sepihak,” kata 





Suhardi. 

Pihak PLN menangkis semua tuduhan 
Renwarin. Prabowo mengaku tidak pernah 
mencoret ground rod merek Engelsz. 
"Yang tidak kami izinkan, produk yang ti- 
dak memenuhi standar,” katanya. Bahwa di 
"Mungkin 
saja ada yang memalsukan produk perusa- 
haan itu,” kata Prabowo. 

Prabowo j juga menolak sangkaan pihak- 
nya "ada main” dengan pabrik ground rod 
Sinar Prima. Dasar sangkaan ini, produk Si- 
nar Prima, muncul di pasaran setelah ba- 
nyak pembuang arus tidak memenuhi stan- 
dar. “Tindakan kami untuk kepentingan 
masyarakat,” kata Prabowo. 

Rustam F. Mandayun, R. Fadjri (Yogyakarta), Bandelan Amarudin 
(Semarang) 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


1993 
barang 5.О. 


setiap pembelian 2 produk KENZO 


S 
29 
© 
ae 
"2 
o 
E 
G 
9 
9 
= 
D 
N 
Ls 
Ф 
а. 
о 
Е 
© 
Ф 
2 


о 
с 
[y 
g 
d 
D 
х 
2 
с 
= 
=) 
xX 
Im 
= 
Ф 
а 
X 
б 
2 
= 


0 
0 
0) 
IC 
0 
10) 
fe 
18) 
E 
б) 
E 
с 
0) 
12 
0) 
= 
0 
D 
U) 
D 


Untuk 


GRATIS 
KENZO EXECUTIVE DIARY 


Tersedia di Departmen 


& Terpercaya 
а! dunia dari 


Produk Ternama 




















me Pokok & Tokoh mmm 





ENYANYI cewek ber- 
kulit hitam manis, Na- 
talie Cole, mengalun- 
kan irama merdunya di 
Jakarta Convention 
Center, Selasa pekan 





ini. Putri penyanyi legendaris 
almarhum Nat King Cole ini 
juga akan membawakan lagu 






















Unforgettable. Ini adalah 
duetnya dengan sang Ayah, 
yang direkam dengan bantu- 
an teknologi canggih. Mak- 
lum, ketika "berduet", yang 
satu ada yang satu tiada. 
“Saya pikir, album itu a- 
kan meledak,” kata Natalie, 
42 tahun. Dan benar. Hanya 
dalam tujuh pekan, "duet" 
anak-ayah yang dibuat di 
studio tua milik Cole di 
Capitol Records Holly- 
wood itu laku 1,2 juta 
kopi. Rasa bangga dan 
bahagianya lebih mera- 
suk lagi setelah tahun 
ini album itu meraih 
tujuh Grammy Award. 
Sebelumnya, Natalie 
juga pernah meraih ti- 
ga penghargaan lewat 
Ё album Inseparable 
“А (1975) dan Natalie 
+ (1976). 
Karier pentasnya 
memang menco- 
rong, tapi rumah 
м tangganya ber- 
antakan. Perni- 
kahannya de- 
ngan produ- 
ser/pemusik Mar- 
vn Yancy yang 
membuahkan seorang a- 


nak (kini 15 tahun) ternyata 


amburadul. Mereka cerai ta- 


hun 1980. Lima tahun ke- 


mudian Yancy meninggal Ка- 

rena serangan jantung. 
Setelah menjanda delapan 

tahun, Natalie ketemu de- 


Natalie Cole 
P Albumnya memang meledak 








ngan produser 
musik Andre Fis- 
cher, duda dua a- 
nak. Pertemuan 
terjadi dalam fes- 
tival musik di To- 
kyo. Mereka pun 


menikah tahun 
1989. Kini, lagi-- 
lagi rumah 


tangganya tak 
langgeng. Bebe- 
rapa waktu lalu, 
Natalie mengaju- 
kan gugatan cerai 
di Los Angeles. 
Konon, Fischer 
yang keturunan 
Prancis-Jerman- 

Afrika itu suka 
menganiaya. | 


INI, "siapa 

lagi yang 
mau mendengar- 
kan saya me- : 
пуапуі,” kata М 
Gennifer Flowers, 
42 tahun, pe- 
nyanyi kabaret 
yang dulu mengumbar cerita 
pernah berkencan intim de- 
ngan Bill Clinton. Flowers 
memang saat ini mengang- 
gur. Mulutnya dinilai banyak 
orang mengandung racun. Ia 
menyebarkan cerita bahwa ia 
pernah menjadi simpanan 
Clinton selama 12 tahun un- 
tuk menjegal Clinton saat 
penentuan kandidat calon 
presiden AS dari Partai De- 


PENTHOUSE 


b Gennifer Flower 
Ў Mulutnya beracun 





mokrat. 

Certa itu tak terbukti. Dan 
Clinton bukan saja lolos se- 
bagai kandidat, malah terpi- 
lih sebagai presiden AS. Flo- 
wers pun dijauhi banyak o- 
rang. 

Namun, ada yang dekat 
dengan penyanyi ini, yakni 
majalah Penthouse. Sambil 
























| OCKER asal Bandung, Nicky Astria, 25 tahun, mengakhiri masa lajangnya, Sabtu pekan 
lalu. Lelaki yang jadi pilihannya adalah Satria Kamal alias Mamay, 34 tahun, 
putra ketiga Solihin G.P., bekas Gubernur Jawa Barat yang kini menjabat те 
| Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan. > 
Nicky mengenal Mamay sejak kecil. Tapi baru pacaran serius empat 4 
bulan lalu, dan dilanjutkan tukar cincin dua bulan kemudian. Cinta # 
! kilat? Nicky tak mengenal istilah itu. Semua berjalan murni dan alamiah. 
! “Лира tak ada hubungannya dengan 'kecelakaan'," kata Nicky. "Ya, 
memang sudah jodoh saja 'kali,” kata Nicky tentang suaminya. 
Keduanya dari keluarga Sunda. Maka, resepsi pernikahan di Gedung 
! Secapa, Hegarmanah, Bandung itu dilakukan dengan adat Sunda. Tetapi 
suasananya sederhana. “Buat apa bermewah-mewah?” kata Nicky. 
Т Suara kecapi-suling atau degungan, dan suasana tradisional Sunda, 
ІР sangat mendominasi resepsi pernikahan mereka. Tak ада suara band 
ІП ingar-bingar, seperti layaknya mengiringi Nicky lagi manggung. 
ІШ Setelah menjadi ibu rumah tangga, suaminya yang Dirut РТ 
| Bina Trans itu membiarkan Nicky meneruskan kariernya. < 
ІП "Mamay tidak keberatan,” kata Nicky. Sebagai "kado" 
| pernikahan, Nicky segera melempar album Rumah Kaca dan 
buku otobiografinya yang ditulis Denny M.R. Buku itu 
berjudul Hidup, Cinta, dan Karier Nicky Astria yang 
tebalnya lebih dari 100 halaman dan diterbitkan Gramedi- 
| a. Mau ikut-ikutan Madonna? "Th, sory, ya. Itu juga bukan 
I gua yang mau," katanya. 





Nicky Astria dan Satria Kamal 
Murni dan alamiah 








TEMPO, 5 DESEMBER 1992 























— 


mengumbar kepolosan tu- 
buhnya, Flowers pun tetap 
ngoceh tentang Clinton. 
"Kami bermain cinta di ma- 
na saja: di lantai, di tempat 
tidur, di dapur, di atas kabi- 
net, dan di bak cuci,” kata 
Flowers. Ia mengaku ketemu 
Clinton tahun 1977, saat 
Clinton masih sebagai jaksa 
di Arkansas. Kencan perta- 
ma, katanya, di Hotel Excel- 
sior. Lalu Flowers mengaku 
hamil. "Saya pun melakukan 
aborsi bulan Februari 1978,” 
katanya. Inilah nyanyian ba- 
ru Flowers. Masih adakah 
yang mau mendengarkan? 


UNI Shara berpose bu- 

gil? Itulah kesan yang 
muncul jika melihat penam- 
pilan penyanyi ini di tabloid 
Citra terbitan November lalu. 
Yang terlihat di tabloid, Yuni 
seolah-olah tidak berpakaian 
di bagian atas, sementara di 
bagian bawah mengundang 
sejumlah penafsiran karena 
diblok hitam. “Begitu saya 
bangun tidur, Ibu sudah pa- 
sang tampang serem sambil 
memegang Citra,” kata ce- 
wek kelahiran Malang 20 ta- 
hun lalu itu. 

Betulkah Yuni berbugil? 
Ini akal-akalan kamera, plus 
sedikit ”mainmain”. Waktu 
dijepret, "Saya memakai 
kemben,” kata Yuni, yang 






































TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





| Pokok & Tokoh 


I layar kaca, ia tampil menggemaskan. Wajah sensual dengan olah tarinya yang pas. 
Penampilan penyanyi Tara Tjokrohamidjojo itu memang profesional. Cewek kelahiran 
Amsterdam 20 tahun lalu itu warga Belanda, tapi berdarah Indonesia. Ayahnya, 
pengusaha dari Surabaya kelahiran Solo. 

Та ke Jakarta dua pekan lalu untuk mempromosikan albumnya, Tara. Di situ ada tiga 

single Tara yang diperkirakan bisa top: Feel So Good, Someone to Love You dan What's 

the Waste. Warna musiknya jazz-pop, mirip dengan lagu-lagu yang dibawakan Janet Jackson, 
Mariah Carey, atau Paula Abdul. Tapi ia meng- 


aku tak menyukai Раша Abdul. "Vokalnya tidak 
kuat. Tapi, sebagai penari, Paula itu bagus,” kata 


Tara. 


Tapi, Tara mengaku lebih suka jazz biasa, 
bukan yang pop. "Makanya, saya lebih suka 
memainkan saksofon daripada flute atau piano. 
Karena dengan saksofon bisa lebih jazzy.” 

Pada usia lima tahun, sebenarnya Tara pernah 
ke sini. Tapi bocah cilik itu tak punya kenangan 
apa-apa. Justru kali ini ia punya pengalaman 
mengesankan. Ceritanya, sepulang dari pengam- 
bilan foto menuju hotel, mobilnya mogok di Jalan 
Thamrin. Mobil itu distarter berkali-kali tetap 
saja ngadat, sedangkan deretan mobil di bela- 


kangnya makin panjang. 


Maka, tak ada jalan lain kecuali: dorong-yuk-- 
dorong. Dengan mengenakan rok mini dan 
stoking jaring yang bolong-bolong sebesar tiga 
kepeng uang logam, Tara pun beraksi. Melihat 
cewek manis yang aduhai, dengan pakaian wah 
begitu, para pengendara pada melotot. Hampir 
seperempat jam ia terkurung” di antara bunyi 
klakson dan siutan nakal. "Itulah pengalaman 
saya di Jakarta. Betapa malunya saya,” katanya. 


tingginya 154 sentimeter dan 
berat 41 kilogram itu. Foto 
itu bahkan diambil dua tahun 
lalu, saat Yuni belum ngetop 
benar. Latar belakang diset 
hitam, dengan sinar 
terang di atas ke- 
palanya. Lalu, ia 
berpose kayak о- 
rang duduk terme- 
nung. "Hasilnya se- 
perti orang tidak 
pakai apa-apa, 
kan?” kata maha- 
siswi semester V A- 
kademi Keuangan 
dan Perbankan U- 
niversitas Borobu- 
dur ini. Apalagi, 
dari pinggang ke 
bawah, yang sebe- 
narnya ditutup 
kemben, malah di- 
hitamkan seolah- 
olah ”kena sensor”. 


Karena ”main- 
main” itu mengun- 
dang tanggapan 


| yang bukan-bukan, 
18 Yuni datang ke re- 
5 daksi Citra untuk 
5 menumpahkan 
unek-uneknya, dua 
pekan lalu. Begitu 
ketemu redaktur 






ROBIN ONG 


Citra, ia kontan me- 
nangis, sembari 
berkali-kali me- 
nyesalkan pe- 

masangan foto- 
nya yang ”dise- 
jajarkan" de- 
ngan artis lain 
memang 


yang 
hot. 








ENULIS Jerman Dr. 
Rolf О.С. Roeder sudah 
lama meninggal. Tapi maja- 


lah Der Spiegel Jerman me- | 


nulis berita baru tentang to- 
koh ini. Ada yang menduga 
bahwa Roeder adalah tokoh 
Nazi. Dialah pemimpin per- 
gerakan Zeppelin, aksi ko- 
mandonya SS, pembantai ta- 
wanan perang yang tak me- 
ngenal perikemanusiaan. 

Menurut Der Spiegel, ang- 
gota Zeppelin direkrut dari 
tawanan perang orang Rusia, 
lalu dididik menjadi spionase 
untuk ditempatkan sebagai 
Tentara Merah. Tugas mere- 
ka menghancurkan Tentara 
Merah dari dalam. Jika ga- 
gal, justru merekalah yang 
dimangsa Zeppelin. 

Selain sebagai inspirator, 
Roeder adalah jurnalis u- 





b Tara Tjokrohamidjojo 
7 Warga Belanda, darah Indonesia 


lung. Ia sangat fanatik pada 
Nazi. Pada zaman Republik 
Waimar, misalnya, ia pernah 
dihukum karena punya ke- 
biasaan melukai orang. 
Selama ini, jejak Roeder 
sulit dilacak, konon, karena 
ia pindah bidang kerja. Tapi 
seorang sejarawan, Wilhelm 
Hottl, meyakini Roeder 
mempunyai kontak rahasia 
bersandi Gerakan Dinas Ra- 
hasia Kuning. Jaksa penun- 
tut di Jerman kemudian 
mengumpulkan bukti-bukti. 
Namun, sebelum bukti ta- 
di komplet, pada 21 Juni lalu 
penulis buku The Smiling 
General (biografi Presiden 
Soeharto) itu terjatuh selagi 
jalan-jalan di Munchen dan 
meninggal dunia dalam usia 
80 tahun. Maka, keterlibat- 
annya pada SS-pun baru 
sampai tingkat: “diduga 
keras” 




































DIBUTUHKAN 






DARI 
KEKUATAN 


Golf dapat dimainkan semua orang. Namun tentu Anda maklum, golf 
adalah permainan yang perlu keterampilan, kesabaran dan koordinasi 





dion 
9 


Posisi tubuh saat melakukan stroke perlu dikoordinasikan dengan 
perhitungan cermat sesuai situasi yang tengah berlangsung, plus 
konsentrasi penuh. 


Saat Anda mengambil keputusan, saat itu pula Anda telah melakukan 
pilihan. Itulah makna ketepatan yang melebihi segalanya. Ketepatan 
mengetahui bagaimana memilih yang terbaik. 


Bagai pegolf yang baik, kami pun telah melakukan hal yang sama 
dalam mengelola bisnis kami secara profesional. 


Kami, PT DYMAR JAYA INDONESIA, distributor peralatan 
komunikasi data, telah melakukan pilihan yang tepat untuk 
menjadi profesional dibidangnya dengan memberikan 
pelayanan disain, instalasi dan servis. 





B1, 5TH FLOOR WISMA BENHIL 





Telp.: 5704425. FAX: (021) 5704654. 





е Modem ө Multiplexer e Data Compressor е Encryption Unit e Network Processor 
е X 25 ө Local Area Network e Voice/Data/Fax Multiplexer 
Layanan Informasi Iklan No. 114 


P.T. DYMAR JAYA INDONESIA 


KAV.36, JALAN JEND. SUDIRMAN, JAKARTA INDONESIA 


СОМРАСК GDCY Pan "92 


| Sekali Lagi, Panasonic 
Selangkah Lebih Unggul dalam Kompetisi. 








Di tengah persaingan kehebatan 
gambar dan suara, tak ada sebuah TV 
merek apapun yang sanggup 
mengejar keunggulan TV THE ONE"? 
Panasonic. Lompatan teknologi sirkuit 
AI (Artificial Intelligence) 
menghadirkan gambar yang begitu 
realistik, sehingga berkesan tiga 
dimensi. 

Terobosan baru Super Flat & 
Black Screen, dengan lapisan khusus 
AR (Anti-Reflection) menampilkan 
keindahan nuansa, kekayaan warna 
yang kontras dan tajam hingga di garis 
tepi layar. 


Panasonic 


TX — 33V30X 


Anda juga dapat menikmati 
keselarasan gambar dan suara yang 
luar biasa dari Slim Dome Sound 
System mutakhir, karena dilengkapi 
XBS (Extra Bass Sound) dan All- 
Around Surround Sound. 

Keunggulan teknologi canggih ini 
dipersembahkan dalam kabinet 
berbentuk kurva-kurva, yang penuh 
pesona dan sangat ramping. 
Langkahkan kaki Anda menuju 
THE ONE». 


Look up. Listen up 


THE ONE Z? 


> 


Carl Lewis 









TX — 29V30X 


TX — 25V30X 


* Mintalah Kartu Jaminan 
untuk pelayanan service kami 


š 


Tunggal: 


T. National Panasonic Gobel 





























Mencari investasi US dollar 
yang fleksibel ? Primadollar ada- 
lah pilihan yang tepat. Hanya dengan 
Setoran awal US$ 100, Anda dapat 
menikmati keleluasaan investasi yang 
menguntungkan. Dapat disimpan dan 
diambil kapan saja, baik dalam bentuk 
tunai, bank draft, traveller's cheque 
atau transfer dengan berbagai pilihan 


mata uang. Simpanan Anda juga menikmati 


bunga harian yang menawan. Primadollar. 


fleksibel, aman dan Сона Ер 


22 BANK DANAMON 





menguntungkan. 


sia 4569 MG 


BSB Indone: 













































































MASA SARANA 1135 




















| ih, шнш 


Tangkas dan sigap, citra performa profesional sejati 
Bukan hanya 'mobile', melainkan kendaraan yang sarat elemen 'estetis' 


Agresivitas Anda mengha- 
dapi tantangan di jalur 
prestasi tercurah dalam 
bentuk manuver-manuver 
strategis yang Anda ambil. 
Ketangkasan dan kelincahan 
J $ Яй Anda mengikis hambatan 
menandakan bahwa Andalah profesional sejati 
sesungguhnya. 





























Langkah dinamis Anda yang 'mobile'sangatlah tepat 
dengan karakter All New Mitsubishi Lancer, trendy 
executive sedan yang mewakili kelasnya secara utuh. 
Engine performance yang gagah sigap bereaksi sesuai 
aksi Anda dibelakang kemudi. Geraknya gesit dan lincah, 
tepat dengan disain trendi yang lugas, kompak, dan 
fungsional. 

АП New Mitsubishi Lancer secara sempurna memenuhi 
ambisi profesional sejati. 



































EEE nan 



































Tipe 1.8 DOHC 16 V 


Hi-Tech DIAMOND PERFORMER 


LANCER 


MITSUBISHI 


MITSUBISHI 


MOTORS 





Krama Yudha Tiga Berlian Motors ANDALAN ANDA, TEKNOLOGI MITSUBISHI 


PT. 


^ 
е 
Е 
= 
г 
с 
© 
о 
e 
° 
© 
т 
< 
e 
2 
5 
2 
© 
5 
o 
Š 
= 
С) 
5 
& 
$ 
e 
à 
Б 
> 
< 
= 
Е 
5 
5 
ш 





























| 
! 
| 











KJ.12.92.B 





P TOYOTA Leads You Ahead 


TOYOTA 
ORIGINAL BODY 





DIJAMIN BEBAS DEMPUL 





Lebih Gaya dan Lebih Cemerlang 
New Kijang Pas untuk Setiap Penampilan 


tak lagi memerlukan dempul untuk sentuhan 


Lebih Gaya 

New Kijang hadir dengan penampilan lebih gaya 
dan warna lebih aktraktif. Bahkan model GL 
dilengkapi body stripe dan over fender, memberi 
kesan lebih sportif. Singkatnya, untuk siapa pun 
dan keperluan apapun, New Kijang selalu OK! 


Lebih Cemerlang 

Penggunaan mesin pres 1500 ton menjadikan 
bodi New Kijang lebih presisi, lebih kokoh, dan 
lebih halus permukaannya. Cat lebih sempurna 
melekat dan lebih cemerlang hasilnya, karena 


ТОКО 25713193 


akhir-nya. Dukungan proses anti karat mutakhir 
Toyota Kation Electro Coating, meningkatkan 
daya tahan New Kijang. 


Lebih Lengkap 


New Kijang memiliki pilihan model yang 
lengkap: СІ, yang mewah, dengan Power 
Steering, Power Window, Central Door Lock, 
Dual A/C, Stereo Audio 4-speaker, safety belt; 
Deluxe yang menawan; serta Standard yang 


ekonomis; dalam chassis pendek dan panjang. 


Kunjungi dealer Toyota hari ini juga. Miliki 
New Kijang, minibus bebas dempul pertama 
di Indonesia. 


New Kijang, satu-satunya minibus 
bergaransi 2 tahun/50.000 km 
langsung dari TOYOTA. 


xev KIJANG 


MEMANG TIADA DUANYA 


РТ TOYOTA-ASTRA MOTOR 


JL JEND. SUDIRMAN NO. 5 Telp. 5703319 - JAKARTA 10014 


_ m == —LW lay 


gas UPT н} 
AR KOMPUTER Ë šE ss 
Gu INSTITUT TEKNOLOGI BANDUN | 


KURSUS | 
PEMROGRAMAN | 
CEPAT | 
(В) Ш Orientasi Bisnis (Angkatan XXII) | | 
O () Ы P ambe? Sasaran : pemrogram di bidang pengolahan | | 
| u Q^ data bisnis administrasi dan || 
akuntansi | 
E Orientasi Teknologi (Angkatan III) | 


Sasaran : pemrogram di bidang pengolahan 
data numerik dan grafik untuk | 


oe kebutuhan industri | 
TAMPILKAN ANDA Pendaftaran : s/d3 Desember 1992 | 


Tes masuk : 4 Desember 1992 


LEBIH MUDA Mulai kuliah : 14 Desember 1992 


Lama Kursus 


HU m, 
"SS si 
IB 


ЕН 


e Teori & Praktek : 4.5 bulan dengan 


Menghitamkan rambut Anda waktu belajar jam 08.00 - 17.00 
seperti sedia kala „ Studi Kasus & Kerja Praktek : 1.5 bulan 
atau memberi | | 
warna lebih alami. Keterangan selanjutnya, hubungi : 


UPT Komputer PIKSI-ITB | 
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132 | 
Telp. (022) 81031 


A эм 





DWI SAPTA Adv. 





Ж henkel cosmetic 
Germany 


















































The 
Leo Burnett 
School of 
Advertising? 


Will the flattery ever cease? 
We hope so. 

Because more offen than not, one of our 
team is approached every day to work for 
another agency in Jakarta. 

lt seems a few of our esteemed col 
leagues view ourenviable position as Indonesids 
fastest growing agency with a degree of piracy. 

Because at AIM Communications, we 
"Reach For The Stars". This isn't merely another 
slick advertising slogan, but rather, the very 
essence of our culture. A culture which lives and 
breathes creative excellence throughout every 
leo Burnett office worldwide, producing sea- 
soned professionals who re-dedicate them- 
selves daily to superior advertising for our clients. 

And sooner or later, we admit, some are 
offered positions with other agencies. 

They are offered so-called lucrative ac- 
counts. What better brands to handle than 
Cathay Pacific, Bir Bintang, Panadol, Rejoice, 
Vicks, Bank Danamon, Betadine, Goodyear 
Tires and Indofood to name a few? 

A bigger car? More money? Golf Clubs? 
Hand-phones? Holidays? Regional conferences? 
An autographed 8X10 glossy of Neil French? 


Bless their souls. 

Poor misguided fools...what exactly is 
the price for respect? 

Maybe a bigger, flashiertitle is the issue. 
At AIM Communications, the rumours are abso- 
lutely true: we are stingy with fitles. Because they 
are earned. Much like our reputation for being 
Јакапа'ѕ hottest agency. 

But the fact remains we're looking for a 
few good people experienced in Creative, 
Client Service and Media Management. Peo- 
ple with a heart for advertising. People with the 
right attitude. People with 'Big Ideas', and 
preferably, small egos. 

We won't double your salary. You'll 
work harder than ever before. Your thinking will 
be challenged to the limit. And at the end of the 
day, you'll go home with an accomplished 
feeling. A feeling simply not possible when you 
work for another agency. 

It's called The Burnett Culture. In Jakarta, 
it's only at AIM Communications. 

Now that you know us, we'd like to know 
you.Call today and ask for Juzar Junin, Manag- 
ing Director or Jerry McKenna, Creative Advisor 
at 570-0415. Terima kasih. 



































51 














rr M 








TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





ag 



























































4140.00. 


RINI РМ. 


SELINGAN 


R2112J1A 





[расага pernikahan adat Kamboja 


I Provinsi Kompong Thom, bagian tengah 
Kamboja, dua perwira Indonesia sama-sama 
berpangkat kapten, sama-sama bernama 
Djoko. Tapi soal persamaan tak membuat mere- 
ka bisa seia-sekata selalu. Kini, setelah bertugas 
di tempat masing-masing sekitar enam bulan, 
keduanya “bermusuhan”. 
Kedua Djoko itu anggota batalyon Garuda XII-B, 


kontingen militer dalam pemerintah peralihan PBB di ` 


Kamboja yang dikenal dengan singkatan UNTAC (United 
Nations Transitional Authority in Cambodia). Kedua per- 
wira tentara Indonesia itu terpaksa “bermusuhan” kare- 
na masing-masing ditempatkan di wilayah kekuasaan dua 
pihak yang bermusuhan. Kapten (Marinir) Djoko bertu- 
gas di Desa Salavichey, wilayah yang dikuasai oleh faksi 


` Phnom Penh, faksi yang dipimpin oleh Hun Sen. 


Sedangkan Kapten (Infanteri) Djoko berada di Kndal 
Thmei, di tengah kubu faksi Khmer Merah. 

Memang, mendamaikan empat faksi yang berebut 
kekuasaan di Kamboja bukan cuma masalah penan- 
datanganan di meja perundingan. Setahun setelah gen- 
catan senjata dan kesepakatan bersama diteken di Paris, 
Oktober tahun lalu, mereka yang kemudian diberi tugas 
di lapangan oleh Dewan Keamanan PBB harus meng- 
hadapi ulah tiap-tiap faksi bukan saja dengan kesabaran, 
tapi juga dengan kebijaksanaan, kadang-kadang diper- 
lukan “tipu-muslihat”. Dan, seperti halnya kedua Djoko 
itu, masing-masing terpaksa “jatuh cinta” pada pihak 
yang mereka dekati, dan ikut pula memusuhi musuh 
mereka. 

Syahdan, ketika kesepakatan Paris mulai dilaksanakan 
satu per satu, mulailah “permusuhan” kedua perwira 





Memperhatikan adat setempat 


ылыы a i ЫШ en mn na an aa gto Ga НО Т 
TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


52 





muncul ke permukaan — dan 
untunglah cuma dalam bentuk 
saling “komentar”. Itu terjadi 
dalam tahap kedua, tahap pelak- 
sanaan perlucutan senjata dan 
pengelompokan pasukan, salah 
satu usaha untuk tetap menjaga 
terjaminnya gencatan senjata. 
Pada tahap ini pihak Khmer 
Merah ternyata ingkar janji: 
mereka menolak menyerahkan 
senjata, apalagi membubarkan 
pasukan. Dalam masa ini sering 
terjadi bentrok senjata antara 
pasukan Khmer Merah dan rezim 
Phnom Penh. 

"Masa, pihak Hun Sen disu- 
ruh menyerahkan senjatanya, 
dan pasukannya dibebastu- 
gaskan, padahal pihak Khmer 
Merah tetap bebas untuk menye- 
rang,” kata Djoko yang marinir 
itu. “Itu sama saja mereka harus 
perang dengan satu tangan 
diikat.” Apa kata Djoko yang 
infanteri? “Bisa dimaklumi sikap 
keras Khmer Merah, sebab 
UNTAC yang mestinya netral 
ternyata berpihak pada rezim 
Phnom Penh,” katanya. : 

Sejauh itu cuma perang 
komentar di antara tentara 
Indonesia sendiri, tak ada 
masalah. Tapi sikap mereka yang berpihak pada faksi 
tempat mereka bertugas kadang-kadang membuka 
kemungkinan yang tak enak dan berbahaya. Yakni bila 
tiba-tiba faksi-faksi itu pun menganggap pasukan PBB 
juga perlu diserang. Soalnya, sebagai pendamai, tentara 
UNTAC cuma boleh membawa senjata ringan untuk bela 
diri. Kedua Kapten Djoko, misalnya, cuma memiliki pis- 
tol berkaliber 9 mm. Padahal, tentara Kamboja, khusus- 
nya Khmer Merah, bersenjata lengkap, siap tempur. 
Memang hanya Khmer Merah yang bandel tak melak- 
sanakan Perjanjian Paris. Tapi kenyataannya ketiga faksi 
yang lain masih juga memiliki banyak senapan AK-47, 
mortir, dan peluncur mortir B-40 yang selalu dalam 
keadaan siap digunakan. 

Pernah, bulan lalu, suatu kompi di bawah komandan 
Kapten Slamet Basuki dikirim untuk mengecek berita 
pertempuran di sebuah desa bemama Krava. Temyata 


, 
YULI ISMARTONO 


info іш benar. Di desa tersebut terjadi kontak senjata | 








Tentara Indonesia bersama tentara Khme 
Kadang-kadang harus ditolak secar 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 | 





antara Khmer Merah dan tentara rezim Phnom Penh. 
Dalam situasi seperti itu, mereka vang sedang tembak- 
menembak tentu saja tak begitu memperhatikan soal 
“seragam”. Ini suasana ang hanya memberi peluang 
pada dua kemungkinan: menembak atau ditembak. 

Nah, di tengah suasana seperti itu pasukan Kapten 
Slamet Basuki tentu tak mau ambil risiko terlalu besar. 
Misalnya mereka lalu mencoba melucuti senjata dua 
pihak yang sedang baku tembak itu. Atau lalu berteriak- 
teriak menyatakan kehadiam mereka. Ini sulit, selain soal 
bahasa, sekadar teriakan bisa datang dari siapa saja, 
bukan cuma pasukan PBB. 

Maka, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah 
melambai-lambaikan bendera PBB, untuk menandakan 
kehadiran mereka. Asumsinya, memang hanya pasukan 
PBB yang punya bendera biru muda bergambar bola 
dunia. Dengan cara ini, mudah-mudahan kedua pihak 
yang sedang bertempur yakin, yang datang bukan 
pasukan PBB palsu. Bila akhirnya tembak-menembak 





bisa dihentikan dan tak jatuh korban di pihak Pasukan 
Garuda, Kapten Slamet Basuki pun mengucapkan 
“alhamdulillah”. 

Tidak mudah memang menjadi pendamai antara dua 
lawan keras. Apalagi kalau ada yang punya alasan kuat 
untuk tak taat pada Perjanjian Paris. Khmer Merah itu, 
umpamanya, punya dalih untuk tak menaati kesepakatan 
karena mereka menganggap pasukan Vietnam masih 
berada di Kamboja dan UNTAC membiarkan saja hal ini. 
Mereka tak percaya bahwa penarikan resmi tentara 
Vietnam pada tahun 1989, setelah pasukan itu memak- 
sa pemerintahan Khmer Merah hengkang dari Phnom 
Penh awal 1980-an, berjalan tuntas. “Kami tidak akan 
ikut dalam pemilu selama UNTAC belum menjamin 
perginya pasukan Vietnam dari Kamboja,” kata Khieu 
Samphan kepada TEMPO di Phnom Penh. Ketua Partai 
Demokratik Kampuchea, nama resmi Khmer Merah, 
yakin suasana menjelang pemilu tidak akan netral dan 
adil selama masih ada pasukan Vietnam di Kamboja. 








pue 






























































YULI ISMARTONO 


Anggota Garuda praktek pijat refleksi di rumah adik Polpot 


Pendekatan dengan segala cara 


Sebab, Vietnam dalam hal ini mendukung salah satu 
faksi, yakni rezim Phnom Penh. Kenyataannya, hanya 
dengan bantuan Vietnam, Hun Sen. dan Heng Samrin 


bisa menjadi perdana menteri dan presiden di Phnom . 


Penh setelah pemerintahan Khmer Merah berantakan. 

Tapi benarkah masih ada tentara Vietnam di 
Kamboja? Menurut Tran Huy Chuong, duta -besar 
Vietnam di Phnom Penh, alasan Khmer Merah itu tidak 
lain untuk merebut kembali kekuasaan. “Tujuan politik 
mereka jelas, sama seperti di tahun 1970. Isu warga 
Vietnam di kamboja dijadikan alasan untuk menjatuhkan 
pemerintahan Sihanouk,” katanya. 

Kini di Kamboja memang hidup sekitar sejuta orang 
Vietnam. Sebagian sudah berstatus sebagai warga negara 
Kamboja sejak beberapa generasi sebelumnya. Sebagian 
adalah imigran baru, yang datang di Kamboja bersama 
pasukan Vietnam, setelah jatuhnya rezim Khmer Merah. 
Sebagian lagi mereka yang masuk Kamboja di masa 
pemerintahan Hun Sen. Kamboja tampaknya memang 
membutuhkan mereka, dan di pihak orang Vietnamnya, 
mereka memang membutuhkan ligkungan baru yang 
memungkinkan mereka berusaha. Dua faktor itulah yang 
menyebabkan terjadi arus imigrasi dari Vietnam ke 
Kamboja. Di wilayah perbatasan, di Svey Rieng, orang 
Vietnam cukup menunjukkan KTP-nya kepada pejabat 
imigrasi pemerintah Phnom Penh, lalu semuanya beres. 

















Yang membuat pihak Khmer Merah memprotes 
keras masuknya orang-orang Vietnam itu, karena para 
imigran tersebut dengan mudah dan cepat mendapatkan 
status sebagai warga negara Kamboja. Dengan identitas 
baru itu, mereka berhak ikut memilih dalam pemilu nanti. 
Dan mudah ditebak pihak mana pilihan mereka: tentu 
pihak pemerintah yang memberi mereka KTP, yakni 
rezim Phnom Penh. Itulah sebabnya Khmer Merah 
menolak ikut dalam pemilu, pemilu yang merupakan 
bagian dari Perjanjian Paris. ; 

Selain mempersoalkan pemilu, Khmer Merah рип 
mencemaskan hal lain sehubungan dengan imigran dari 
Vietnam itu. Yakni terselipnya di antara para imigran itu 
sejumlah tentara Vietnam. Hal inilah yang bisa menim- 
bulkan debat panjang tanpa keputusan akhir. | 

Soalnya, pasukan UNTAC, termasuk yang dari 
Indonesia, sampai sekarang belum melihat bukti-bukti 
tuduhan Khmer Merah itu. “Kami ajak mereka untuk 
menunjukkan kepada kami tempat-tempat yang ada ten- 
tara Vietnamnya. Tapi mereka tidak pernah bersedia 
dengan alasan macam-macam,” kata S. Noerdin, wakil 
komandan pasukan Indonesia di UNTAC. Kalaupun di 
antara imigran Vietnam itu ada tentara Vietnamnya, 
akan sulit dikenali. Sebab, biasanya untuk tugas semacam 
ini — kalau ini memang benar ada — lebih merupakan 
tugas intelijen. Memang ada di antara orang Vietnam itu 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


4 








Nm TES nn DE 


yang tentara, tapi mereka sudah tak aktif lagi alias sudah 
pensiun. 
Namun, ada bukti atau tidak hadirnya tentara 


Vietnam di Kamboja, Khmer Merah sudah memberikan 


“isyarat ketidaksukaan mereka terhadap Vietnam. 


Sepuluh orang Vietnam dua bulan lalu diculik dari desa 
mereka dekat Kompong Som, di bagian selatan. 
Sepekan kemudian mayat mereka ditemukan mengam- 
bang di pantai. Pejabat UNTAC menduga itu perbuatan 


. Khmer Merah. 


Lalu belum lama ini kejadian semacam itu terjadi di 


| Kompong Thom, daerah yang berada di bawah репда- 


wasan pasukan Indonesia. Delapan orang nelavan 
Vietnam menghilang dari desa mereka di tepi Danau 
Tonle Sap. Penvelidikan vang seqera dilakukan oleh 
pasukan Garuda menunjukkan bahwa mereka dibawa 
Khmer Merah ke daerah dekat Bohtom, tempat satu 
peleton Garuda XII-B mangkal. Letnan Satu (Inf.) Indra 
Nasution ditugasi mengecek info itu. Benar. Ia melihat 
orang-orang itu ditawan disebuah gubuk di tengah 
ladang. Hal itu dilaporkan ke markas militer UNTAC. 
Pihak PBB pun cepat mengirimkan pengamat militernya. 

Namun, ketika Kolonel Nair dari India, pengamat 
militer itu, tiba untuk menanyakan soal tawanan ` 
Vietnam, Khmer Merah terang-terangan 
menyangkal. 

Mengapa kolonel dari India itu gagal meng- 
ungkapkan adanya tawanan Vietnam? 

Sebuah sumber TEMPO di Kamboja menceri- 
takan hal itu begini. Pendekatan sang kolonel itu 
kurang bijaksana, kurang memperhatikan watak 
Khmer Merah. Suatu pertanyaan yang tiba-tiba 
dan langsung tentu akan membuat orang Khmer 
Merah juga langsung menyangkal. Diperlukan 
pendekatan yang persuasif. Itu sebabnya, tambah 
sumber TEMPO tersebut, secara tidak resmi 
pasukan Indonesia diminta berhubungan terus 
dengan Khmer Merah untuk mencari jalan pem- 
bebasan orang Vietnam tersebut. Sebab, sejauh 
ini, yang bisa mendekati Khmer Merah hanyalah 
anggota pasukan Indonesia. 

Pihak pasukan Indonesia sendiri mengakui hal 
tersebut, tapi itu bukan masalah istimewa, kata 
mereka. Masalahnya sederhana saja: memang 
sejak pertama bertugas di Kamboja pasukan 
Indonesia ditempatkan di wilayah kekuasaan 
Khmer Merah. Karena itulah, mau tak mau 
pasukan Indonesia berupaya mendapat keper- 
cayaan dari Khmer Merah. 

Selain banyaknya orang Vietnam menjadi 
warga negara Kamboja, alasan Khmer Merah 


kedua mengapa mereka memboikot pemilu, karena 
UNTAC tidak memberi kekuasaan selayaknya pada 
Dewan Nasional Tertinggi. Badan yang dibentuk sebagai 
wadah wakil-wakil dari keempat faksi ini bertugas men- 
jadi penasihat UNTAC dalam proses perdamaian sesuai 
dengan Perjanjian Paris. Tapi di mata Khmer Merah. 
"UNTAC memihak rezim Phnom Penh. Seharusnya 
UNTAC bekerja sama dengan Dewan Nasional 
Tertinggi,” kata Khieu Samphan. Buktinya, untuk men- 
jalankan roda pemerintahan sehari-hari, kementerian- 
kementerian vital yang mestinya dibagi secara merata 
pada keempat faksi kini lebih banyak dipegang oleh 
orangnya Hun Sen. | 

Tapi para pengamat menilai alasan Khmer merah 
sekadar dalih agar tak kalah dalam pemilu. Kata 
Sukhumband Paribatra, pakar masalah Kamboja yang 
mengajar di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, 


“Mereka pikir, kalau toh mereka ikut pemilu nanti, mere- 


ka bakal kalah. Jadi, untuk apa taat pada perjanjian yang 
merugikan.” Jelasnya, tanpa ikut dalam pemilu, Khmer 
Merah punya alasan untuk tak tunduk pada pemerintah- 
an yang terbentuk nanti. 

Pemboikotan Khmer Merah cukup membahayakan 





SELINGAN 

















| 


























YULI ISMARTONO 


SELINGAN 





Mayor 5. Nurdin (tengah) dan para pejabat militer kontingen lain 
Diminta tetap mengontak Khmer Merah 


pasukan UNTAC di lapangan. Sikap Khmer Merah itu 
mengakibatkan tidak ada orang UNTAC yang bisa masuk 
secara leluasa ke wilayah kekuasaan Khmer Merah. 
Banyak yang pernah mencoba menerobos. Semua gagal. 
Adalah kontingen Belanda di Provinsi Battambang yang 


paling kesulitan. Wilayah itu hampir seluruhnya dikuasai 


Khmer Merah. Hingga saat ini, tentara dari Negeri Kincir 
Angin itu tidak bisa berkutik. Ke mana pun tentara 
Belanda mencoba melakukan inspeksi, selalu bertemu 
dengan perlawanan Khmer Merah. š 

Belum lama ini, di Provinsi Stung Treng, di daerah 
vang semula tampak aman, satu patroli kontingen 
Uruguav tiba-tiba dihadang oleh Khmer Merah. Sambil 
mengarahkan senjata AK-47-nva kepada pasukan PBB 
itu, tentara Khmer Merah mengusir mereka. Lalu, sering 
pesawat helikopter UNTAC vang mengangkut suplai ke 
pasukannva di daerah-daerah terpencil ditembaki Khmer 
Merah. Untunglah, sampai saat ini belum ada vang men- 
jadi korban. 

Memang ada perkecualian, seperti sudah disebutkan, 
vakni kontingen Indonesia, vang terdiri dari pasukan 
Garuda XII А dan B. Dengan berbagai cara pasukan- 
pasukan Indonesia itu berhasil menjalin hubungan vang 
lumavan dengan faksi vang paling sulit itu. Setidaknva, 


itu terjadi di Provinsi Kompong Thom, tempat kontingen 
Garuda bertugas. Maka, hanva di Kompong Thom pros- 
es pendaftaran pemilih berjalan lancar tanpa gangguan. 
Di tempat lain, mereka yang melakukan pendaftaran itu 
diganggu, bahkan ada yang luka ditembak. 

Semula, tentara Indonesia pun ditolak oleh Khmer 
Merah. Tapi Letnan Kolonel Erwin Sudjono, komandan 
Garuda XII-A, batalyon pertama di Kompong Thom, 
mencoba terus mendekat. “Kami bantu masyarakatnya 
dengan beras, kami membuka klinik pengobatan,” tutur 
Erwin. Tiga anggota batalvon, vaitu seorang dokter 
umum, seorang ahli bedah, dan seorang dokter gigi 
melayani sekitar 200 pasien setiap harinya. Ternyata, 
pendekatan cara ini tepat. Bertahun-tahun hidup seba- 
gai gerilyawan, banyak orang Khmer Merah boleh dika- 
ta tak pernah bertemu dokter, meski memerlukannya. 

Pada suatu malam, pasukan Indonesia itu terbangun 
oleh kedatangan sejumlah Khmer Merah. Mereka ber- 
jalan kaki, dipimpin seorang yang tidak bersenjata, tapi 
kesepuluh pengawalnya semuanya menggendong sena- 
рап АК-47. Buru-buru Letkol. Erwin memanggil pener- 
jemahnya, seorang Kamboja keturunan Champa yang 
bisa berbahasa Melayu. Selama ini orang-orang Champa 
beragama Islam, banyak yang belajar di Malaysia. 

Tanpa banyak omong, si pemimpin kelompok itu 
minta tangannya yang sering terasa sakit diperiksa. Dr. 
Budi, ahli bedah, menemukan pecahan peluru tersumbat 
dalam tangan orang itu. Segera dilakukan operasi. Satu 
jam kemudian orang Khmer Merah itu berterima kasih 
dan meninggalkan markas Garuda XII-A, tetap dengan 
tanpa banyak bicara. Baru esok harinya Dr. Budi menge- 
tahui pasien misterius itu seorang perwira tinggi Khmer 
Merah, Jenderal Chu Chin. 

Tidak lama setelah peristiwa itu, upaya Erwin untuk 
bertemu dengan Jendral Menh Ron, panglima divisi 
Khmer Merah yang berkuasa di Kompong Thom, 
akhirnya berhasil. Dan hubungan baik pun terjalin, dalam 
arti komunikasi di antara mereka berjalan. Sekarang, 
meski Erwin sudah dipindahkan ke Phnom Penh, 
hubugan keduanya tak putus. Jenderal Menh Ron suka 
menulis surat pada seorang letnan kolonel dari Indonesia 
itu. Tentu, surat tak datang lewat pos biasa. 

Ada yang mengatakan Indonesia bisa diterima oleh 
Khmer Merah karena sama-sama orang Asia. Menurut 
Erwin, cara-cara tradisional yang diterapkan oleh 
anggota pasukannya mungkin memudahkan kontak itu. 
Seperti kulonuwun yang selalu digunakkannya jika 
memasuki suatu desa untuk pertama kalinya. 
Kulonuwun itu misalnya kalau pasukan Indonesia hen- 
dak memasuki sebuah desa, mereka bertemu dulu 
dengan pimpinan desa, “yang biasanya biksu di kuil,” 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 




















Kualitas cetak setara laser. 








Cepat — 3 halaman per menit. 


Printer terbaru HP DeskJet Portable. 








Authorized Distributor: 
PT Berca Hardayaperkasa 


PT Berca Indonesia 
Tel: (031) 574477 (Surabaya) 


| Siap membantu Anda di manapun | 
| Anda putuhkan. Di design ЕЕ 


Tel: (021) 370194, 370758, 3865047 (Jakarta) 





Kami perkenalkan printer terbaru HP 
DeskJet Portable. Terpercaya di antara 
printer portable lainnya, dan merupakan 
printer terbaru dari generasi printer DeskJet 
yang telah lama Anda kenal. 


Memiliki semua keunggulan yang ada pada 
printer desktop, hanya dengan berat 2 kg, 
mudah dibawa ke manapun dan pas untuk 
dimasukkan ke dalam tas kantor Anda. 


Tidak ada alasan untuk tidak dapat mencetak 
di manapun Anda berada, baik di kantor 
maupun di perjalanan bahkan di rumah 
sekalipun, karena HP DeskJet Portable 
dapat menggunakan Ni-Cad baterai standar 
(camcorder batteries). 


HP DeskJet Portable mencetak dua kali 
lebih cepat dibandingkan printer portable 
lainnya dengan mencetak 3 halaman per 
menit. 


Automatic paper feeder dan carry bag 
merupakan kelengkapan lainnya dari HP 
DeskJet Portable yang bisa Anda dapatkan“ 
secara terpisah. 


Satu hal lagi yang terpenting adalah 
“harganya pasti terjangkau”. 


Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 
dealer-dealer HP terdekat. 


U HEWLETT 


PACKARD 


Authorized Dealers: 

JAKARTA: Harrisma Agung Jaya ТЫ: (021) 358786, 5490413, 5201432 е Istidata Tel: 021) 3850833, 335946 * Sistech Kharisma Tel: (021) 3807668 • Datamation Purwana Utama Tel: (021) 7206909, 
716163, 716260 » Professindo Primatama Tel: (021) 3800822, 3855853 * Realta Chakradarma Tel: (021) 360402 BANDUNG: Harrisma Agung Bandung Tel: (022) 432493 • Istidata Tel: (022) 2504599, 
2501622 • Multi Computer Tel: (022) 84778, 82760 SURABAYA: Duta Kreasi Piranti Info. Tel: (031) 576542, 571367 • Ganesha Computer Center ТЫ: (031) 41894, 515077 • Harrisma Wisesajaya 
Tel: (031) 579800 YOGYAKARTA: Chika Computer Tel: (0274) 4430, 62828 MEDAN: Logikreasi Utama Tel: (061) 527600 





















































26 IDX - S001 - dOd -1МГ 








Betapa nikmatnya! ВетКетаһ seke- 
luarga ... melepaskan kerinduan akan 
keramahan dan kesegaran alam Indonesia. 
Untuk menambah kehangatan suasana, 
hadirkanlah Pop Mie. Pop Mie adalah 
makanan bergizi yang praktis dan lezat. 
Pop Mie - dari Indomi | 

















= a 


























CHANGE THE WAY THE 
LOOKS AT YOU 





Pandangan dunia akan berbeda terhadap Anda, apabila mobil pilihan Anda adalah BMW. 


Terutama BMW seri 3 yang baru, diciptakan khusus untuk Anda yang dinamis. Hasil rekayasa prima 
ini telah menghasilkan standar baru sedan yang kompak. 

Mengendarai BMW 3181 merupakan ekspresi tersendiri bagi Anda yang berpenampilan 
elegan. Keanggunan dalam berpenampilan menempatkannya pada pusat perhatian mereka yang 


menghargai performa berkendara. Di mana pun sambutan khusus mengiringi kehadiran Anda. 


JAKARTA : ASTRA MOBIL ` Jl. Proklamasi No. 35 Tel. 3901323-30. ` Jl. Raya Jagorawi-Lebak Bulus, Cilandak Tel. 7691072, 7500334. = Jl Raya Pluit Selatan No. 4, Tel. 669 
Jl. Tomang Raya Мо. 19, Tel. 5667431, 5667509. BMW GALLERY : Jl. Radio Dalam No. 20, Tel. 7390646, 772119. BANDUNG : Tel (022) 438977, 445625. SEMARANG : Te 
: Tel. (0361 ) 35165 , 28786 .MEDAN : Tel. (061) 510035, 510057 











i Memang hanya BMW yang dapat menempatkan Anda dalam "The Exclusive Class', suatu 
ү penampilan yang berbeda, penampilan kelas tersendiri. 
| Luangkan waktu Anda untuk test drive dan nikmatilah kehormatan 


Eksklusif. Bukankah kini saat tepat memberikan "reward" atas sukses yang 





Anda capai ? 
Kelas tersendiri 


16690755. BMW HOUSE “ Jl. Hayam Wuruk No. 51, Tel. 6298787, 6298989 “ Jl. Dr. Saharjo No. 319, Tebet, Tel. 8298451-3. “ Jl. Kapten Tendean Мо. 15, 17, 19 Tel. 511766, 512727. 
(B) 311469, 313017. YOGYAKARTA : Tel. (0274) 4450, 63700. SOLO : (0271) 43710-11. SURABAYA : Tel. (031) 44852-3, 510428 .MALANG : Tel. (0341) 41972, 42999. DENPASAR 





T. 


= hod i VR 








Perintis 
Kualitas 


Tahun 1959, kami adalah yang pertama memproduksi 








pipa baja di Asia Tenggara. 

Dua puluh tahun kemudian, kami adalah produsen pipa 
baja jenis Electric Resistance Welded pertama di Indonesia 
yang memperoleh sertifikat American Petroleum Institute. 

Dalam tradisi kepeloporan Bakrie, kini kami kembali 
menjadi yang pertama di Indonesia yang memenuhi syarat 
180-9002. Pengakuan standar mutu internasional utama. 

Kami senantiasa menjadi yang terdepan dan akan selalu 
berupaya demikian. Agar kami dapat memuaskan pelanggan 
kami. Agar kami dapat menjadikan Indonesia global. Sebagai 


perintis. Sebagai pemimpin. 


е? 
e 


se 
ISO-9002 Ж. Ріре 


Industries 





PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES - Jl. Raya Bekasi Km. 27, Pondok Ungu, Jawa Barat, Indonesia, Tel. 460 0826/3421/3420, Fax. 460 2187 











Kini, Deposito Berjangka 
Citibank memberi 
euntungan ерй 





anyak lagi dare 


jasanya. 





Dapatkan Voucher Belanja 
di Sogo dan Metro sampai senilai 
Rp 1,6 juta atau lebih. 


aa ee t ts 


Inilah saat yang tepat bagi Anda untuk menginves- 
tasikan dana Anda di Deposito Berjangka Citibank. 
Begitu banyak keuntungan yang akan Anda peroleh. 

Coba perhatikan! Bila saat ini sampai 31 Januari 
1993, Anda membuka atau menambah dana Deposito 
Berjangka dalam rupiah atau mata uang asing lainnya 
minimal senilai Rp 25 juta atau lebih, Anda akan menda- 
pat hadiah langsung voucher belanja di Sogo dan Metro. 

Jumlah voucher yang akan Anda terima dapat 
mencapai Rp 1,6 juta atau lebih. Tentunya, semakin 
besar jumlah dan semakin lama Anda simpan, voucher 
belanja yang akan Anda terima semakin besar. 

Belum lagi kesempurnaan fasilitas layanan yang 
telah banyak dinikmati para nasabah. Misalnya : 
Dana Deposito Berjangka Anda senantiasa cair, karena 


* Khusus nasabah di Surabaya, hubungi Customer Service kami di 
cabang Surabaya untuk mendapatkan informasi hadiah. 










dapat menikmati fasilitas Overdraft "Instant Money", 
melalui rekening koran rupiah atau US dollar. Bahkan, 
Anda dapat menikmati layanan perbankan 24 jam, 
melalui ; Citipbone Banking, dan kemudahan untuk 
mengambil uang tunai melalui 21 ATM 
(18 ATM-Bersama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya 
serta 3 ATM Citibank di cabang Jakarta dan Surabaya). 

Nah, tunggu apalagi? Nikmati segera keun- 
tungan investasi di Deposito Berjangka Citibank — 
bank yang dapat membuat Anda tidur 
nyenyak. 

Untuk keterangan lebih lengkap, hubungi 
Ria di (021) 5712277, 366839. Atau Emmy di 


(031) 574468, 574560. 
CITIBAKG 





26 п 8901 812- LMP - 922703pV - 


= 
`` 
: in 








tutur Erwin. 

Tentu saja, kemahiran berbahasa Khmer memper- 
mudah pendekataan. Padahal, pasukan Garuda menda- 
pat pelajaran bahasa Khmer cuma satu bulan sebelum 
berangkat ke Kamboja. Gurunya, pengungsi Khmer yang 
terdampar di Pulau Galang. “Kami memberanikan diri 
untuk omong, ава! kelihatan ada minat,” kata S. 
Noerdin, wakil komandan itu. Sering, bahasa isyarat, tun- 
juk sini, tunjuk sana masih diperlukan untuk menjelaskan 
sesuatu. 

Kini, di Kompong Thom, hubungan dengan Khmer 
Merah dilanjutkan oleh batalyon yang menggantikan 
Garuda XII-A, yakni Garuda XII-B. Sejak tiba di 
Kompong Thom bulan Mei lalu, batalyon Indonesia men- 
catat satu kemenangan lagi. Untuk pertama kalinya 
pasukan Indonesia berhasil mempertemukan seorang 
pengamat militer UNTAC dengan seorang perwira ting- 
gi Khmer Merah. — — | 

Adalah Kapten Fransen Siahaan yang mangkal di 
Desa Sakrim, markas Menh Ron, yang berhasil membu- 
juk perwira tinggi Khmer Merah itu. Sukses ini dihargai 
oleh komandan pasukan UNTAC, Jenderal John 
Sanderson dari Australia. “Layaklah jika kami menem- 
patkan pasukan vang paling hebat di daerah vang paling 
rawan dan sulit,” kata Sanderson kepada para anggota 


YANG MENANTANG BUKAN 


| | SELINGAN 
Me AEE ANA RI SE SRG RETE TR BT AA RA AR ELE L TN KAA AAA 


Garuda XII-B dalam suatu upacara belum lama ini. 
Begitu sudah akrabnya mereka hingga kadang- 
kadang Khmer Merah tak lagi sungkan-sungkan minta 
sesuatu pada anggota Pasukan Garuda, sampai pada soal 
yang gawat. Umpamanya, suatu hari seorang komandan 
Khmer merah menemui wakil komandan Indonesia. 
“Tolong,” kata komandan Khmer Metah itu, “kamu 
perintahkan tentaramu di tempat itu untuk meninggalkan 


pos sebentar. Kami mau menyerang tentara rezim" 


Phnom Penh di sana.” Tentu saja permintaan itu ditolak 
secara halus. 

Pendekataan dengan masyarakat umum juga 
dilakukan. Nama pasukan Indonesia agak terkenal akibat 
kemahiran Kapten Майеһ, Kapten kita ini pandai "meng- 
obati” segala penyakit dengan ilmu khusus. Ke mana 
Najiah pergi, selalu diminta untuk menyembuhkan sakit 
punggung atau macam-macam keluhan. “Dengan cara 
itu, saya bisa mendapat banyak informasi,” kata Najieh. 

- Tugas baru pasukan UNTAC kini menjaga keamanan 
pusat-pusat pendaftaran calon pemilih, tempat para peja- 


. bat UNTAC berada. Ini penting, karena sudah terdengar 


berita burung bahwa Khmer Merah akan mengacau 
pemilu yang dijadwalkan bakal diadakan Mei 1993 nanti, 
dengan atau tanpa Khmer Merah. 

: a 





DENGAN SENAPAN 


Di luar soal Khmer Merah, pasukan UNTAC juga harus menghadapi masyarakat sipil. Pertemuan ini rupanya | 
- saling berdampak: munculnya warung lampu merah, dan berjangkitnya penyakit kelamin di dalam pasukan 
UNTAC itu. Kabarnya pasukan Indonesia selamat dari tantangan ini. 


ASUKAN PBB di Kamboja tak hanya meng- 
hadapi orang-orang bersenjata dari keempat 
faksi. Ada juga tantangan yang, katanya, lebih 
sulit diatasi daripada ulah Khmer Merah atau ten- 
tara rezim Phnom Penh. 

Misalnya, ada larangan keras bagi anggota Pasukan 
Garuda mengunjungi tempat-tempat hiburan yang men- 
jajakan seks. Hukuman larangan ini cukup berat. 
Padahal, godaan-godaan itu hampir terjadi di setipa saat, 
sehingga kadang-kadang terasa tak tertahankan, tutur 
seorang anggota pasukan. 

Coba simak saja situasi di lingkugan Markas Garuda 
XII-A. Markas ini terletak di samping Tuol Kok, tempat 
pelacuran terkenal di Phnom Penh. Lalu di Kompong 






| 


"Thom, markas Garuda XII-B dilingkari warung-warung 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


vang para pelayannya kebanyakan cewek. Dan tiap 
pukul 4 sore, tiap hari para cewek itu sudah siap majang, 
berpakain rapi, berias wajahnva. “Padahal waktu kami 
baru datang, nggak pernah ada cewek dandan seperti 
іш,” tutur Kapten Supama. 

Tapi sampai saat ini disiplin di antara pasukan 
Indonesia memang terpuji. Tidak terdengar adanva 
pelanggaran peraturan. 

Sampai Oktober lalu sudah lebih dari 15.000 pasukan 
UNTAC, yang berasal dari 30 negara, tersebar sudah di 
seantero Kamboja. Sebagian dari mereka bertugas seba- 
gai pengamat: ada polisi sipil dan ada pula polisi militer. 
Sebanyak 12 batalyon ditempatkan di lapangan. Di 
antara yang bertugas di lapangan adalah batalyon zeni 
dari Jepang dan Cina, yang didatangkan khusus untuk 








Le 


s y ree 7 














GAMMA 


(mk PAG Yala menjajakan diri di Tel Kok 


ЕЛДЕН A UM RAUM "ИН n у ы шел з= See 


Тапіапғап tanpa senjata 


memperbaiki jalan dan jembatan rusak akibat ranjau. 
Adapun tanggung jawab pengawasan gencatan senjata 
dibagi di antara 10 kontingen, dari Bangladesh, Pakistan, 
Uruguay, India, Bulgaria, Prancis, Tunisia, Malaysia, 
Belanda, dan Indonesia. 

Ketika kontingen-kontingen itu tiba bulan Maret lalu, 
penduduk Khmer, sebutan warga asli Kamboja, menyam- 
butnya dengan gembira. Spanduk-spanduk berbahasa 


Inggris banyak terlihat di Phnom Penh: "Welcome : 


Soldiers of Peace. Long Live UNTAC”. Begitu pula 
sambutan di pelabuhan Kompong Som, di Kamboja 
bagian selatan, tempat pendaratan sebagian kontingen 
yang diangkut dengan kapal. Kegembiraan itu bisa dili- 
hat dari banyaknya bayi yang lahir di bulan itu yang diberi 
nama Untac. 

Namun, masa bulan madu antara rakyat Khmer dan 
pasukan UNTAC itu kini tampaknya sudah berlalu. 
Tentara Uruguay dan Malaysia tak lagi disambut dengan 
senyuman oleh orang-orang Khmer. Jika anggota 
pasukan Ghana dan India berbelanja di pasar-pasar, 
mereka tidak cepat dilayani. Reaksi rakyat yang tak sim- 
pati terhadap pasukan, yang semula diharapkan menye- 
lamatkan mereka dari kemelut itu, tampaknya bisa 
dimaklumi. Sebab hampir di setiap akhir pekan terjadi 
perkelahian antara “pasukan penyelamat” itu sendiri. Ini 
akibat mabuk-mabukan di bar, atau akibat mabuk ganja. 
Harap maklum, narkotik dalam bentuk daun segar 


memang dijual murah di pasar-pasar, hanya sekitar 
2.000 riel, atau Rp 2.000 per kilo. Soalnya, orang 
Khmer memakai daun itu sebagai penyedap makanan. 

Dan dampak dari mabuk tak cuma perkelahian. 
Misalnya, sering terjadi kecelakan lalu lintas yang 
pelakunya adalah anggota UNTAC. Memang, tam- 
paknya ada kecenderungan dari tentara-tentara UNTAC 
untuk bersikap tinggi hati terhadap orang-orang Khmer. 
Di jalanan, kendaraan bertanda huruf besar UN, berben- 
dera biru dengan lambang PBB, tiap hari berlalu-lalang. 

Memang radikal sekali perubahan dalam kehidupan 
sosio-ekonomi masyarakat Khmer sejak datangnya 
UNTAC. Dengan cepat muncul orang-orang kaya baru. 
Mereka ini yang sukses melayani kebutuhan pasukan 
PBB itu. Bisnis yang paling menguntungkan adalah sewa- 
kontrak rumah tinggal dan perkantoran. Akibat perang 
terus-menerus, jumlah gedung-gedung yang masih utuh 
tidak banyak. Maka, harga sewa rumah melonjak gila- 
gilaan. Misalnya, sebuah vila ukuran sedang yang 
biasanya dikontrakkan US$ 500 per bulan, sejak kehadi- 
ran pasukan PBB angka itu melonjak menjadi US$ 
2.500. 

Resminya tiap anggota UNTAC, militer maupun sipil, 
menerima uang harian US$ 145 per hari di samping gaji 
pokok bulanannya. Memang, menurut sumber TEMPO, 
tak semua anggota pasukan menerima seluruh jumlah 
tersebut. Sebab, berapa yang akan diserahkan benar- 








benar kepada anggota pasukan adalah wewenang pimp- 
inan kontingen. Jadi bisa dimengerti bila uang saku har- 
ian berbeda-beda untuk tiap-tiap pasukan. 

Namun berapa pun uang vang diterima para tentara 


itu akhirnya kandas juga di pasar-pasar lokal. Kini Phnom - 


Penh mirip boom-town di Amerika pada abad ke-19, 
yakni kota yang secara spontan terbentuk karena adanya 
penemuan komoditi berharga, seperti emas atau minyak 
di sekitarnya. Maka berkembanglah bermacam peluang 
bisnis, dari mulai penginapan dan hiburan, sampai ke 
jasa-jasa dan kebutuhan pokok sehari-hari. Ini menarik 
pengusaha petualang dari negara-negara tetangga masuk 
Kamboja. 

-Adalah orang-orang Muangthai dan Singapura yang 
paling cepat dan gesit menangkap kesempatan itu. Dari 
sebuah kota yang serba kekurangan, tahun lalu, Phnom 
Penh kini penuh dengan beragam rumah makan dan 
tempat hiburan. Nama-nama seperti Cafe No Problem, 
Gecko Bar, dan Pacific Disco sudah tidak asing lagi bagi 
tukang becak (di sana disebut siklo). Bahkan ada restoran 
Indonesia yang menyediakan makanan Padang, pemi- 
liknya orang Singapura. Di restoran yang mempeker- 
jakan tiga koki dari Jakarta itu tamunya kebanyakan 
anggota UNTAC Indonesia dan Malaysia. 

Lalu ada Pasar Thmei, terletak di pusat Phnom Penh. 
Pasar ini menjual barang elektronika dari TV, video, sam- 
pai komputer. Semua didatangkan dari 
Singapura tanpa pajak. Akibatnya, 
sebuah kamera di Pasar Thmei bisa lebih 
murah ketimbang di toko-toko duty free 
yang ada di bandar udara. 

Sayangnya, rezeki dari UNTAC itu 
tidak merata. Si petani di daerah, misal- 
nya, tidak kebagian. Lalu hadirlah yang 
disebut kerenggangan sosial di antara 
lapisan masyarakat. “Kro neu ta kro, 
mien kanta mien (yang kaya makin 
kaya, yang tidak punya tetap miskin),” 
` keluh seorang tukang siklo. 

Itulah mengapa banyak gadis desa 
terjun ke bisnis hiburan, menjual jasanya 
kepada tentara-tentara asing itu. 
Sebelumnya yang mau terjun ke peker- 
jaan itu hanya wanita Vietnam yang 
datang dari Ho Chi Minh, 300 kilome- 
ter dari Phnom Penh. Tampaknya, kem- 
resek uang di dompet mengalahkan dok- 
trin moral Khmer Merah. Maka, di tem- 
pat-tempat seperti Tuol Kok, barisan 
rumah-rumah berlampu merah di 
malam hari, yang dulu cuma 


YULI ISMARTONO 





Tentara Indonesia dan gadis Hamboja | 
Tetap menjaga disiplin 





bisa dijumpai. Untuk satu malam berkencan, wanita- 
wanita itu pasang tarif antara US$ 5 dan US$10. 
Perkembangan itu mendorong beberapa kelompok 


wanita di Phnom Penh, kebanyakan orang asing yang — 


bekerja di organisasi-organisasi non-pemerintah, 
melakukan protes kepada Yasushi Akashi, kepala 
UNTAC. Reaksi Akashi sungguh di luar dugaan, dan 


` membuat wanita-wanita itu lebih marah. 


“Biarlah tentara-tentara itu senang sejenak. Mereka 
sudah bekerja keras di lapangan. Apa salahnya,'' kata 
Akashi. ў 

Тарі apa: yang bisa dilakukan UNTAC? Peraturan 


hanva melarang anggota UNTAC memakai seragam dan 


menggunakan kendaraan UNTAC ketika sedang bebas 
tugas. Bila mereka naik becak, berpakaian sipil, lalu men- 
datangi warung-warung yang menyediakan pelacur, tak 


. satu pasal pun dalam peraturan UNTAC yang mereka 


langgar. Ini tampaknya memang masalah orang per 
orang. 

Tapi pelanggaran atau bukan, menurut bagian kese- 
hatan UNTAC, kasus penyakit kelamin di antara 
pasukannya meningkat terus. Sampai akhir Oktober ter- 
catat 1.250 penderita. Lebih gawat lagi, tiga orang pen- 
derita, berdasarkan tes, menunjukan bahwa mereka ter- 
jangkiti HIV-positif, kondisi yang mengawali tumbuhnya 


SELINGAN 


menawarkan wanita Vietnam, kini cewek Kamboja sudah 








ALE 

















RINI P.W.I. 


SELINGAN 


Pa oa 


Pendatang Vietnam berdagang di Kamboja 
Uang saku harian habis di фаза? 








62 





penyakit gawat yang hingga kini 
belum ditemukan obatnya: AIDS. 

Keadaan ini cukup mengge- 
lisahkan pejabat UNTAC. Pekan 
lalu 500.000 kondom, dalam 
berbagai ukuran, dikirimkan ke 
Phnom Penh dari Amerika. Suplai 
itu cukup memenuhi kebutuhan 
pasukan selama enam bulan. 
“Setiap pasukan dan pejabat sipil 
UNTAC akan diberi satu paket 
berisi 24 kondom,” kata Kolonel 
Peter Fraps, ketua bagian kese- 
hatan UNTAC di Phnom Penh, 
belum lama ini. 

. Menurut Eric Berman, wakil juru 
bicara UNTAC, kepada TEMPO, 
hal itu memang salah satu dampak 
negatif dari kehadiran sekian 
banyak tentara asing. Katanya, 
suasana di Kamboja sekarang mirip 





dengan Vietnam Selatan tahun 
1960-an, ketika tentara Amerika 
berada di sana. Mungkin hanya 


Garuda kita: dari Sinai sampai hompong Thom 


ARU sebelas tahun merdeka, Dewan Keamanan 
PBB sudah memberikan kepercayaan yang 
besar pada Indonesia. Tahun 1956 terjadi kon- 
flik senjata antara Mesir dan Israel. Setelah gen- 
catan senjata tercapai, Indonesia termasuk yang 
diminta mengirimkan pasukannya oleh Dewan 
Keamanan PBB untuk bergabung dengan tentara per- 
damaian guna mengawasi gencatan senjata tersebut. 
Itulah Pasukan Garuda |, yang ditugaskan ke Sinai. 
Tampaknya tentara Indonesia memberi kesan baik 
pada Dewan Keamanan PBB. Hingga tahun ini sudah 14 
kali Dewan Keamanan PBB membentuk pasukan per- 
damaian, dan 12 kali Indonesia ikut di dalamnya. 
Memang, tak selalu Indonesia diminta mengirimkan 
pasukan. Yang banyak, sembilan kali, Angkatan 
Bersenjata Indonesia hanya diminta mengirimkan beber- 
apa tentara sebagai pengamat militer. Misalnya, pada 
tahun 1973, ketika Dewan Keamanan PBB membentuk 
pasukan perdamaian untuk dikirimkan ke Vietnam, 


Indonesia hanya diminta mengirimkan sejumlah penga- 


mat militer. Waktu itu, meski kesatuan itu hanya terdiri 
dari beberapa orang, tetap saja disebut Pasukan Garuda 
(IV). 


Selain di Kamboja kini dan di Sinai di tahun 1956 itu, 
Pasukan Garuda dalam jumlah besar pernah dikirimkan 
ke Kongo, tahun 1960-an. Inilah Pasukan Garuda Il. 


Di antara sembilan kali anggota ABRI bertugas seba- - 


gai pengamat militer dalam pasukan perdamaian Dewan 


_ Keamanan PBB, mungkin yang paling menarik adalah 


kasus di Irak. Ketika itu, tahun 1988, 15 anggota ABRI 
berangkat ke Irak sebagai Pasukan Garuda IX. Tugas 
mereka, bersama militer dari 12 negara vang lain, men- 
jaqa perbatasan Irak-Iran, agar kedua belah pihak 
mematuhi gencatan senjata, setelah perang selama dela- 
pan tahun. 

Ke-15 anggota ABRI itu tak ditugaskan di satu tem- 
pat. Mereka dipencar di sekitar wilavah perbatasan selu- 
as 1.300 km2. Antara lain satu kelompok vang ditu- 
gaskan di pos pasukan Dewan Keamanan PBB paling 


selatan, di wilavah vang kadang-kadang masih terdengar 


suara tembakan. Di sini mereka berjaga di pos darurat, 


sebuah bangunan bekas hotel vang pum tinggal 


burung merpati dan tikus. 

Ke-15 anggota ABRI tersebut baru pertama kali itu 
“hidup” di padang pasir, yang bisa sangat panas, tapi di 
malam hari bisa sangat dingin. Tentu saja sebelum 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 











kehadiran pasukan asing di 
Arab Saudi, di masa Perang 
Teluk antara Irak dan 
Amerika beserta sekutunva, 
vang tak menimbulkan 
dampak negatif seperti itu. 

Padahal inilah misi 
Dewan Keamanan PBB 
dengan biaya sebesar US$ 
2 milvar dalam 20 bulan, 
terhitung sejak awal tahun 
ini, untuk mencari model 
operasi pasukan perdama- 
ian. Kata Akashi, kepala 
| UNTAC itu, “Kami Jes 

| berhasil.” 

| Kurang jelas, adakah 
vang dimaksudkan Akashi 
dengan berhasil itu adalah 
sukses menvetop hal-hal 
vag berkaitan dengan seks, 
atau soal Khmer Merah, 
atau dua-duanva. 











TEMPO 


2. berangkat mereka sudah Т agar tak Кадеі meng- 
” hadapi lingkungan vang lain. Dan jangan marah kalau 
v _ ada tentara dari negara lain yang mungkin sudah berpen- 
— _ galaman di alam Timur Tengah, lalu meremehkan mere- 
_ Kabarnya, pengalaman “diremehkan” memang ter- 
_ jadi. Tapi karena sudah dipesan dari Jakarta, ke-15 
. mereka malah menunjukkan kerja keras tanpa peduli 
1 pada sikap-sikap militer lain yang terasa sedikit menge- 
| jekitu. Sementara tentara dari negara lain kembali ke pos 
— pukul 7 malam, perwira Garuda bisa baru sampai di pos 
— pukul 9 malam. “Mereka yang dari negara lain itu kerja 
kasar, kita juga,” kata salah seorang anggota. Dan ham- 
pir semua anggota Garuda IX itu selama enam bulan 
— bertugas tak pernah mengambil libur akhir pekan. 
— Akhirnya, rekan-rekan mereka dan negara lain pun 
menaruh hormat. x u 
|. Ada satu hal, sebenarnya, yang sudah sejak awal 
. membuat Garuda IX mendapat perhatian. Yakni 
© merekalah satu-satunya kesatuan yang siap dengan kaca 
. . mata padang pasir dan kompas. Dua alat yang sangat 
— bermanfaat di padang pasir yang asing dan м angin 
kencangaya. 
—< Dalam soal bahasa, D. tentara kita agak mere- 
— potkan. Tak jelas adakah karena salah informasi, yang 





























TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





x disiapkan oleh pihak Indonesia adalah anggota ABRI | 


SELINGAN 


BEADE KEEPING 


Pasukan perdamaian Indonesia di Gurun Sinai 
m F gaon bahasa juga benting 


. yang baik bahasa Arabnya. Tak tahunya, komunikasi di 


antara pasukan perdamaian itu lebih sering memakai 
bahasa Inggris. Maka, ketika salah seorang anggota 
Garuda IX diberi tugas berjaga di markas, ia begitu gugup 
ketika masuk pesan dari radio. Maklum, pesan itu dalam 
bahasa Inggris. Untung, ia membawa tape recorder, 
Pesan radio direkamnya lalu didengarkan kembali pelan- 
pelan. “Tapi saya tetap dek-dekan kalau telepon berder- 


ing. Karena omong ngari orang di telepon itu cepat dan 


kalimatnya panjang,” kata salah seorang anak buah 
Endriartono Sutarto, waktu itu adalah letnan kolonel 
infanteri, yang diangkat sebagai komandan Garuda IK. 
Dalam laporan purnatugas kemudian, Endriartono 
memang menyebutkan kesulitan berbahasa Inggris. Tapi 
“itu hanya berpengaruh pada periode awal penugasan, 
untuk selanjutnya dengan cepat dapat teratasi.” 

_ Memang, soal bahasa dalam pergaulan internasional 
penting. Misalnya Tajuddien Noor, yang ketika itu kapten 
infanteri, cepat populer. Militer yang menempuh seko- 
lah menengah di pesantren Gontor itu memang mahir 


"berbahasa Arab. Akhirnya di “diangkat” sebagai pener- 


jemah. Mula-mula untuk bicara dengan tentara Irak, lalu 
untuk menerjemahkan dan menulis surat-surat yang 
masuk ke markas. Dan ketika suatu kali sebatalyon ten- 
tara Iran masuk ke wilayah Irak, Tajuddienlah yang 
“maju. 



















63 








м 
: 
4 












DOKUMENTASI ENDRIANTONO SUTARTO 


Komandan Garuda IX (kedua dari kiri) dan para komandan lain di Irak 





Membujuk pasukan Iran sampai ke tenda 


Pembicaraan antara Tajuddien dan tentara Iran 
berlangsung sampai sehari semalam, sampai ke tenda- 
tenda pasukan Iran. Ia dibantu orang Irlandia untuk mem- 
bujuk mereka agar mundur. Selagi rekan dari Irlandia 
bicara di depan dengan komandan Iran, Tajuddin lari ke 
belakang, bicara dengan prajurit-prajurit Iran. Akhirnya 
upaya Tajuddien dan rekannya dari Irlandia itu berhasil. 
Mereka berdua berhasil meminta pasukan Iran secara 
baik-baik agar tak meneruskan semangat perang itu. 

Pasukan PBB ini juga bertindak sebagai juri dan wasit. 

Sebagai wasit, mereka sering terpaksa melakukan patroli 


di tengah malam. Umpamanya kalau pihak Irak mela- 
porkan Iran membangun bungker liar di malam buta. 


Kalau bungker tidak dibongkar dalam waktu 72 jam, ten- 


tara Irak mengancam akan menembak. Untuk mengejar 


waktu, tim PBB berangkat untuk membujuk tentara Iran 
agar membongkar bungker itu. ‚ Biasanya pojan itu 
selalu berhasil. 
Jika terjadi tembak-menembak, dan ada laporan dari 
Iran, misalnya, bahwa Irak telah menantang dengan dua 
"peluru artileri, di sini diperlukan saksi. Nah, untuk memu- 
tuskan kebenaran laporan tersebut, anggota pasukan 
yang kebetulan menyaksikan bisa menjadi saksi., apakah 
laporan itu benar, atau sebaliknya yang terjadi. 
Yang mengesankan bagi tentara Indonesia, perang 
antara Irak dan Iran ini unik. Meski mereka sudah siap 


s сы ысы. 
TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


baku tembak, bila saat salat magrib tiba masing-masing 
melupakan-sebentar soal perang. Mereka salat dulu, sete- 
lah itu mulai lagi. 

Garuda IX tercatat dalam arsip Dewan Keamanan 
PBB sebagai tentara pertama dalam pasukan perdama- 
ian yang laporannya terususun rapi dan jelas. 
Rahasianya, di markas pusat pasukan PBB di Baghdad, 
yang dulunya kantor Badan PBB untuk Ekonomi dan 
Sosial Asia Barat Daya, Zeky Ambadar, ketika itu mayor 
penghubung, memanfaatkan komputer yang ada di situ 
untuk membuat laporan. 1 

Juga laporan dari lapangan disertai peta yang lengkap 


- datanya: tanda-tanda daerah тамап, tempat-tempat ter- 
` jadinya peristiwa penting, dan semua itu lengkap dengan 


skala jarak. Akhimya, peta model buatan Endriartono 
Sutarto itu oleh komandan tertinggi pasukan perdama- 
ian PBB, Jenderal Marac Golding, dijadikan standar 
pembuatan peta pelengkap laporan. U 

Ada satu hal vang membedakan Pasukan Garuda 
dengan kontingen dari negara lain. Biasanya, kontingen 
negara lain hanya terdiri dari anggota angkatan darat. 
Indonesia selalu mengirimkan Pasukan Garuda yang ter-. 
diri dari ketiga angkatan, minus kepolisian. 

Kombinasi itu pula yang kini berada di Kamboja. 

3 | Diah Purnamawati dan Bunga Surawijaya 














| 
\ 


ета. 


Kehandalan Caterpillar® Gen Set telah terbukti 
dan mendapat pengakuan dimanapun sebagai Reliable Electrical Power 
Pembangkit Tenaga Listrik Utama ( Prime- up to 2000 kVA. 


Power) seperti di sektor : 








Pertambangan, 


Industri, Hotel, Gedung Perkantoran, Gedung- 
Pusat Perbelanjaan, Pengeboran Minyak dll. 


Dukungan dan jaminan 
Service & Parts dari 


Trakindo di 36 kantor 
` cabang di Indonesia. 


Hubungi kami untuk 
informasi lebih lengkap. 


PT.Trakindo Utama - Kantor Pusat 
Jl. KKO raya Cilandak - Jakarta12560 
Tel, 7800273 ( 16 lines ). Fax. 7800295. 


Cabang Jakarta 
Hubungi : Elang Rudy 4 Rudy Hartanto 
Tel.7808019. Fak. 7800295 


Trakindo - Bandung 
Hubungi : Bambang KWH. 
Tel. 307645, 301593. Fax, 307645 


Trakindo - Semarang 
Hubungi : Nur Affandi 
Tel. 319739, 516787. 

Fax. 318464. 


Trakindo - Surabaya 
Hubungi : Eddy Tjahyono 
Tel.817720, 818398, 831730. 
Fax. 813142. 


Trakindo - Batam 
Hubungi : Saimun Said 
Tel. 458182, Sing.line 3354704. 
Fax. 457081. 


Trakindo - Singapore 
7 Tuas Avenue 2, Jurong Town 
PIs contact : Ronnie Lim 
Phone. 8623001. Fax. 8622363. 





"aede 
Sl Lara 


LANE 











Aneka Ukuran Dalam Jun 
Sedikit Maupun Ban 
Dengan Harga Lay 


MICROWAVE atau GRAND COMPO 
Dari WIKA SOLAR WATER HEATER 


Sebagai ucapan terima kasih kami pada masyarakat 
Indonesia yang telah mempercayai produk Wika 
Solar Water Heater selama 5 tahun terakhir. 

Mulai tanggal 1 November 1992 sampai 
31 Desember 1992 untuk setiap pembelian : 


1Unit Wika Solar Water Heater 
Type T 300 LX 
Berhadiah langsung 
Microwave Oven Goldstar 
Type MA 4002 D, kapasitas 12 L à | АМАМ 
Wika Solar Water Heater HEMAT 


Type T 150 LX аға PRAKTIS 
Berhadiah langsung Xx BEBAS POLUSI 


Polytron Grand Compo 
PT WIJAYA KARYA 
Hubungi segera distributor kami untuk informasi dan pemasangan. 


Type PSC 37 V 
LIJAKARTA : PT. Roland Golden Age, Telp. 366442-3852696 @PT. Atmayudha Pratama, Telp. 5673812 @ CV. Dwi Tunggal Рга- 
Setyo, Telp. 8617833-8613139-5341751 @PT. Asidin Satriajati, Telp. 8193658-8195722 @PT. Panca Mandiri Rekatama, Telp. 5678541 
[]BOGOR : CV. Dwi Tunggal Prasetyo, Telp. 326645 О BANDUNG : PT. Alas Mulia, Telp. 448111 ӨРТ. Hirayasa Utama Elektrika, 
Telp. 705359 LlsoLo : CV. Matahari, Telp. 46192 LISURABAYA : PT. Bumi Agung Gumelar, Telp. 815082 L IMALANG : Parilla, 
Telp. 25832 [BALI : Den Pasar Electronic, Telp. 27479 9 UD. Sedana Mas, Telp. 36743 D LAMPUNG : CV. Dwi Tunggal Prasetyo, 
Telp. 52902 LIMEDAN : PT. Perintis Pusaka Development, Telp. 257744-29744 LIPADANG : PT. Hendri Wijaya Pheri, Telp. 28685 


LIBATAM : PT. Tri Samudra, Telp. 458821-459756 L IPONTIANAK : PT. Inti Teknologi Borneo, Telp. 37431. LISEMARANG: PT. 
| Teransu Mandiri Perdana, Telp. 315850. 











Philips Consumer Electronics 
Memperkenalkan Philips Services 
" Jaminan Kepuasan Total " 


Garansi sampai 2 tahun. 
Begitu Anda mengambil keputusan untuk 





membeli produk-produk PHILIPS, p 

kami pastikan bahwa Anda segera p . EE 

memperoleh kartu "Jaminan — | Ж 

Kepuasan Total’. = == 
Berarti Anda mendapat hak е” 

istimewa selama satu sampai == 

dengan dua tahun untuk memperoleh = ee 


\ 


W 


layanan dan kehormatan sebagai 
bagian keluarga besar pengguna 
produk PHILIPS. 


Fasilitas Kartu Istimewa. 
Hanya satu kewajiban Anda, mengisi 
dan mengembalikan formulir kartu 
garansi dalam waktu tak lebih dari 
satu minggu, itu saja. 
Selebihnya, sebagai pribadi pilihan, 
Anda akan mendapat kartu 'Jaminan 
Kepuasan Total" dari PHILIPS dalam 
bentuk Gold atau Silver Card. Selama masa 
garansi Anda berhak menikmati fasilitas dan 
kemudahan-kemudahan yang memang dirancang khusus 
bagi para pemilik Gold atau Silver Card. 






JAMINAN KEPUASAN TOTAL 
) 





Fasilitas "Bebas Biaya" 
Selama masa garansi PHILIPS akan 
terus memonitor untuk memberi 
kepastian bahwa produk Philips Anda 
dalam kondisi sempurna. Kalau ada 
gangguan sehingga perlu 
perbaikan, kami bebaskan Anda 
dari segala beban dan biaya suku cadang 
. maupun ongkos kerja. 





e X1 








Fasilitas "Discount". 

Mulai sekarang, carilah tempat-tempat 
yang memasang sticker "Jaminan Kepuasan 
Total". Tunjukkan Kartu 'Jaminan Kepuasan : 

otal" Anda - percayalah, Anda akan 
menikmati fasilitas potongan harga termasuk 
produk bermutu PHILIPS dengan jumlah 
menggiurkan. 





Philips Consumer Electronics - 


PHILIPS 


Fasilitas Penggantian 
Sementara 

Selama masa garansi 
apabila produk PHILIPS 
Anda dalam perbaikan di 
Workshop PHILIPS, kami 
menjamin kenikmatan Anda 
mengikuti informasi dunia, 
serta hiburan segar melalui 
penggantian sementara produk 
PHILIPS bila mana diperlukan tanpa biaya. 





Fasilitas "Info Inovasi PHILIPS". 
Secara berkala, setiap 4 bulan Anda 
akan memperoleh informasi aktual 
tentang produk-produk PHILIPS 
terbaru, Juga Informasi tentang 
penambahan fasilitas yang bisa Anda 
manfaatkan. 

"Info Inovasi PHILIPS" ini, kami 
kirim secara cuma-cuma sebagai 
bagian dari komitmen kami untuk 

= memberi "Jaminan KepuasanTotal" 


< — 


BE v kepada Anda. 





Fasilitas "Hotline" 24 Jam. 
Bergegaslah hubungi Workshop 
PHILIPS terdekat di kota Anda 24 
jam sehari. Dalam tempo 3 jam 
pada hari kerja, PHILIPS akan 
memberi Anda kepastian solusi 
pada masalah produk PHILIPS 














Untuk daerah Jakarta dan 
sekitarnya, hubungi nomor 
"Hotline" : 660-5246. 


PHILIPS 


BSB Indonesia 3710 MG 
























































СЕ! 2050 А © МАТАН! ІМС. 








Karenadiolah darisusu sapimurniyang 
segar berkualitas tinggi. Dan, diproses 
dengan teknologi modern hingga 
kesegarannya dapat dipertahankan 
lebih lama. 


TANPA BAHAN PENGAWET 


Susu Murni Bendera dibuat melalui proses 
pengawetan secara fisik yaitu proses 
pemanasan Sterilisasi. Proses sterilisasi adalah 
pemanasan susu pada suhu tinggi dalam waktu 
singkatuntuk menghancurkan seluruh Mikroba 
yang terdapat dalam susu tanpa merusak nilai 
gizinya. Maka tanpa bahan pengawet kimiawi 
apa pun, Susu Murni Bendera telah bebas 
kuman dan dapat disimpan lama di luar lemari 


pendingin. 


PRAKTIS 


Cukup dengan membuka kemasannya Susu 
Murni Bendera siap diminum. Pada kemasan 
1 liter, terdapat tutup botol yang mempunyai 
beberapa fungsi, antara lain untuk melubangi 
penutup alumunium foil, dan untuk menutup 
kembali botol setelah digunakan. Selain itu, 
penutup botol ini juga mencegah terjadinya 
kontaminasi dari bahan-bahan pangan lain yang 
disimpan dalam lemari pendingin. 


TIDAK HARUS DISIMPAN DALAM LEMARI 
PENDINGIN 


Penyimpanan dalam lemari pendingin 


ДҮ! 
1 ЖА 





diperlukan apabila kemasan telah dibuka. 
Sedangkan sebelum dibuka, susu dapat 
disimpan di luar lemari pendingin. Dengan 
demikian kemungkinan rusak selama 
transportasi dapat dihindari, karena Susu 
Murni Bendera mudah disimpan dan mutu 
produk dijamin dalam keadaan baik sampai di 
tangan konsumen. 


Masa simpan 


- Sebelum dibuka, 6 bulan di dalam atau di 
luar lemari pendingin. 

- Sesudah dibuka, 3 hari di dalam lemari 
pendingin. 


BERGIZI TINGGI - 


Semua zat gizi susu terdapat dalam Susu 
Murni Bendera, antara lain protein dengan 
asam amino esensial yang lengkap danlemak 





susu yang diperlukan sebagai sumber energi 
dan pelarut vitamin А, D, E, & K. 

Selain itu Susu Murni Bendera mengandung 
Laktosa dan Kalsium yang diperlukan untuk 
pembentukan tulang dan gigi, serta semua 
mineral dan vitamin yang menunjang kegiatan 
metabolisma dalam tubuh. Juga diperkaya 
dengan vitamin A, B1, B6 dan D3 yang penting 
bagi kebutuhan vitamin sehari anak-anak. 





Komposisi nilai gizi Susu Murni Bendera per 
100 ml. 


Lemak susu 

Protein 

Laktosa 

Mineral 

(termasuk Kalsium) 


Vitamin А 
Vitamin B1 
Vitamin B6 
Vitamin D3 
Kalori 





ЕЕЕ Z~ 









SIAP SETIAP 
SAAT 


Sebagai susu siap 
minum yang bergizi 
tinggi, ukuran 1 liter 


tersebut susu masih dapat dikonsumsi selama 
3 hari. 


Waktu Anda lebih leluasa 





sesuai untuk keluarga % Anda punya kebebasan dalam mengatur 
pada saat makan pagi, 7 waktu belanja, karena Anda tidak harus 
siang dan malam hari. iU langsung menyimpan Susu Murni Bendera ke 
wa o dalam lemari pendingin di rumah Anda. 
Sedangkan ukuran 200 ml 
yang dilengkapi dengan 
sedotan sangat praktis sebagai x Simpan di tempat yang sejuk dan kering 
DT D> : Seperti halnya susu bubuk atau susu kental 
mudah dibawa. Susu Murni N | manis, dianjurkan untuk menyimpan Susu 
Bendera juga sesuai untuk VW Murni Bendera ditempat yang tidak terkena 
berpergian keluar kota atau saat 00 А sinar panas matahari secara langsung Jangan lupa Susu Murni Bendera saat 
bertamasya h 3 dan terus menerus karena dapat Anda belanja di supermarket atau toko 
i 5 menurunkan nilai gizi susu. langganan Anda. 
TIPS BAGI KONSUMEN SUSU \ 
MURNI BENDERA % 
Setelah botol di- 
buka, simpan \ 
Чї Іетагі реп- 2% 
dingin. 


Tutuplah kembali 
dengan penutup 
khususnya se- 
telah botol dibuka. 
Kemudian masuk- 
kan ke dalam 
lemari pendingin. 
Dalam kondisi 








СІРТА СМС 


Banyak cara 
untuk meraih 
sukses 
Sd АП satunya. i 


сата 


Karena BSB Bank memang pas untuk 
anda. 


Pas untuk urusan deposito anda, pas 
untuk tabungan dan dukungan 
keuangan yang anda perlukan. 


Kami bukan " raksasa " sehingga anda 
tidak harus melalui proses birokrasi 
yang panjang dan berbelit-belit, sebab 
memberikan yang terbaik dengan 


layanan sepenuh hati bagi prioritas- 
prioritas anda adalah prioritas kami. 


Kini untuk meraih sukses gunakan 
cara yang pas untuk anda - cara BSB 


COMMITMENT TO EXCELLENCE 
Jakarta ° Bandung ° Surabaya ° Medan 



















| 
PRICES ena - | 
STARTING Adae? | 
FROM PONDOK IND BLOK A ^ я 
05% 1,250/5ОМ. КС. ee | 


INDAH 
HOSPITAL FATMAWATI 
HOSPI 





LEBAK | 

BULUS FATMAWATI GOLF | 
ПЕ? 
3 | 
dj Ú 
lai 
Í 
Г} i 





are 


i 
| 
| 


= 


ЕН EH ЕН EH EH ЕН EH EH EH EH Em ЕҢ 



































E = E Bx ы E p ш м шш 


























wo buildings, one 10-storey and the other 14 storey, make up the Emerald 
Apartments. Of a modern and stylish design, it is a residential development well 
suited to practical and elegant living. Far from the hustle and bustle, the Emerald 
Apartments are tucked away in an unspoilt area of lush green vegetation. The 
apartments vary in size from 130 Sqm. to 187 Sqm. and they are complemented by a 
full range of facilities. 


Offering a lifestyle of uncompromising standards, the Emerald Apartments are rare EMERALT) 


and exquisite jewel nestling in the south, waiting for you to discover them. A OMEN w G 














Developer & Marketing: PT NIAZ EMERALD 


Wisma Puncak 4th. Floor Jl. H.R. Rasuna Said С-17, Jakarta 12940 Tel. (021) 522 0877 (Hunting), 522 0870 (Hunting), 
Fax. (021) 522 0875 COLLIERS JARDINE Tel. (021) 521 1400, Fax. (021) 521 1411 





BEES SES SASS ET TS Na PA see = PERS AE EGET ELLIE EE sei ышт Ç a a =s 




















M Не Sag CR AI 





am: 
ЖЕЎЕ, ЭЛИНДЕ, 


E NOE Te 











-Sampoernaan Exclusive 


Dapatkan ke 





























DAA p 
SM v e ERA 


MON этии 


PN CADIT 


in у, 





Arabnya A.D. Pirous, Tuhan, Dengarlah 
Kami. Pada Pirous, retak-retak warna dan 
komposisi yang menjulang menyapa kita 
dengan kenangan sejarah, sejarah yang ba- 
kal retak, aus, dan akhirnya kosong. Pada | 


= m 
Menciptakan Dialog 
m m 
Antar Seni Rupa Asia Tong Siang Eng sulit ditemukan sesuatu | 
yang, katakanlah, membuat kita merenung, | 


Sebuah pameran besar seni rupa delapan negara, yang didukung oleh pameran | suatu pengalaman a Dan БІЗІҢ үші | 
perseorangan atau grup lain di Bandung. Dari jauh, sebuah dialog antarkarya | “Se Semata memegang keasiaan sebagai 





d Я segala sesuatunya bisa repot. 
seni rupa Asia berlangsung. ° i А 
EBUAH eksperi- 
men menengok ke 


Asia. Itulah yang 
terjadi di dunia seni rupa 
di Fukuoka, Jepang. Su- 
keo Akyoshi, ketua seksi 
Jepang dalam Pameran 
Internasional Seni Rupa 
Asia ke-7, di Bandung, 
yakin bahwa dengan 
cara itu, "seni rupa Asia 
akan lebih baik,” kata- 
nya kepada wartawan 
TEMPO Ida Farida. 

Yang terjadi di Ge- 
dung Merdeka, Ban- 
dung, di antara 300-an 
karya patung dan karya 
dua dimensional dari In- 
donesia, Malaysia, Fili- 
pina, Brunei Darussa- 
lam, Taiwan, Korea se- 
latan, dan Jepang sen- 
diri, sekitar 30 karya 


KATALOG PAMERAN 


seni lukis Jepang me- "Anak Penjual Nasi” 


mang terasa lebih meng- 
undang. Tapi, dalam pa- 
meran dua pekan sampai akhir November 
lalu ini, apakah itu karena keasiaan itu atau 
karena sesuatu yang lain, sangat bisa di- 
persoalkan. 

Yang jelas, kebanyakan karya yang di- 
pamerkan masih menampilkan karya ab- 
strak-ekspresionistik, dengan pola memu- 
sat, cenderung menunjukkan ketertiban 
yang kuat dan jelas. Karya-karya yang ma- 
| sih percaya pada kekuatan sapuan dan go- 
resan warna dan garis, dan kalaupun ada 
objek itu tak penting lagi. 

Dan di antara karya-karya itu memang 
| ada yang berbau ”keasiaan”. Kalau mak- 
sud ”keasiaan” itu misalnya seperti yang 
ditampilkan oleh seorang pelukis Singapura 
yang bertolak dari lukisan tradisional Cina. 
Atau, karya A.D. Pirous dari Indonesia de- 
ngan kaligrafi Arabnya. 

Itu tentu saja tak menjadi soal. Bukan- 
kah Picasso juga menengok ke patung pri- 
mitif Afrika, dan Paul Gauguin pergi ke pu- 
lau-pulau di Lautan Teduh dan karyanya 
menampilkan warna lokal. Ini menjadi soal 
bila nilai karya itu disandarkan pada ciri 
”keasiaan” -nya itu. Di sini, kerancuan siap 
terjadi. Karya Tong Siang Eng dari Singa- 
pura, berjudul Puisi, menampilkan kaligrafi 
Cina berwarna emas, berlatar hitam, lalu 
ada latar merah sekotak di bagian atas bi- 
dang gambar. Bandingkan dengan kaligrafi 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





karya Djok 
Secara per karya banyak yang kuat 


KATALOG PAMERAN 


Namun, memang ada sesuatu yang mesti 
dicatat. Lihat karya-kar- 
ya dari Jepang. Jepang, 
meski tampaknya hanya 
diwakili dari satu kawa- 
san, yakni kawasan Fu- 
kuoka, menampilkan ba- 
ik seniman angkatan tua 
seperti Yoshida Seibin 
(70 tahun) maupun Mat- 
suzaki Zenkai (68 Ta- 
hun), yang menggelar 
realisme sosial yang ek- 
spresif, sampai pada 
angkatan muda seperti 
Furumoto Motoharu (36 
tahun), yang ketertiban 
pola dan kejernihan pada 
karyanya mendekati kar- 
ya desain grafis. 

Tengoklah karya Shi- 
mohira Taketoshi (48 ta- 
hun), Pakaian Seorang 
Pengamen. Seorang wa- 
nita sedang mengenakan 
kostum Jepang dalam 
sebuah ruang rias, disa- 
jikan dalam warna-war- 


"Pakaian Seorang Pengamen” karya Taketoshi Shimohira, Jepang 


Kejepangan boleh ada boleh tidak 





67 





























жесе 
Ж + 


"Pe 























































na pastel, sedikit tak mempedulikan per- 
spektif. Ini termasuk karya yang menyen- 
tuh, yang menyajikan suasana tertekan, mi- 
rip kesunyian di ambang senja. Bila ada 
yang bisa disebut kejepangan di situ adalah 
rambut palsu sang pengamen yang masih 
tergeletak belum ia pasang di kepalanya, 
dan bentuk kepala si pengamen yang 
mengingatkan pada bentuk kepala tokoh 
komik Jepang Doraemon. 


. Seni Rupa 
Kontemporer 


ameran Internasional Seni Rupa 
Asia ke-7 di Bandung hampir lewat 
. tanpa pemberitaan. Padahal ра- 


meran ini adalah sebuah peristiwa penting ' 


yang bisa menjawab masalah aktual: ada- 
kah kesamaan dalam perkembangan seni 
rupa kontemporer di negara-negara Asia, 
adakah identitas seni rupa kontemporer 
Asia? 

Pertanyaan itu kini lagi bergaung san- 
ter karena di lingkaran seni rupa dunia se- 
dang tumbuh perhatian pada perkemban- 
gan seni rupa kontemporer Asia Pasifik. 
Terlihat semakin nyata pada lima tahun 
terakhir. 

Jepang dan Australia sudah menegas- 
kan sikap. Museum Fukuoka di Jepang su- 
dah membangun tradisi pameran seni rupa 
kontemporer Asia. Sedangkan Australia 
akan merintis forum baru September ta- 
hun depan: Trienal Seni Rupa Asia Pasifik 





saha БКНЕ: HA vov Te š A E с 
main Kendang” Karya б. Sidharta Soegijo, Indonesia 
Dialog yang melahirkan alternatif 





Semi Rupa E 








Di dekatnya adalah karya 
Ryoske Hiruma (48 tahun), 
Tochi II. Mungkin ini gambar 
dua biksu sedang bersembah- 
yang atau istirahat. Ada pe- 
nyederhanaan bentuk yang 
pas, jubah yang abu-abu te- 
rasa seperti dilukis dengan 
sekali sapu, dan wajah yang 
kecokelatan juga hanya de- 
ngan sekali goresan leng- 
kung. Lalu komposisi dua 
biksu itu, yang ditarik dari su- 
dut ke sudut, mengesankan 
satu dinamika. Itulah yang te- 
rasa, dan bila kemudian jejak 
MA seni cetak Jepang terasa se- 
. kali di sini, itu soal kemu- 
dian. 

Lalu lihat karya Z. Matzu- 
kashi Penjaga Baranashi, de- 
ngan goresan naifnya bagai- 
kan lukisan anak-anak, war- 
na-warna cokelat yang me- 
nampilkan pemandangan 
kumuh di jalanan kota di In- 
dia. Karya yang mengabar- 
kan kesumpekan dan kemis- 
kinan dengan simpati ini, dari 

segala segi rasanya tak me- 
nampilkan kejepangan sa- 
ma sekali. Malah, corak fi- 
gur-figur dan goresannya 
mengingatkan saya pada 
kartun-kartun karya kartu- 
nis ternama Malaysia, Lat. 

Yang kemudian mena- 
rik, karya Jepang yang ma- 
cam-macam itu ternyata se- 





NVH3WVd ӘОЛУ1УЯ 







KATALOG PAMERAN 








di Brisbane. Pameran tiga 
tahunan ini adalah tonggak 
baru yang potensial untuk 
menyaingi Bienal Paris, 
Venice, Sao Paolo, dan Sid- 
ney. — s 

Di Amerika Serikat -- 
pusat terpenting perkem- 
bangan seni rupa dunia -- 
perhatian yang sama mun- 
cul juga. Juli lalu Jurnal seni rupa terke- 
muka di negara itu, Art News, menurunkan 
laporan khusus tentang seni rupa kontem- 
porer Asia Pasifik. Dan awal bulan ini di 
New York diselenggarkan pertemuan inter- 
nasional seni rupa kontemporer di Asia. Pe- 
nyelenggaranya, Asia Society, organ 
Rockefeller Foundation, dengan sponsor 
antara lain Andy Warhol Foundation dan 
Japan Foundation. 

Diskusi perkembangan seni rupa kon- 
temporer di Asia itu, merupakan pertemuan 
para ahli dari Asia, Australia, Amerika, dan 
Kanada. Pembicara-pembicara dari Asia, 
didampingi ahli-ahli seni rupa Asia, antara 
lain John Clark (Australia) dan T.K. Saba- 
pathy (Singapura). Sedangkan Amerika Se- 
rikat diwakili kritikus dan kurator museum- 


Melihat ke Asia 





“Cintailah Bumimu" karya Kuan Soong, Singapura 


cara keseluruhan menghadirkan kejepang- 
an. Ada semacam “benang merah”, atau 
tepatnya suasana, yang membuat 30-an kar- 
ya itu bisa dibilang punya identitas sendiri. 
Padahal, dari segi bentuk, ada yang abstrak- 
ekspresionistik, figuratif, dekoratif. 

Tampaknya, kehadiran yang secara per 
karya memang kuat dan secara kolektif me- 
nimbulkan napas kejepangan inilah yang 
membuat karya-karya Jepang cepat mena- 
rik perhatian. 

Memang, karya dari negara lain, per kar- 
ya, banyak juga yang kuat. Karya patung 
G. Sidharta dari Indonesia, Pemain Ken- 
dang, salah satunya. Sebuah sosok pemain 
kendang yang terbentuk dari pahatan patah- 
patah, seperti sebuah ungkapan ketidakte- 


aturan, atau mungkin juga suatu upaya 


menghadirkan imaji bunyi kendang. 

Juga Cintailah Bumimu, karya ekspresif 
Kuan Soong dari Singapura dengan materi 
kertas dan perpaduan tinta bak dan cat air 
yang merekam jejak sejarah estetika lukisan 
tradisional Cina. 

Lalu beberapa karya dari Indonesia, lu- 
kisan Ivan Sagito, Dede Eri Supria, Srihadi 
Sudarsono,Djoko Pekik. Mungkin, dengan 
seleksi lebih ketat, karya dari Indonesia 
akan juga semenarik karya dari Jepang. 













museum terkemuka. Antara lain, Robert 
Storr dari Museum of Modern Art 
(Moma), Lowery Sims dari Metropolitan 
Museum of Art (Met), dan kritikus Art in 
America, Holland Cotter yang juga red- 
aktur seni rupa The New York Times. 
Kendati diskusi itu mempersoalkan 
seni rupa kontemporer di Asia, sulit di- 
elakkan kesan bahwa forum itu bertujuan 
pula menghimpun informasi. Dalam per- 
temuan ini dibahas, misalnya, persoalan 
praktis: bagaimana menilai mutu seni rupa 
kontemporer Asia, menyeleksinya, dan 
menyajikannya dalam sebuah pameran. 
Mudah diduga, diskusi itu diawali de- 
ngan mengkaji persepsi para pembicara 
dari Asia. Pada pembahasan ini Dr. Api- 
nan Poshyananda dari Muangthai, me- 
nampilkan dengan baik berbagai kenya- 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 
















Ара sebenarnya yang 
terkesan dari pameran seni 
rupa delapan negara ini? 
Identitas, apakah itu keasia- 
an, atau kejepangan, atau 
kepribadian, bisa saja disa- 
dari. Tapi, mengejar hal itu 
semata tak menjamin lahir- 
nya karya bermutu. 

Mungkin yang lebih 
penting adalah yang dikata- 
kan A.D. Pirous. Kegiatan 
pameran bersama ini, kata- 
nya, untuk membuka ada- 
nya komunikasi: dialog an- 
tarkarya, antarsenimannya. 
Tampaknya inilah nanti 
yang akan melahirkan 
"identitas" Asia itu, kalau 
dialog terus berlangsung, 
dan itu memang diperlukan. 
Harapannya, mungkin akan 
ada saling mempengaruhi 
yang kemudian melahirkan 
sesuatu yang memang unik. 
Bukankah sejarah sudah 
membuktikannya? Pelukis 
Gauguin yang sudah dise- 
but, misalnya, pertemuan- 
nya dengan budaya Lautan 
Teduh melahirkan karya- 
karya yang khas. Dan siapa 
tak ingat pelukis Jerman 
Walter Spies, yang bukan 
saja karyanya berubah sete- 
lah bermukim di Bali, tapi 
ia pun memberikan penga- 
ruh pada karya lukis Bali. 

Adanya dialog itu tak ha- 


KATALOG PAMERAN 


KATALOG PAMERAN 


taan dalam seni rupa mod- 
ern di Asia yang sering 
kali tidak terpikir oleh 
para pengamat Barat. 
Misalnya; tumbuhnya 
semacam seni modern 
"resmi" yang ditunjang 
kelompok elite dan pe- 
merintah. Seni modern ini miskin karena 
diharuskan menanggung berbagai beban 
yang tidak berkaitan dengan ekspresi ke- 
senian. Di sisi lain, pasar barang seni juga 
secara kuat mempengaruhi perkembangan 
seni rupa "resmi" ini. Dengan memper- 
contohkan tumbuhnya pelacuran di Bang- 
kok, Apinan menuduh, munculnya seni 
rupa ”resmi” itu tidak lepas dari pengaruh 
kekuatan ekonomi negara-negara maju. 
Topik lain yang menarik dalam perte- 
muan tiga hari itu adalah mencari akar 
seni rupa modern di Asia. Pada pembi- 
caraan ini terungkap kekeliruan persepsi 
pengamat Barat. Pada persepsi Barat, seni 
rupa modern di Asia muncul pada zaman 
modem. Karena itu, masa adaptasinya re- 
latif masih pendek. Pada kenyataannya, 
seni rupa modern di Asia berakar pada 


kebudayaan Barat yang diadaptasi pada 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


а o _ 


Semi Rupa 





"Gambar Angin (Dalam Hidupku-a)” karya Motoharu Furumoto, Jepang 
Pluralisme yang berlanjut 





"Rutin" karya Suk-Ju Lee, Korea 
Dari latar sejarah yang sama 


masa kolonial. Maka modernisme di ba- 
nyak negara Asia sebenarnya sudah dirintis 
di abad ke-18. Pelukis Indonesia, Raden Sa- 
leh (1807-1880), yang mempraktekkan ro- 
mantisisme, dan pelukis Filipina, Juan Luna 
(1857-1899), yang terpengaruh Natural- 
isme Barbizon, adalah contoh-contoh jelas. 

Masalah identitas seni rupa kontemporer 
Asia tampil di hampir semua bagian dis- 
kusi. Salah satu materi kajiannya: hubungan 
seni rupa tradisional dengan seni rupa kon- 
temporer Asia. Inilah citra "identitas Asia” 
yang menempel kuat pada rata-rata peng- 
amat Barat. 

Namun dalam diskusi itu terungkap 
bahwa hubungan seni rupa tradisional dan 


kontemporer di Asia ternyata tidak seseder- 


hana perkiraan pemikir Barat. Terlihat, ke- 
tika perkembangan seni rupa modern Indo- 
nesia dibandingkan dengan perkembangan 


nya akan membuat kesahih- 
an pluralisme seni rupa kon- 
temporer ini, ketika sebuah 
karya realistis sama ”mo- 
dern” -nya dengan karya in- 
stalasi tiga dimensi, seperti 
ditulis oleh pengamat seni 
rupa Jim Supangkat dalam 
buku katalog kelompok se- 
nirupawan Indonesia, ma- 
kin terasa kukuh. Tapi dia- 
log di antara seni rupa yang 
dasar sejarahnya hampir 
sama itu bakal memberikan 
alternatif baru. 

Dan sebenarnya di Ban- 
dung dialog itu telah terjadi. 
Di luar pameran internasio- 
nal Asia ini, ada enam pa- 
meran pendamping di ber- 
bagai tempat. Yang penting, 
pameran Studio R66: se- 
jumlah seniman muda Ban- 
dung dari berbagai latar be- 
lakang (ada yang latar be- 
lakangnya seni tari) men- 
coba tampil dengan tema 
"hitam-putih", menyuguh- 
kan karya-karya instalasi 
dan kinetik. 

Dialog itu, dari jauh, 
meski masih kabur memun- 
culkan satu suasana dunia 
seni rupa Asia. Mestinya ini 
memberikan inspirasi suatu 
perkembangan berikut yang 
dialektis, yang menjawab 
tantangan zaman. 

S. Malela dan Bambang Bujono 


seni rupa Bali. Kekhasan 
yang dikira identitas, se- 
perti pada seni rupa Bali, 
berasal dari persepsi yang 
sama sekali berbeda ten- 
tang seni rupa. Masalah- 
nya, seberapa jauh seni 
rupa kontemporer dunia 
siap melihat tata acuan seni yang sama 
sekali lain. Pertanyaan ini tidak terjawab. 

Pembahasan paling menarik pada per- 
temuan New York itu adalah diskusi ten- 
tang identitas nasional dalam lingkaran 
seni rupa kontemporer internasional. Ter- 
sirat kesimpulan, identitas nasional terle- 
tak pada pola perkembangannya, bukan 
penampilan visualnya seperti yang di- 
sangka selama ini. Untuk menegaskan 
identitas ini diperlukan pemikiran dan te- | 
ori di lingkungan seni rupa kontemporer 
Asia sendiri. 

Sebagian besar kajian pertemuan New 
York itu terlihat pada Pameran Internasio- 
nal Seni Rupa Asia ke-7 di Bandung. Na- 
mun pameran ini ternyata tak mengun- 
dang perhatian. Gaungnya pu di bawah 
pameran seni rupa "resmi"* 

Jim Supangkat 


69 













I 


Б АИДА 








ыты кеші 














VECTOR АЕНОМОТІУЕ CORP 




















ISIKO menjadi 
= orang terkenal adalah 

hidup mahal, Petenis 
dunia Andre Agassi, misal- 
nya, harus membelanjakan 
Rp 896 juta untuk sebuah 
mobil demi simbol kebin- 
tangannya. 

Pilihan Agassi jatuh 
pada Vector W8, sedan eks- 
klusif yang produksinya da- 
pat dihitung dengan jari. Se- 
dan model inilah yang: sekarang menjadi 
dambaan penggemar mobil sport milyuner. 

Vector W8 memang bukan sembarang 
mobil. Produsennya, Vector Aeromotive 
Corporation (VAC) yang bermarkas di New 
York, Amerika, mengklaim sedan eksklusif 
ini lahir dari hasil kawin campur. Ibunya 
sedan sport dan ayahnya pesawat terbang. 


Mobil Vector W8 dan pesawat tempur Stealth 
Mobil kaum selebriti milyuner 


Yang disebut sebagai ayahnya adalah si si- 
luman Stealth Е-117А, pesawat tempur an- 
dalan.Amerika. ” Kami menerapkan konsep 
Stealth pada Vector,” ujar Gerald Wiegert, 
Direktur Utama VAC. 

Tak jelas betul konsep Stealth mana 
yang diturunkan ke sedan mewah itu. Kalau 
pun dicari-cari, kemiripannya barangkali 
ada pada permukaan badannya. Sebagaima- 
na pesawat Е-117А, Vector W8 terkesan - 
ingin meminimumkan kehadiran bidang-bi- 
dang lengkung di tubuhnya. Kesan adanya 
garis-garis tegas menonjol. Namun, disain 
ini hanya ingin berbeda dari mobil sport 
pada umumnya, bukan untuk mengecoh ra- 
dar musuh seperti disain bodi Stealth. 

Sentuhan pesawat terbang memang te- 
rasa ketika orang masuk ke kabin. Pada 
dashboard-nya berderet instrumen yang 
bentuknya mirip di pesawat terbang. Ada 
layar kaca dengan penunjuk skala ber- 
bentuk batang diagram, terbuat dari LCD 
gad crystal Сыра) ) dan bahan luminansi 








ІП 70 


Super Саг 


Kawin Campur 


Vector, mobil super, perpaduan pesawat tempur Stealth dan sedan, 
mampu mengebut 360 km per jam. Tak tertandingi oleh mobil 
balap yang ada. Bodi, mesin, asesori seperti Stealth. 


yang berpijar. Berada dalam mobil langka 
itu serasa duduk di kokpit pesawat. 
Perlengkapan seperti starter, tombol- 
tombol, switch, dan kabel-kabel yang dipa- 
kai di kabin Vector W8 semuanya punya 
spesifikasi suku cadang pesawat tempur. 
Maklum, pemasok instrumennya adalah 
kontraktor yang melayani pesanan General 





Dynamic (pembuat pesawat tempur F-16) 
dan McDonnel Douglas (produsen pesawat 
F-15 dan F/A-18). 

Tapi VAC rupanya tak ingin komponen- 
komponen pesawat terbang tadi hadir se- 
bagaimana adanya. Sentuhan kemewahan 
memang diperlukan demi gengsi mobil 
sport ini. Maka tombol-tombol, starter, dan 
switch yang berspesifikasi pesawat terbang 
itu disepuh emas. Mengkilat dan anggun. 

Rangka Vector W8 itu juga terbuat dari 
aluminium-alloy yang biasa dipakai pada 
pesawat terbang. Rangka ini ditutup dengan 
panel-panel bodi yang ringan tapi kuat, dan 
terbuat dari campuran bahan sintetis, seperti 
serat karbon, serat gelas, dan kevlar. 

Sedan eksklusif ini bodinya pipih, pen- 
dek, dan kaca depannya landai. Atapnya ha- 
nya semeter dari tanah. Dilihat dari sam- 
ping, hidungnya tampak runcing, dengan 
tudung lampu lebih ke depan katimbang 
bemper, bak moncong ikan hiu. Kaca yang 
landai dan atap yang rendah itu membuat 


Ilmu & Teknologi m U 


pengemudi Vector W8 tak 
+ bisa duduk tegak. Posisi 
pengemudi harus setengah 
tidur dengan kaki selonjor. 
Pengemudi bisa memacu 
Vector ” terbang” sampai 
kecepatan di atas 360 km 
per jam. Mesinnya andal, 
6.000 cc, yang dilengkapi 
dengan turbocharger 
ganda. Mesin 8 silinder itu, 
daya dorong hasil kompresi 
gas buang dua turbocharger,. dapat mem- 
berikan kekuatan sebesar 620 tenaga kuda, 
sekitar 8 kali Toyota Kijang. Blok mesinnya 
terbuat dari aluminium yang dilapis baja. 

Dalam uji coba, Vector menunjukkan 
kebolehannya sebagai raja jalanan. Dia ha- 
nya perlu waktu 3,7 detik untuk mencapai 
laju kecepatan 96 km per jam, dari titik nol. 
Mazdaspeed, mobil sport buatan Jepang 
yang memenangkan kejuaraan Le Mans ta- 
hun ini, perlu 5 detik untuk mencapai per- 
ubahan laju yang sama. 

Mobil-mobil sport yang menjadi prima- 
dona tahun ini, seperti Ferari 512ТК (Ita- 
lia), Aston Martin Vantage (Inggris), У10 
Viper buatan Chrysler (Amerika), tak ada 
yang mampu menandingi "tarikan" Vector 
W8. Untuk melesat dari kecepatan nol ke 
96 km per jam, rata-rata mereka memer-: 
lukan 4,5-5 detik. Selain itu mereka tak ada 
yang mampu mencapai kecepatan 360 km. 

Wartawan majalah mobil Road and 
Track, yang sempat mencoba Vector W8, 
memujinya sebagai mobil yang sangat sta- 
bil, gerak-geriknya mudah diantisipasi oleh 
pengemudi. Laporannya, yang dimuat Road 
and Track edisi terakhir, menyebutkan 
bahwa Vector bisa berlari hampir tanpa 
guncangan. "Rodanya seperti melekat di 
aspal,” tulisnya. 

Tapi dia mencatat pula, Vector W8 ada 
cacatnya. Kaca spion di depan pengemudi 
tak berfungsi, sebab kaca belakang terlalu 
rendah. Akibatnya, untuk melihat situasi di 
belakang, pengemudi harus mengandalkan 
dua spion di kedua sisi mobil. Menanggapi 
kritik ini Dirut VAC Gerard Wiegert hanya 
tersenyum lebar. ” Kalau Anda duduk di Ке- 
mudi Vector, Anda tak perlu lagi meman- 
dang ke belakang,” ujarnya. 

Sedan Vector turbo ganda ini mulai di- 
luncurkan Maret 1991. Sampai kini Vector 
telah dibikin sebanyak 8 seri, W1 sampai 
WS. Dari satu seri Ке seri berikutnya hanya 
mengalami sedikit modifikasi, terutama di 
bagian instrumennya. Karena harganya 
yang mahal, dua kali harga Aston Martin 
Vantage yang kini populer, pemilik Vector 
ini sangat terbatas, hanya buat para selebriti 
kaya semacam Andre Agassi atau Sultan 
Bolkiah. 

Sedan Vector ini tak dipajang di toko. 
Peminat harus memesan langsung ke pro- 
dusennya. Kendati mengaku mengadopsi 
teknologi Stealth, namun Lockheed, produ- 
sen F-117 A, tak terlibat dalam kelahiran 
mobil mewah ini. 

Putut Trihusodo 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 














Lomba Robot Jepang 





Robot Kaki Meja 
Surabaya 


Robot buatan tiga mahasiswa ITS 
Surabaya berhasil masuk semifinal 
lomba robot NHK Jepang. Robot itu 
satu-satunya peserta non-Jepang. 


tunya peserta asing pada kontes robot 

1992 di gelanggang Ryogo Kokugi- 
kan Sumidaku, Tokyo, 15 November lalu. 
Seperti peserta lain, Caraka pun beraksi di 
агепа adu ketangkasan robot internasional 
itu. Dia meluncur mulus pada tiga babak, 
sebelum terjungkal di semifinal. Robot bu- 
atan tiga mahasiswa Politeknik Elektro ITS 
Surabaya ini menggaet gelar empat besar. 


(Саве ХН tampil sebagai satu-sa- 


Dalam adu ketangkasan itu semua robot: 


diperlakukan seragam. Mereka harus me- 
ngambil 16 buah bola voli di lantai, kemu- 
dian memasukkannya ke dalam lubang. 
Yang dinilai adalah ketepatan mengambil, 
melepas bola, dan kecepatannya. Kompetisi 
dilakukan dengan sistem gugur. 

Pada babak pertama, Caraka XH meng- 





PES 


Ilmu & Teknologi =. 


nembus babak penyisihan. Pada kontes 
1992 ini ada 120 peserta dari banyak ne- 
gara. Caraka XH terpilih, mendapat tiket 
ke Tokyo dan harus bersaing dengan 31 ro- 
bot finalis -- semuanya dari Jepang. Prestasi 
Caraka cukup meyakinkan. 

Kontes robot ini merupakan kejuaraan 
tahunan yang diselenggarakan Televisi 
NHK Jepang. Setiap tahun persyaratan tek- 
nis yang diminta panitia lomba berbeda. 
NHK tampaknya tak menekankan pada ke- 
canggihan bentuk dan kemampuan manu- 
ver robot-robot itu. Titik berat NHK lebih 
pada soal efisiensi bentuk dan pemakaian 
materialnya. 

Pada kontes 1992 ini NHK mensyarat- 
kan robot yang dilombakan itu akan dinilai 
atas dasar kemampuannya memungut bola 
voli di lantai dan memindahkannya ke tem- 
pat lain. Untuk mencegah hadirnya robot 
yang kelewat canggih tapi tak efisien, pa- 
nitia membuat kriteria: berat tak lebih dari 
8 kg, bisa digerakkan 9 batere, dan biaya 
pembuatannya tak lebih dari Rp 800.000. 

Pengumuman itu menggoda Agung 
Cahyono, Joti Slepri, dan Hadi Purnomo, 
ketiganya mahasiswa elektro di Politeknik 
ITS. Mereka berpatungan dan lahirlah Ca- 
raka XH itu dengan biaya Rp 600.000. Ben- 
tuk robot itu sederhana, mirip kerangka 
meja yang kehilangan dua kaki, terbuat dari 
aluminium. Di atas kerangka itu ada ke- 
ranjang. Lalu ada be- 
lalai empat meter pan- 
jangnya untuk menyo- 
rongkan bola, motor 
kecil, dan rangkaian 
elektronik sebagai 
pengatur gerak. Berat 
seluruhnya 7,75 kg. 

Dengan empat 
roda, Caraka bergerak 
ke sana-kemari. Untuk 
memungut bola, Ca- 
„« Taka harus berdiri 

" mengangkanginya. 
Kemudian keranjang 
diturunkan dan mela- 
kukan gerak seperti 
menyiru. Setelah bola 
terpungut, keranjang 
naik lagi. Untuk me- 
ngirim bola, belalai 
robot itu berlaku se- 
perti lengan. Bola- 
bola itu digelinding- 


Par 
DOKUMENTASI TEMPO 





Robot Caraka buatan ITS Surabaya 
Pertama dari Indonesia 


gasak lawannya 16:0. Caraka berhasil me- 
mungut dan memasukkan 16 bola secara 
sempurna. Lawannya tak berhasil mengam- 
bil satu bola pun. Babak kedua dan ketiga, 
prestasinya tetap prima. Untuk tugas itu, 
Caraka mampu menyelesaikannya dalam 
tempo 1 menit 40 detik. Tapi di semifinal, 
dia ceroboh. Satu bola lolos dari terkam- 
‘annya. Caraka pun keok. 

Kendati demikian, Caraka merupakan 
robot Indonesia pertama yang berhasil me- 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


kan lewat batang bela- 
lai ke sasaran. Gera- 
kan keranjang dan 
belalai dikontrol dengan tali. Sederhana. 
Namun, untuk membuatnya mampu ber- 
saing, tak mudah. Robot ini harus gesit. Ke- 
tiga mahasiswa Surabaya itu membuat be- 
lalai robot bisa menggeleng 90 derajat ke 
kiri dan 90 derajat Ке kanan. Keranjangnya 
bisa naik dan turun dengan kecepatan 7 dan 
10 cm per detik. Gerak yang cukup men- 
gundang tepuk tangan pengunjung gelang- 
gang Ryogo Kokugikan. 
PTH (Jakarta) dan KCN (Surabaya) 














Insya Allah... Tiga Utama 
Siap Melayani Ibadah Umrah & ONH Plus Anda 





TIGA UTAMA 


@ BERKEMBANG KARENA PROFESIONAL 

@KOKOH KARENA UJIAN 

@ DIPERCAYA KARENA PENGALAMAN 
UMRAH : 


@ PAKET KHUSUS : 

.. . 1. Tgl 22 Desember 1992. ` 
Dibimbing oleh Babak K.H. Zainuddin MZ 
dan Bapak K.H. Noer M. Iskandar SQ 
Biaya khusus untuk pelajar dan 

mahasiswa. ; 


2. Tgl. 24 Desember 1992. ; 
Dibimbing oleh Bapak K.H. Saad Syamlan ` 


© PROGRAM DESEMBER : 
Tgl. 22, 24, 27 menyambut pergantian tahun 
dengan Thawaf Umrah. 


© MASIH TERSEDIA : 
Desember; 6, 13, 27 (1992). 
Januari; 3, 10, 17 (1993). 


ONH PLUS : 


TERSEDIA PAKET : 
KAFILAH DAN SAFARI 
(ARBAIN & NON ARBAIN) 


Berkat kasih sayang Allah semata, 
Tiga Utama kembali siap melayani Anda 
untuk beribadah Umrah & ONH Plus. 
Pengalaman dan ujian selama 24 tahun . 
sebagai BPU dan PPU (Umrah dan ONH 
Plus), їе!аһ menjadikan Tiga Utama 
semakin berkembang dan berkembang, 
seiring dengan itikad; Insya Allah, untu 
memberikan layanan yang selalu lebih 
baik dari sebelumnya. 


Dapatkan informasi rinci tentang tiga . 
pie ram Umrah & ONH Plus Tiga Utama. 
ilihan hakiki di tangan Anda. Anda 
berhak memilih yang terbaik. Dan iika 
telah Anda bulatkan niat untuk Umrah 
dan Haji bersama Tiga Utama... dengan 
penuh rasa syukur kami akan 
mengantarkan Anda menjadi tamu Allah 
di Tanah Suci... 


SANGGA BUANA BUILDING ROOM G.11 
Jl. Senen Raya No.44 Jakarta 10410 
Phone : 3852185-3848327-375281-376864-361620-366208 


Ext.135 & 136 Telex : 46624 SABUNA IA Fax : 363515 
HUBUNGI PUSAT INFORMASI DI DAERAH ANDA 























Lestarikan Warisan Budaya Bangsa 


Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fortune Public 
Relations. dan majalah Tempo dalam upaya 
meningkatkan kecintaan dan apresiasi masyarakat terhadap 
budaya'bangsa sendiri 


: Da gitar, cukulele, gendang. rebana, 


arkodeon dan harmonium berpadu melantunkan 
syair Burung Putih, Sirih Kuning, Rambutan Aceh dan 
syair-syair eksotik berbahasa Indonesia Tinggi dalam 
irama melayu. Samaroh, mari berkumpul, bersantai 
sambil bernyanyi seusai sedekahan. 

Dan dari jendela gadis-gadis tersenyum, 
melemparkan bunga pada jejaka pilihan. Saatnya 
bagisangpendekaruntukmajuke arena, Berseliwe” 
menarikan pencak silat Betawi. 


Adalah Samaroh, yang kemudian dilafalkan 
masyarakat Betawi sebagai Sambrah. Kesenian ini 
milik masyarakat Betawi Tengah yang terbentuk 
dari pengaruh kesenian Melayu Islam. Sambrah 
selalu ditampilkan padamalam-mangkat pengantin 
Betawi tempo dulu. Dalam bentuk yang agak 
berbeda, kesenian ini juga dimiliki oleh masyarakat 
di berbagai tempat di Indonesia. 


Kini keberadaannya sangat memprihatinkan. 
Tinggal sekelompok kecil orang yang dengan sefia 
memainkan dan memeliharanya, ептаһ sampai 
kapan. Dan waktu juga yang akan meluluhkan 
mereka, ketika tak ada generasi pengganti yang 
siap mewarisi apa yang telah dengan bangga 
mereka tekuni. 


Akankah kita diam membiarkan warisan budaya ini 
musnah ? Saat semua tinggal kenangan, adalah 
saat yang menyedihkan untuk sebuah bangsa dan 
budayanya. 


3 


' menghimpun "bahasa Inggris 


‘rena mengira ada peluang berbuat 


Inggris Patah Pinggang 
EMBUAT kata-kata asing patah pinggang, bukanlah mo- 
М nopoli orang kita saja. Terutama bahasa Inggris. Misalnya, 
istilah consumerism atau konsumerisme. Secara luas, se- 

butan ini digunakan untuk mengecam sikap boros. 
Padahal maksud consumerism dari sononya adalah gerakan 
membela kaum konsumen, ketika terjadi іпПаві gawat рада da- 


“| sawarsa 70-an. Harga bahan pangan meroket, sedangkan mutunya 


rendah, hingga pers di Amerika Serikat kemudian membuka rubrik 
perlindungan konsumen. 

Juga di negeri kita. Cukup luas tampak tulisan Full AC, yang 
menurut tata bahasanya seharusnya berbunyi fully airconditioned. 
Namun keteledoran kecil іпі kemudian lumayan mewabah kian 
menggelikan, seperti full video, full musik, full angin, dan full de- 
rita, atau full asmara. Bahkan ada yang menuliskan di bak truk 
semaunya, seperti full batu atau full pisang, karena mereka mem- 
bawa batu atau pisang. 

Sebagian istilah tak berkeruncingan tadi -- bagai bahasa Kreol 


Duniasiana 


di sini untuk hasil yang terbaik. Ini di Bangkok. Jangan mengira 
itu modelnya rayuan cewek panti pijat, tapi ini cuma tulisan di 
tukang binatu. ' 


India Salah Тапсар 


layar tancap. Sasarannya terutama para sopir antar-kota, ka- 
langan yang beken punya banyak terminal ranjang di 5е- 
panjang jalan. ; 

Mereka dijaring di Delhi, misalnya, yang tiap hari disinggahi 
sekitar 10 ribu truk. Bersamaan dengan turunnya senja di lapangan 
pasar induk sayur-mayur Azadpur Mandi, turun pula tim penyu- 
luhan menggelar layar tancap. Di tempat para sopir dan kenek 
biasa parkir itu disajikan film 16 mm goyang pinggul Sridevi, aktris 
beken di sana. | 

Ketika jumlah penonton mencapai 600-an, goyang si molek Sri- 
devi lenyap dari layar, disilih gambar seorang pemuda yang di- 
geragot AIDS. Tanpa sadar ia menularkan penyakit celaka itu ke- 


Ш RUSAN sembarang tancap di India kini dihadang dengan 





khas Indonesia, untung, luput 
dari pengamatan Biro Penerje- 
mah Masyarakat Eropa yang 


yang tersiksa” di mancanegara. 
Itu dipamerkan di Brussels, Bel- 
gia, sampai 3 Desember ini, se- 
perti dilaporkan harian The Asian 
Wall Street Journal 20 November 
barusan. 

Misalnya, tulisan di sebuah 
hotel di Paris, Please leave your 
values at the front desk. Ini arti 
harfiahnya: tinggalkan nilai-ni- 
laimu di meja depan. Maksudnya, 
bukan lantas boleh menjadi bar- 
bar setiba di dalam, tapi barang 
berharga (mestinya: valuables) 
agar dititipkan di depan. 

Niat mulia bisa melenceng ar- 
tinya di sebuah hotel Jepang, You 
аге invited to take advantage of 
the chambermaid. Ini bakal 
membuat jakun mereka yang 
doyan serong jadi turun naik, ka- 


selingkuh dengan babu-kamar. 
Maksudnya, mungkin, pelayan- 
kamar boleh disuruh beli nasi 
bungkus di luar, misalnya, yang 
di banyak hotel tidak mungkin. 
Sebuah hotel di Zurich, Swiss, Š 
mengingatkan, Because of the impropriety of entertaining guests 
of the opposite sex in the bedroom, it is suggested that the lobby 
be used for this purpose. Karena kurang senonoh main dengan 


MULYAWAN 


| lawan jenis di kamar tidur, disarankan menggunakan lobi. Mak- 


sudnya tentu tak seburuk itu: jangan menjamu tamu dari lain jenis 
di kamar, cukup di lobi saja. 

Air leding di banyak negara Eropa bisa langsung ditenggak 
dari keran. Ingin memberi jaminan lebih, Hotel Acapulco di Swiss 
mengumumkan, The manager has personally passed all the water 
served here. Ha? Si manajer sudah mengencingi air di situ. Padahal, 
yang ingin disebut adalah, airnya sudah diperiksa secara pribadi 
oleh si manajer. 

Dan seorang dokter di Roma, Italia, menulis di papan namanya, 
Specialist in women and other deseases. Spesialis kaum wanita 
dan penyakit-penyakit lainnya. Tega banget kok menyebut wanita 
sebaris dengan penyakit. 

Ini di Norwegia. Ladies are requested not to have children at 
the bar. Para nyonya jangan bikin anak di bar. Sinting? Maksudnya, 
sih, mengingatkan para ibu agar jangan membawa anak ke bar. 





pada istrinya. Di akhir cerita, pas- 
angan muda ini terkapar dilatari 
suara ancaman, ” Akulah AIDS. 
Apa saja kumakan pelan-pelan. 
Pelaaan sekali..., dan akhirnya ti- 
dak sedikit pun tersisa.” 

Penonton terdiam. Dalam se- 
nyap itu ditayangkan film pendek 
lainnya. Yaitu Anjana Bandhan, 
Maut Ka Nimantran (Hubungan 
seks dengan orang asing, undang- 
an menuju kematian). Kisahnya, 
seorang sopir menghadiri cera- 
mah dokter tentang bahaya ber- 
sebadan dengan pelacur. Usai itu 
si sopir merobek foto cewek seksi 
dari dashboard truknya. Dia sa- 
dar, perbuatannya itu demi ibu 
anak-anaknya. 

Di tengah pertunjukan, petu- 
gas penyuluhan membagikan 
kondom. Gratis. Ada yang malu- 
malu menerimanya. Yang merasa 
perlu bahkan minta lagi. Atau ada 
yang sesumbar. ” Aku tidak per- 
nah pakai,” kata seorang sopir. 
” Alaah! Tipu saja, tuh...” kata 

‚ yang lain. ” Aku jajan terjun be- 
bas, aman-aman saja. Orang yang 
pakai Папуа menutupi kekurang- 
annya. Siapa tahu malah ketula- 

RET ran kalau kita pakai," ujarnya. 

Ada lagi yang sewot. " AIDS kan hanya di Amerika di kalangan 

orang hippies. Mana mungkin sampai ke India? Kita orang awam, 
kalau lagi ngebet, mana kepikir urusan kecil seperti itu?” ujarnya. 

Ada pula tukang kipas, ”Jangan pakai. Bisa impoten, kau. Pe- 

merintah menipu, supaya yang miskin seperti kita ber-KB,” ka- 
tanya, seperti dilaporkan Navraj Gandhi dari TEMPO. 
Reaksi ganjil ini muncul boleh jadi karena infonya bersumber 


‚ dari Amerika Serikat. Menurut penelitian, di India kini terdapat 


satu juta pengidap HIV, virus maut penyebab AIDS. Dan itu akan 
meningkat dua kali lipat di tahun 2000. 

Kemiskinan memang lahan subur buat pelacuran. ” Kami dapat 
cewek murah di mana-mana, hanya 10 sampai 15 rupee. Di Kam- 
pung Orissa yang miskin, anak kecil pun menjajakan dirinya,” 
tutur seorang sopir dari Uttar Pradesh yang menjelajahi seantero 
India berminggu-minggu. 

Namun dari kalangan sopir yang doyan sembarang tancap ini 
ada juga yang tidak blong remnya. ”Aku bangga tidak pernah 
jajan, meski hidup di jalan sebulan lebih,” kata sopir muda yang 
brewok yang tahu jalan selamat itu. Selamat, Wok! 





жле 








Drop your trousers here for best results. Copotlah celana Anda Ed Zoelverdi 
TEMPO, 5 DESEMBER 1992 n 
o IEEE 















INGGA awal pekan 
ү ini taipan William 

Soeryadjaya belum 
mau angkat bicara. Akibat- 
nya, selama lima belas hari 
terakhir sejak Bank Summa 
dinyatakan kalah kliring, 
banyak hal yang tetap tidak 
jelas, apakah itu tentang 
kewajiban dan jumlah aset 
Summa Group, upaya pe- 
nyelamatan Bank Summa, 
maupun penjualan saham Astra Internatio- 
nal, yang dalam beberapa hari terakhir 
masih ramai dipergunjingkan. 

Memang, dalam satu dialog singkat de- 
ngan TEMPO,. Wakil Presiden Komisaris 
Astra Benjamin Soeryadjaya — adik Wil- 
liam Soeryadjaya —sempat mencerahkan 
beberapa hal yang tersaput gelap. Namun 
keterangannya belum memadai. Ia me- 
nyebutkan bahwa penanganan uang nasa- 
bah besar sedang dalam proses, pembelian 
saham Astra oleh Toyota Motor Corp. juga 
masih menunggu Ке- 
pastian. Namun terkes- 
an, belum juga ada ke- 
majuan yang berarti. 

Так mengherankan 
bila kemelut yang me- 
nimpa Keluarga Soe- 
ryadjaya dan Summa 
hingga kini belum Juga 
tampak transparan. 
Dan lagi, bukan hanya 
William yang enggan bu- 
ka mulut. Para bankir, 
termasuk pejabat tinggi 
Bank Indonesia (ВГ), se- 
panjang pekan silam 
tampak enggan berbin- 
cang tentang Summa. 
Konon kabarnya, gera- 
kan tutup mulut ini 
benar-benar dipegang 
teguh tak lain karena 
Gubernur BI Adrianus > 
Мооу mengharuskan de- 
mikian. 

Manakala berbagai in- 
formasi simpang siur, 
beberapa hal justru mencuat ke permuka- 
an. Beberapa yayasan swasta yang menjadi 
nasabah Bank Summa, misalnya, telah 
mengajukan permohonan agar dana milik 
mereka bisa segera dicairkan. Hanya saja 
nama yayasan itu tak terungkap jelas. Tapi, 
menurut sebuah sumber, dana yang mereka 
miliki di Bank Summa mencapai puluhan 
milyar rupiah. 

Berita lain yang tak kalah menarik adalah 
tentang permintaan yang diajukan BI kepa- 
da Dirjen Imigrasi. Melalui sebuah surat, 
BI minta agar 11 pengurus Bank Summa 
(komisaris dan direksi) tidak diizinkan 
pergi ke luar negeri. Sebegitu jauh permo- 
honan itu tidak ditanggapi oleh pihak 
Imigrasi karena tidak sesuai dengan prose- 
dur. BI pun terpaksa meralat salah langkah 
itu dan baru Sabtu pekan silam Menteri 















































74 


Suasana lengang di Bank Summa Pusat, Jakarta 
Menularkan penyakit ke bank lain 


Ekonomi & Bisni 


Belum Ada Terobosan 
Bagi Bank Summa 


Arus penarikan dana oleh nasabah melanda Bank Subentra. 
Sementara itu William Soeryadjaya lebih suka diam. Pengembali- 
an uang nasabah besar tampaknya masih dalam proses. 


Muda Keuangan memastikan untuk minta 


cekal. (Baca: Cekal, Tidak, Cekal .. .). 
BI sebagai bank sentral, yang berfungsi 
mengawasi segenap bank yang beroperasi 
di negeri ini, telah рша "dipersalahkan" 
oleh banyak pakar ekonomi. Berdasarkan 
UU Bank Sentral Мо. 13/1968, seharusnya 
Bank Indonesia-lah yang terjun langsung 
menolong Summa, bukannya 13 bank swas- 
ta nasional yang mengucurkan dana segar 
sebanyak Rp 131 milyar baru-baru ini. 
Selain itu BI juga dianggap bersikap 





terlalu lembek dalam menghadapi kasus 
Bank Summa. Menurut seorang bankir, 
sebagai pengawas bank-bank swasta, lo- 
gikanya BI sudah mengetahui kebobrokan 
Summa sejak dini. Jadi, harus segera 
ditangani, tanpa menunggu "penyakit '-nya 
meruyak lebih parah. Bank Sentral bisa 
menjatuhkan skorsing lebih awal, misalnya 
akhir tahun 1991. 

Menghadapi berbagai “tuduhan” itu BI 
siap dengan sejumlah jawaban. Menurut 
Direktur Muda BI, Dahlan Sutalaksana, 
secara operasional langkah-langkah bank 
swasta sudah diatur dalam Pakto 1988. 
Dalam paket tersebut ditegaskan bahwa 
selain diberi kebebasan, ” Bank-bank juga 
diharuskan beroperasi secara hati-hati,” ia 
mengingatkan. 

Mengenai jangka waktu sembilan bulan 






yang diberikan kepada 
Bank Summa untuk me- 
ningkatkan kesehatan 
keuangannya, itu pun dite- 
tapkan berdasarkan Pakto. 
Andai kata dalam sembilan 
bulan Bank Summa tidak 
juga berhasil untuk menjadi 
”cukup sehat”, maka pemi- 
Hk tinggal memilih salah 
satu dari empat alternatif: 
menyuntikkan dana baru, 
merger, akuisisi, atau likuidasi. "Jadi se- 
mua itu memang sudah ada peraturannya,” 
Dahlan menjamin. | 

Sebagai pengayom bank-bank swasta 
nasional, Bank Indonesia tidak akan lepas 
tangan begitu saja. Sebuah tim telah diben- 
tuk oleh BI untuk memperlancar penjualan 
kekayaan milik William Soeryadjaya dan 
Grup Summa. Selain itu BI juga akan 
bertindak sebagai penghubung investor 
yang berniat menolon Summa. Menurut 
Dahlan, saat ini sudah ada beberapa inves- 
i tor swasta yang sudah 
menyatakan. minatnya 
untuk mengambil alih 
Summa. Hanya saja 
nama-nama mereka be- 
lum bisa disebutkan. Ta- 
pi ada isu membisikkan, 
bahwa salah satu pemi- 
nat adalah Yayasan Pra- 
setya Mulya yang dipim- 
pin taipan Liem Sioe 
‘Liong. 

Memang akhir Juni la- 
lu yayasan ini juga per- 
nah menunjukkan inisia- 
tif yang sama, tapi tak |. 
ada kelanjutannya. Ko- 
non Liem dan kawan- 
kawan — yang akan 
membeli 50 juta lembar 
— hanya menawar sa- 
ham Astra dengan harga 
Rp 8.500 per lembar. 
Padahal di bursa ketika 
itu harga saham Astra 
International sedang 


bagus-bagusnya (Rp 
12.000). 


Apakah rencana Liem untuk kembali 
sebagai dewa penolong” ada kaitannya 
dengan harga saham Astra International 
yang sudah meluncur ke Rp 8.500 рег 
lembar? Entahlah. Yang pasti, ketika ba- 
nyak hal masih samar-samar, Summa sudah 
mulai menularkan "penyakit ”-nya. 

Penyakit menurunnya tingkat kepercaya- 
an itulah yang mewabah belakangan ini. 
Banyak nasabah yang mengalihkan simpan- 
an mereka dari bank swasta ke bank-bank 
pemerintah. Adanya ”luberan” ini diakui 
oleh beberapa bankir yang dapat dihubungi 
TEMPO. Bulan Juni, ketika kasus Summa 
mencuat ke permukaan, dana pihak ketiga 
yang disimpan di bank-bank pemerintah | 
(dalam waktu sebulan) naik Rp 1,39 tril- 
уап. Sedangkan bank-bank swasta, yang 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





ішшаһпуа 128 bank, hanya mencatat Ке- 
naikan Rp 290 milyar saja. 

Ketidakpercayaan kepada bank swasta 
ini menjadi lebih parah karena nasabah 
semakin mudah termakan isu. Setelah 
Bank Continental di Medan, рШгап Bank 
Subentra yang terkena "getah" penarikan 
dana Jumat pekan lalu. Bank milik konglo- 
merat Sudwikatmono ini diserbu para de- 
posan, penabung, juga giran. Mereka ber- 
lomba menarik simpanannya (total sampai 
Jumat malam mencapai Rp 1,5 milyar) 
karena mendapat kabar bahwa Subentra 
kalah kliring. 

Tak jelas pihak mana yang jail dan 
meniupkan berita burung yang menyesat- 
kan itu. Anehnya, berita itu sempat mera- 
cun orang, padahal Bank Subentra tidak 
pernah kalah kliring. ”Dan kasus Summa 
sudah kami lokalisir, Jadi tak akan merem- 
‘bet ke mana-mana,” Dahlan menegaskan. 

Kini bagaimana keadaan Bank Summa 
sendiri? Apa yang dilakukan Tim Panin 
yang kini masih memegang kendali? Dan 
kapan pengembalian dana milik nasabah 
besar yang di atas Rp 10 juta akan dibayar- 
kan? Tentang dana milik nasabah besar, 
Mumin Ali Gunawan (Wakil Presdir Panin 
yang menjadi komisaris di 
Bank Summa) pernah ber- 
Janji akan membayarnya 
mulai 30 November pekan 
ini. Namun dari mana dana 
untuk itu diperoleh tak per- 
nah jelas. Sementara itu 
belum sepotong рип aset 
Summa yang dapat dijual. 

Bank Summa tetap 
terombang-ambing dan Pa- 
nin masih tetap menjadi 
“борі” di sana. "Ini me- 
nunjukkan bahwa kami te- 
tap memiliki tanggung ja- 
wab moral," kata seorang 
direktur Panin, yang aktif di 
Summa. Tapi sebuah sum- 
ber berpendapat, Panin bu- 
kan hanya bertindak seba- 
gai sopir, melainkan sekali- 
gus sebagai perekayasa ja- 





Keluarga Soeryajaya 





Ekonomi & Bisni 


sebuah sumber di Panin. Kalaupun benar 
bisa menarik call money sebesar itu, ” Tentu 
Summa tidak akan sampai kalah kliring,” si 
empunya cerita melanjutkan. 

Akan halnya tanggung jawab Panin seba- 
gai manajemen akan tetap dilaksanakan. 
Dan tim ini menjamin, jika William segera 
menyetorkan dana tambahan, Bank Sum- 
ma akan bisa langsung menggelinding kem- 
bali. Tapi dari mana Keluarga Soeryadjaya 
akan memperoleh dana segar, yang jumlah- 
nya diperkirakan mencapai Rp 1,57 tril- 
yun? 

Adapun perhitungannya, jika kredit ma- 
cet plus kewajiban Summa sesaat sebelum 
kolaps benar sejumlah Rp 1,7 trilyun, lalu 
dikurangi pengambilan dana pihak ketiga 
(yang di bawah Rp 10 juta) sebesar Rp 130 
juta, maka kewajiban yang harus segera 
dipenuhi Rp 1,57 trilyun itulah. 

Dana itu terlalu besar untuk ditutup 
dengan kekayaan Summa. Setidaknya itu- 
lah pendapat Sri Bintang Pamungkas. Ala- 
sannya, hampir sebagian besar aset Summa 
merupakan hasil patungan dengan pihak 
lain. Usaha perhotelan dan perkebunan teh 
misalnya, menurut bekas konsultan Summa 
Group ini, merupakan usaha patungan 











Empat puluh juta lainnya baru saja dilego 
kepada Yayasan BDN dan Danareksa yang 
membeli untuk Newark Hongkong. Ada- 
pun 28 juta lembar telah digadaikan kepada 
Chase Manhattan Bank. Sehingga, kalau 
ditotal, nilai saham Astra International di 
tangan William tinggal sekitar 12 juta 
lembar lagi plus sisa nilai gadai. 

Kalau saja semua saham digadai dengan 
harga Rp 5.000 per lembar, maka dari 
semua saham tersebut William masih bisa 
memperoleh Rp 448 milyar. Ini dengan 
asumsi harga saham di bursa masih Rp 
8.500 per lembar, sehingga William masih 
mendapat Rp 3.500 dari setiap lembar 
saham yang digadaikannya. Adapun yang 
12 juta lembar, dengan asumsi yang sama, 
nilainya Rp 102 milyar. 

Jadi, dari penjualan saham Astra milik 
keluarga Soeryadjaya, William hanya akan 
memperoleh dana segar Rp 550 milyar. 
Hartanya yang lain memang masih ada di 
Astra Graphia (AG) dan United Tractor 
(UT). Tapi jika itu pun dijual, tetap belum 
mencukupi. Sebab dari 6,5 juta lembar 
saham AG dan 11,078 juta lembar saham 
UT, William hanya akan memperoleh tam- 
bahan dana Rp 157,7 milyar (ini berdasar- 





tuhnya bank ini. Mak- 
sudnya? 

Jika dikaji lebih jauh, kekalahan kliring 
Bank Summa sudah diatur sebelumnya. 
Tiga hari sebelum dinyatakan kalah, salah 
seorang direktur Summa dari Tim Panin 
menyarankan kepada beberapa nasabah 
besar untuk segera menarik dana mereka. 
"Saya termasuk salah seorang yang disaran- 
kan untuk menarik dana saya lho,” ungkap 
seorang nasabah yang memiliki deposito 
Rp 10 milyar. 

Maka penarikan pun terjadi besar- 
besaran. Untuk menutup rush itu, konon 
sang direktur menarik call money dari 
beberapa bank papan menengah senilai Rp 
200 milyar. Tindakan inilah kabarnya yang 
menyebabkan Summa terjungkal. 

Benarkah? "Itu hanya isu belaka. Kalau 
tidak percaya, silakan cek ke BI,” kata 








TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


Haruskah menjual seluruh saham? 


dengan Tony Soerjo. 

Begitupun usaha-usaha lain, termasuk 
Plaza Bandung Indah. "Edward itu sebe- 
narnya tidak punya apa-apa,” kata Sri 
Bintang. "Dia hanya pandai pinjam sana 
tutup sini.” 

Nah, mungkin itulah yang menyebabkan 
William harus merelakan sahamnya. Tapi 
seberapa besar sisa saham William sendiri, 
ini pun sulit dilacak. Selain sudah ada yang 
dijual lepas, William juga sudah mengga- 
daikan sebagian besar sahamnya (jumlah 
seluruh saham Astra International yang 
dikuasai Keluarga Soeryadjaya sekitar 180 
juta lembar). 

Dari jumlah itu, 100 juta lembar sudah 
digadaikan untuk meminjam dana sebesar 
Rp 500 milyar dari tiga bank pemerintah. 


kan perhitungan harga pasar pekan ini). 

Maka, kalaupun Keluarga Soeryadjaya 
melepas seluruh saham mereka di ketiga 
perusahaan itu (AI, AG, dan UT), total 
perolehan dana mencapai Rp 707,7 milyar. 
Jika dikurangi dengan kewajiban yang 
harus dipenuhi dengan segera (yang Rp 
1,57 trilyun), masih ada kekurangan sekitar 
Rp 862 milyar. Itu belum termasuk beban 
bunga yang sedang berjalan. 

Dari mana Keluarga Soeryadjaya akan 

menutup kekurangan sebesar itu? Segera 
menjual aset Summa Group plus 
perusahaan-peusahaan barunya (seperti 
Lapangan Golf Emerald One yang bernilai 
Rp 200 milyar)? Baiklah, ditunggu saja. 
Budi Kusumah, Dwi Irawanto, Iwan Qodar, Wahyu Muryadi, Moebanoe 
Moera, dan Indrawan 







































































Эта WI -— ^ 


E 





Bank Summa II 


Cekal, 
Tidak, Cekal... 


BI telah menyalahi prosedur ketika 
mengajukan permohonan cekal atas 
tokoh-tokoh Bank Summa. Kini 
permohonan diulang kembali. 


I tengah gonjang-ganjing pemberi- 
ID) taan sekitar krisis Bank Summa ada 

tindakan pejabat moneter yang ma- 
kin menyemarakkan suasana. Yang me- 
nonjol adalah permintaan cekal (cegah 
tangkal) dari Bank Indonesia yang dituju- 
kan kepada Dirjen Imigrasi. 

Kendati isu cekal sudah bergema sejak 
dua pekan lalu — tak lama setelah Bank 
Summa diskors — puncak heboh terjadi 
Rabu pekan silam. Kabarnya yang dicekal 
dalam arti tidak boleh 
meninggalkan tanah 
air ada 11 orang, ter- 
masuk jajaran direksi 
dan komisaris Bank 
Summa. 

Tapi media massa 
juga memberitakan 
bantahan dari Dirjen 
Imigrasi Rony Sikap 
Sinuraya. Ia menje- 
laskan, instasinya ti- 
dak mungkin melak- 
sanakan permohonan ` 
BI karena, sesuai de- 
ngan peraturan, ha- 
nya empat pejabat 
tinggi yang berhak 
mengusulkan cekal. 
Dalam kasus Bank 
Summa hanya Men- 
teri Keuangan yang 
berhak minta kepada Menteri Kehakiman 
agar orang-orang yang hendak diperiksa 
dilarang ke luar negeri. Proses selanjutnya 
akan ditangani oleh Ditjen Imigrasi. 

BI sekarang ini memang tidak memiliki 
keabsahan hukum untuk meminta cekal. 
Menurut UU No. 9/1992, yang berhak 
mengajukan cekal ialah Menteri Kehakim- 
an (menyangkut urusan keimigrasian), 
Menteri Keuangan (menyangkut urusan 
piutang negara), Jaksa Agung (me- 
nyangkut pelaksanaan ketentuan pasal- 
pasal Kejaksaan RI), dan Panglima ABRI 
(pemeliharaan keamanan negara). 

Kewenangan dua menteri serta dua peja- 
bat setingkat menteri itu memang tercakup 
dalam peraturan baru. BI rupanya belum 
mengetahui adanya perubahan itu. Seperti 
dikatakan oleh Direktur BI Dahlan Suta- 
laksana, dalam kasus perbankan, "Prose- 
dur yang ditempuh BI selama ini adalah 
mengirimkan surat permohonan ke Dirjen 
Imigrasi, agar orang-orang yang diperlukan 


RINI РМ. 


Menyetujui cekal 


76 





Nasrudin Sumintapura 


Ekonomi & Bisnis 


itu tidak diperbolehkan meninggalkan Ta- 
nah Air.” 

Dalam kasus Bank Summa, BI menem- 
puh prosedur yang lama tanpa mengetahui 
ada prosedur baru. ” Rupanya ada perubah- 
an peraturan,” tutur Dahlan datar. Maka, 
Jumat pekan lalu, Bank Sentral mengirim 
surat ke Menteri Keuangan — sekaligus 
ralat atas langkah sebelumnya. BI memo- 
hon kepada Menteri Keuangan untuk ber- 


kirim surat ke Menteri Kehakiman, agar 


para pejabat Bank Summa tetap di tempat. 

Dahlan tampaknya enggan membicara- 
kan cekal lebih jauh. Ia, misalnya, tak 
bersedia menyebutkan nama-nama ke-11 
orang yang oleh BI diminta untuk dicekal 
itu. Tapi, Sabtu lalu, Menteri Muda 
Keuangan Nasrudin Sumintapura memasti- 
Кап, permohonan cekal tersebut sudah 
diproses sesuai dengan prosedur — artinya 
disetujui. 


Perihal cekal itu sendiri masih diperde- 


batkan orang. Dalam pandangan Sri Bin- 
tang Pamungkas — tokoh PPP yang pernah 
jadi konsultan di Summa International — 
cekal itu sebenarnya 
tak perlu. "Menurut 
saya, mereka dari As- 
tra itu bukannya 
orang-orang yang 
perlu dicurigai untuk 
dicekal. Apalagi Pak 
Willem, kan aset pri- 
badinya cukup untuk 
mengoperasikan 
kembali Bank Sum- 
ma,” ujarnya kepada 
Wahyu Muryadi dari 
TEMPO, "bekukan sa- 
ja asetnya.” 

Dahlan juga me- 
nyangkal kalau ada 
yang berpendapat 
bahwa dasar репсе- 

. kalan adalah rasa cu- 
пра. "Langkah ini 
hanya untuk mem- 

perlancar pemeriksaan atas orang-orang 
yang memegang kunci masalah Bank Sum- 
ma,” demikian alasannya. 

Adapun halnya Edward Soeryadjaya, 
mungkin dianggap sudah tak ada kaitan lagi 
dengan Bank Summa, jadi wajar bila sejak 
12 November silam ia berada di Jerman. 
Pamannya, Benjamin Soeryadjaya, meng- 
atakan kepada TEMPO bahwa Edward ber- 
ada di sana untuk menghadiri rapat tahun- 
an Summa Handelsbank. 

Di AS, kasus Bank Summa ini bisa 
dikategorikan fraud (penipuan), mengingat 
digunakannya dana bank untuk kegiatan 
non-bank dalam grup sendiri. Selain itu 
pinjaman dalam grup sendiri telah melebihi 
ketentuan legal lending limit, — hanya 
boleh 30% dari modal disetor. Kembali ke 
cekal, orang masih banyak bertanya-tanya 
mengapa antara dua instansi penegak otori- 
tas moneter terkesan seperti tidak ada 
koordinasi. 

MC, Iwan Himawan, Wahyu Muryadi 





Bank Summa III 


Berapa Utang 
Bank Summa? 


Nasabah besar Bank Summa sudah 
tak sabar menunggu. Diperkirakan, 
tagihan mereka sekitar Rp 930 milyar. 
Kapan bisa dikembalikan? 


Indah, Jakarta, milik seorang peng- | 

urus Bank Summa, pekan lalu terke- 
na hujan batu. Siapa yang menimpuki 
rumah tersebut, belum diketahui. Tak | 
mustahil, itu ulah beberapa nasabah besar 
yang dananya tertahan di Bank Summa. 
Dan dana jutaan atau milyaran itu sampai 
kini, belum jelas nasibnya. 

Wajar bila mereka panik. Pingsannya 
Bank Summa sejak 13 November lalu telah 
menyebabkan dana mereka "terjerat”. Pa- 
dahal, mereka mendepositokan dananya di 
Bank Summa karena ada iming-iming kre- 
dit overdraft. Kreditnya belum turun, men- 
dadak Bank Summa kolaps. 

Berapa jumlah dana masyarakat pena- 
bung di atas Rp 10 juta di Bank Summa 
dewasa ini, memang belum terungkap. Ada 
yang mengatakan sekitar Rp 900 milyar. 
Angka ini tampaknya diperoleh dari data 
Berita Perbanas edisi Juni 1992 (lihat 
diagram). Di situ tercantum, dana ma- 
syarakat di Bank Summa pada akhir 1991 
berjumlah Rp 1.062 milyar. Pada 13 No- 
vember lalu diketahui bahwa dana para 
penabung kecil di bawah Rp 10 juta sekitar 
Rp 131 milyar. Berarti, sisa milik para 
penabung besar sekitar Rp 930 milyar. 

Jumlah sebesar itu tampaknya tak mung- 
kin ditutup keluarga William Soeryadjaya 
dengan menjual sisa saham mereka di PT 
Astra International. Menurut data resmi 
dari Direktur Keuangan Astra, Rini Su- 
wandhi, sisa saham mereka 128 juta 
lembar. : 
Jika saham-saham tersebut dipaksa dijual 
di bursa menurut harga pasar Rp 8.500, 
akan menghasilkan sekitar Rp 1.088 milyar. 

Tapi, mengingat saham-saham itu dalam 
status gadai pada sejumlah bank dengan 
harga pokok Rp 5.000 per lembar, hanya 
ada sisa Rp 3.500 per lembar. Kalau toh 
dijual seluruhnya, cuma diperoleh Rp 448 
milyar. Jelas tak akan cukup. 

Belum lagi Jumlah kewajiban langsung 
Bank Summa pada sejumlah bank. Dari BI 
saja sudah terungkap ada pinjaman dalam 
bentuk SBPU (surat berharga pasar uang) 
berjumlah Rp 300 milyar lebih. Itu sudah 
merupakan pinjaman lama. Jumlah terse- 
but memang tergambar dalam neraca per 31 
Desember 1991. Di situ terlihat Bank 
Summa mempunyai pinjaman antarbank 
sebanyak Rp 645 milyar. Bagaimana posisi- 
nya yang terakhir, belum ketahuan. Yang 


IN rumah di kawasan Pondok 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


бз. Бағ -—- 





jelas, dua pekan lalu 13 bank telah membe- 
rikan pinjaman pula — untuk mengembali- 
kan uang nasabah kecil Bank Summa - 
sebesar Rp 131 milyar. 

Kalau cuma mengharapkan keluarga 
William harus melego saham Astra dengan 
hasil Rp 448 milyar tadi, jelas tak akan 
memadai. Kalau dipaksakan juga, masalah- 
nya adalah siapa yang harus dibayar lebih 
dulu. Apakah para nasabah penabung, 
ataukah bank-bank pemberi pinjaman? 
Bank Indonesia selaku otoritas moneter 
jelas dalam posisi yang sulit untuk mengam- 
bil keputusan. Sebab, BI pun mempunyai 
tagihan langsung di Bank Summa. 

Memang masih ada saham-saham Bank 
Summa. Nilai bukunya pada akhir tahun 
1991 sekitar Rp 472 milyar. Berapa nilai 
saham-saham ini ketika dibeli 100% oleh 
William Soeryadjaya pada 9 Juni 1992, 
masih menjadi tanda tanya. Yang sudah 
terungkap dari sumber yang bisa dipercaya, 
William telah menyuntikkan modal Rp 700 
milyar. Hanya, sumber ТЕМРО tak menje- 
laskan dana itu untuk apa. Tapi, kemung- 


“Ekonomi & Bisnis 


1.100 milyar diambil oleh grup Summa 
sendiri. "Kredit kepada orang luar berjum- 
lah sekitar Rp 400 milyar. Hanya 75% yang 
bisa dijual,” kata seorang yang mengetahui 
isi perut Bank Summa. 

Jika benar kredit yang diambil Grup 
Summa mencapai Rp 1.100 milyar, jelas 
telah melanggar ketentuan BI. Menurut 
ketentuan BI, pemegang saham boleh 
mengambil kredit maksimal 30% dari nilai 
modal saham mereka (Rp 472 milyar). 
Lebih celaka lagi, "Kredit yang diambil 
Grup Summa tidak disertai agunan yang 
memadai. Bahkan administrasinya tak ber- 
es. Ini yang kita bilang mismanajemen,” 
kata seorang yang tahu cukup banyak soal 
Bank Summa. 

Suatu hal yang belum terungkap, di mana 
sekarang dana likuid dan semilikuid yang 
berjumlah Rp 637 milyar pada posisi akhir 
1991. "Sebagian tentu berbentuk aset tak 
bergerak seperti gedung dan tanah. Itu ada, 
tapi tak banyak,” kata sumber TEMPO itu 
lagi. Hanya saja, sumber ini tak mau 
menjelaskan di mana. dana  likuid/ 


ASET BANK SUMMA: 
Rp2.174,1 Milyar 


Rp1.536,6 
milyar 


MULYAWAN 


kinan besar, suntikan Rp 700 milyar dipakai 
untuk membeli saham-saham Bank Summa 
(Rp 472 milyar) dan sisanya untuk mem- 
bayar utang. 

Juni lalu, ketika Bank Summa kalah 
kliring — yang segera diselamatkan oleh 
William Soeryadjaya — suatu konsorsium 
yang dipimpin Panin Bank telah me- 
nyuntikkan sekitar Rp 200 milyar. Dana ini 
langsung ditarik lagi oleh Panin Group, 
begitu William menyuntikkan dana. Se- 
hingga posisi pinjaman bank-bank di Bank 
Summa mestinya masih seperti pada akhir 
tahun 1991, yakni sekitar Rp 645 milyar. 

Nah, jika kewajiban kepada para nasa- 
bah (Rp 930 milyar) ditambah pinjaman 
antarbank (Rp 645 milyar) berikut pinjam- 
an terbaru dari 13 bank (Rp 131 milyar), 
seluruh utang Bank Summa sekarang ini Rp 
1.706 milyar. 

Bagaimana Bank Summa harus mem- 
bayar semua kewajiban itu? Di atas kertas, 
kredit-kredit Bank Summa (Rp 1.536 mil- 
yar) mestinya bisa dijual. Tapi kredit-kredit 
tersebut sebagian besar kabarnya tidak 
disertai agunan. Soalnya, kredit sekitar Rp 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





| lik Bank Summa tetap akan mengatasi 


Pinjaman 
Bank 


semilikuid tersebut. 

Jika bank ini sempat kalah kliring dua 
kali, jelas likuiditas Bank Summa kosong 
melompong. Apakah Bank Summa harus 
dilikuidasi. Menurut juru bicara BI, Dahlan 
Sutalaksana, soal likuidasi adalah urusan 
pemegang saham. ”Вакап ВІ yang harus 
melikuidasi,” ujarnya menandaskan. 5е- 
mentara itu, sumber yang tahu "isi perut” 
Bank Summa itu merasa yakin bahwa 
William masih sanggup membenahi Bank 
Summa. 

Keyakinan ini diperkuat oleh pendapat 
seorang konsultan William di Bank Sum- 
ma. ”Dulu semua pihak mengharapkan Om 
Willem menjual aset-aset itu. Ini kan bukan 
soal 100 atau 200 juta. Mungkin saja Om 
punya hitungan bisnis tersendiri. Jual da- 
lam sistem paket,” katanya. 

Seorang tokoh lain yang juga dekat 
dengan William mengatakan, bahwa pemi- 


utang-utangnya.  "Secepatnya. Mudah- 
mudahan satu bulan,” ujarnya tanpa ragu. 


Max Wangkar, Dwi S. Irawanto 








OPEC 


Akhirnya 
Kompak Juga 


Dan sektor minyak, pendapatan 
APBN berjalan ternyata aman. 

OPEC masih bisa rukun, kendati ada 
anggota yang keluar. 


ANCANGAN anggaran pemba- 
ngunan dan belanja negara 


(RAPBN) yang akan disampaikan 
Presiden dalam pidato awal tahun baru 
1993, bisa dipastikan lebih meningkat. 
Sementara dalam anggaran 1992-1993 har- 
ga minyak diperhitungkan rata-rata 17 
dolar, untuk tahun fiskal berikutnya mung- 
kin akan lebih tinggi US$ 1 sampai 2. 

Mengapa Pemerintah berani mendon- 
gkrak harga patokan minyak? Sebab, O- 
PEC (Organisasi Negara-Negara Pengek- 
spor Minyak) ternyata masih rukun. Ken- 
dati ada selisih paham di antara anggota- 
nya, kesepakatan tercapai juga. 

Sidang OPEC pekan lalu, di Wina, 
membuktikan hal itu. Acara utama adalah 
menentukan tingkat produksi masing-ma- 
sing negara. Ini perlu, karena selama 
Perang Teluk (Agustus 1990), para anggota 
bebas berproduksi untuk menutup keku- 
rangan suplai minyak, karena rusaknya 
ladang-ladang minyak di Kuwait dan Irak. 

Kini kondisi mereka mulai pulih sehingga 
kuota harus kembali diatur. Menteri Per- 
minyakan Venezuela, Alirio Parra, yang 
ditunjuk sebagai Presiden OPEC, meng- 
imbau agar produksi OPEC dibatasi paling 


Kilang minyak Kuwait berproduksi kembali 
Sepakat 24,8 juta barel per hari 


77 





Ж 






tinggi 24,5 juta barel рег һап. Dan semua 
anggota sepakat. Padahal, target itu lebih 
rendah dari produksi OPEC per September 
1992 yang 25,3 juta barel. Berarti, anggota 
harus memangkas sekitar 500.000 barel. 

Nah, ketika membagi jatah, timbul masa- 
lah. "Iran, produsen nomor dua terbesar di 
OPEC, langsung memasang kuda-kuda 
tinggi,” kata Sekjen OPEC, Prof. Dr. 
Subroto. Kata Iran, produksinya kini sudah 
3,9 juta barel per hari (bpd). Tapi Arab 
Saudi bilang, produksi Iran barulah 3,6 
atau 3,7 juta bpd. 

Kalau Iran tak mau turun, Arab Saudi 
pun tak mau mengurangi produksinya. Ada 
pengamat memperkirakan, keputusan 24,5 
bpd itu didasarkan pada kesepakatan O- 
PEC Agustus 1992, ketika Irak dan Kuwait 
belum berproduksi normal. 

Ketika itu Kuwait dibiarkan memompa 
1,15 juta bpd. Dalam sidang pekan lalu, 
Kuwait setuju kuota OPEC 24,5 juta, tapi 
menteri perminyakannya, Ali Ahmad Al- 
Baglhi, minta kuota Kuwait tak kurang dari 
1,75 juta bpd. Permintaan ini menyebabkan 
para mediator kelabakan. 

Tapi, dalam perundingan Jumat malam, 
dicapai juga kesepakatan. Jatah Kuwait 1,5 
juta bpd. Iran menerima 3,49 juta bpd dan 
Arab Saudi 8,395 juta bpd, sedangkan Irak 
tetap 0,5 juta bpd. Jatah anggota lain 
rata-rata tak berubah, termasuk Indonesia, 
yang diberi jatah 1,374 juta bpd. 

Seluruh produksi OPEC ditetapkan 
24,582 juta barel. Kuota tersebut berlaku 1 
Januari hingga akhir Maret 1993. Menurut 
perkiraan Prof. Subroto, permintaan mi- 
nyak OPEC di awal tahun 1993 nanti sekitar 
25 juta barel. Dengan pembatasan produksi 
di bawah permintaan tadi, diharapkan 
harga minyak akan naik. 

"Tingkat harga basket sekarang rendah, 
cuma 18,50 dolar per barel,” kata Subroto 
dalam wawancara lewat telepon. “Kalau 
target harga minyak dalam APBN sampai 
Maret nanti 17 dolar per barel, itu akan 
tercapai,” Subroto menambahkan. 

Di Jakarta, seorang tokoh dari kalangan 
teknokrat membenarkan bahwa harga 
patokan minyak sekarang mungkin akan 
dipakai sebagai patokan RAPBN menda- 
tang, ”Nota Keuangan RAPBN masih 
disusun, dan paru selesai 26 Desember 
mendatang,” kata tokoh itu. 

Kini Pemerintah masih memegang ca- 
dangan anggaran sekitar Rp 3,5 trilyun, 
hasil rezeki minyak masa Perang Teluk. 
Kendati harga minyak dalam tahun anggar- 
an berjalan rata-rata tinggi, ” masih harus 
menunggu sampai Maret,” katanya. 

Selain soal kuota, pekan lalu Ekuador 
resmi keluar dari OPEC. Negara itu tak 
mampu membayar iuran anggota dan tak 
mau produksinya dikendalikan. Sementara 
itu, Rusia dan Kazakhstan mengirimkan 
utusan ke OPEC untuk melacak hak-hak 
dan kewajiban anggota OPEC. ”Ара ini 
berarti Rusia ingin menjadi anggota OPEC, 
itu masalah lain,” kata Subroto. 

Max Wangkar 




























































78 


Ekonomi & Bisni 


Perdagangan Internasional 


Veto 
Petani Eropa 


Para perunding dari ME menyetujui 
usul AS untuk memotong subsidi 
pertanian. Tapi, Putaran Uruguay 
terancam. 


S EORANG petani dan sembilan poli- 








si antihuru-hara terluka dalam suatu 

kerusuhan di utara Kota Beauvais, 
Prancis. Kerumunan petani memang telah 
memblokir jalan menuju ke Brussels, seo- 
lah hendak membuktikan bahwa hubungan 
ke markas besar Masyarakat Eropa (ME) 
itu telah putus. 

Di National Assembly, Paris, lebih dari 
dua ribu petani menyalakan kembang api, 
melempari polisi dengan botol, kaleng, dan 
buah apel. Kembang api 
dan berbagai aksi di 
beberapa kota lain di 
Prancis telah mengaki- 
batkan lebih dari 50 poli- 
si terluka. Kedai ham- 
burger McDonald, yang 
selama ini dianggap sim- 
bol keberhasilan dagang 
AS, kecut pula. Lantas 
menyiarkan pengumum- 
an, restorannya meng- 
gunakan daging dan ken- 
tang Prancis. 

Kejadian pertengahan 
pekan lalu itu merupa- 
kan protes petani Pran- 
cis atas hasil negosiasi 
ME dengan Amerikat 
Serikat, khusus me- —< 3 
nyangkut produk-pro- ES 





duk pertanian. Hasil ne- Protes petani Prancis 
gosiasi itu menyebutkan, Menolak pemotongan subsidi pertanian 


ME akan memotong 

subsidi pertanian. Keputusan ini dimaksud- 
kan agar posisi komoditi pertanian AS bisa 
mengimbangi komoditi para anggota ME, 
terutama Prancis. 

Perundingan itu sendiri merupakan lang- 
kah lanjutan setelah AS mengancam bahwa 
terhitung 5 Desember ini, negara itu akan 
menaikkan tarif bea masuk komoditi hasil 
pertanian (seperti anggur putih dan minyak 
nabati) sampai 200%. 

AS mengancam, karena negeri itu telah 
rugi US$ 1 milyar per tahun akibat produk 
pertaniannya kalah bersaing menghadapi 
komoditi sejenis dari ME. Kalau saja tidak 
ada perundingan di tingkat komite antara 
AS dan ME, kedua pihak bisa terjerembab 
ke perang dagang. Tapi, bila tidak juga 
ditemukan jalan tengah yang bisa diterima 
AS dan ME, Putaran Uruguay GATT 
(Persetujuan Umum Tentang Perdagangan 
dan Tarif) akan sia-sia. 









Rupanya, lobi petani Prancis cukup ber- 
pengaruh atas pemerintahnya. Para petani | 
itu tidak segan-segan mengamuk dan me- 
numpahkan hasil pertanian mereka — ter- 
masuk susu — ke jalan-jalan. Kesepakatan 
antara perunding ME dan AS tidak diteri- 
ma oleh Prancis. Di depan senat, Perdana 
Menteri Prancis, Pierre Beregovoy, mene- 
gaskan, ”Saya tidak menerima hasil kepu- 
tusan komisi.” 

Permintaan untuk segera mengadakan 
pertemuan para menteri pertanian dan 
menteri luar negeri ME — guna membahas 
kembali rencana pemotongan subsidi ek- 
spor bahan pertanian tersebut — disetujui 
oleh 301 suara, dengan 251 suara menolak. 

Kenyataan itu mengisyaratkan, besar 
kemungkinan rencana pemotongan subsidi 
akan diveto oleh negara-negara anggota 
ME. Apalagi ada dukungan dari sesama 
anggota ME. Menteri Pertanian Italia 
Gianni Fontana menyambut rencana Pran- 
cis untuk menggunakan hak veto tersebut. 
Para petani di Belgia telah memblokade 
kediaman menteri pertanian mereka dan 


mendesak agar menolak persetujuan 
ME-AS. Bahkan petani di Jerman, selain 
minta pemerintahnya memveto, juga 
mengancam akan melakukan pawai masal, 
8 Desember nanti. 

Direktur Jenderal GATT Arthur Dunkel 
sebenarnya mengharapkan, setelah perun- 
dingan antara ME dan AS rampung, Putar- 
an Uruguay bisa dimatangkan akhir tahun 
ini juga. Kesepakatan pemotongan subsidi 
yang kini diprotes bahkan sudah mendo- 
rong pemerintah Jepang untuk membuka 
pasar bagi komoditi pertanian, terutama 
beras. 

Kini, semua niat baik untuk menata 
hubungan dagang internasional yang lebih 
luwes terancam oleh protes petani di Ero- 
pa. AS sendiri sampai sejauh ini belum 
bereaksi, barangkali juga karena veto dari 
anggota ME itu belum terlaksana.. 

MC 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


Showbiz 


Impor Musik 
dan Hiburan 


Showbiz bisa menjadi lahan bisnis 
yang subur. Kanindo Group dan 
Setiawan Djody optimistis. Tim 
profestonal harus ada. 


hun, warga Jakarta seakan dimanja 
oleh para pengusaha showbiz. Ahad 
malam lalu, bertempat di Jakarta 
Convention Center, kawula muda 
Jakarta bisa menikmati suguhan 
“mutakhir grup band Toto. Grup 
ini adalah grup pop rock tersohor 
yang selama ini hanya bisa dinik- 
mati lewat kaset atau video clip di 
televisi. 

Pada hari yang sama, raja 
rhythm & blues B.B. King tampil 
di Hard Rock Cafe, Jakarta. King 
lalu disusul Natalie Cole, vokalis 
kondang anak penyanyi kelas du- 
nia Nat King Cole. 

Sepulang Natalie, datanglah Ju- 
lio Iglesias (6 Desember), Andy 
William, dan Sergio Mendes - 
dua nama terakhir diimpor untuk 
acara malam Tahun Baru. Grup 
fusion Casiopea dan heavy metal 
Guns 'n Roses adalah nama yang 
akan tiba pula pada awal tahun 
1993. Para penyelenggaranya pun 
bervariasi, dari Sentra (Kanindo 
Group, untuk Toto 
dan Andy William), 
PMI (Natalie Cole), 
sampai Airo (Setiawan 
Djody, untuk Guns 'n 
Roses). 

Semua show besar itu 
seperti menandai ke- 
bangkitan showbiz di In- 
donesia. Tampaknya ka- 
langan pengusaha, baru 
belakangan ini menyadari 
bahwa showbiz merupa- 
kan industri yang juga 
memberikan banyak un- 
tung — kendati belum Š 
seuntung di negeri asalnya, 


Е АРА hari-hari menjelang tutup ta- 


Ekonomi & Bisnis : 


Maka pihak investor semakin yakin, 
showbiz adalah sumber keuntungan yang 
tak boleh diabaikan. Masa panennya bisa 
dinikmati dalam dua bulan, sejak mem- 
bayar artis sampai pertunjukan. 

Kanindo Group, yang dipimpin Robby 
Tjahyadi, pada tahun 1990 mendirikan 
Sentra Enterprise. Debutnya ialah per- 
tunjukan David Copperfield, dengan inves- 
tasi Ер 1,5 milyar dan untung bersih 30%. 
"Ini keuntungan besar yang kami alami dari 
bisnis ini,” kata Presiden Direktur Sentra 


Enterprise, Roy Irawan Tjandra. 
Sebelum Toto, pertunjukan yang di- 
biayai Sentra meliputi New Kids On The 
Block (NKOTB), Diana Ross, MC Ham- 
mer, dan David Copperfield (1992). Roy 


Tampil di Indonesia: King, Iglesias, dan Natalie Cole 


AS. Apalagi para artis top Showbis kini menguntungkan 


dari sana semakin percaya 

kepada kesanggupan orang Indonesia un- 
tuk menyediakan peralatan memadai, se- 
suai standar internasional. 

"Kalau tidak, mana mungkin mereka 
bersedia datang ke sini. Mereka biasanya 
menuntut standar peralatan dan profesio- 
nalitas tinggi,” kata Ndol Geffarry, ko- 
mandan Multivision Group (sejak 1979), 
yang dipercaya banyak pihak untuk menja- 
di penyelenggara pertunjukan. 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


membenarkan bahwa massa penontonnya 
adalah anak-anak muda. 

"Kami tak bisa menjual tiket dengan 
harga mahal,” kata Roy kepada Sri Wahyu- 
ni dari TEMPO. Tapi kalau pasarnya usia 
30-an ke atas, atau seluruh keluarga sekali- 
gus (seperti David Copperfield atau Holi- 
day on Ice, Februari nanti), keuntungannya 
jelas di atas 10%: Diana Ross, umpamanya, 
mendatangkan untung 15%. 


Roy, menghitung secara sangat konser- 
vatif. Katanya, keuntungan bisa lebih besar 
kalau saja promosi lebih agresif, kebocoran 
karcis diperkecil, dan ada kerja sama 
regional dengan perusahaan sejenis dalam 
mendatangkan artis top. ' 

бепіта memang menjalin kerja sama, 
misalnya dengan Sun Vic (Singapura) atau 
Johny Young dari Malaysia. Dengan kerja 
sama, tiket pesawat dan kargo peralatan 
band ditanggung bersama. Artisnya juga 
untung, karena sekali gebrak langsung 
masuk ke beberapa negara ASEAN. 

Usahawan Setiawan Djody, yang untuk 
Guns 'n Roses akan menanam modal 
sampai US$ 2 juta, lebih konservatif lagi. 
Katanya showbiz di sini tidak banyak 

m» meraup laba. ”Saya terus me- 
lakukannya, karena di masa 
datang akan menjadi ladang 
bisnis yang baik, memiliki pa- 
sar yang besar,” kata Djody. 
Apalagi selain musik dan su- 
lap, showbiz juga mencakup 
pertunjukan semacam Holiday 
on Ice atau Dinosaurus. 

Dan kalau pintar, pertunju- 
kan akrobatik Chi Kung, yang 
didatangkan oleh Seni Kreasi 
Promosindo, juga bisa meng- 
untungkan. 
Industri showbiz bisa lebih 
cerah kalau saja ada deregula- 
51. Selama ini, selain ada keha- 
rusan sensor — peraturan lama 
untuk menyaring artis berba- 
hasa Mandarin - 
ada pula ke- 
wajiban 
membayar 
IWPL (iuran 
wajib pendidi- 
kan dan latihan) 
kepada Departe- 
men Tenaga Ker- 
ja. Iuran ini menca- 
' pai US$ 200 untuk 
tiap artis. "Ini terasa 
berat kalau yang da- 
tang rombongan besar 
seperti Holiday on Ice 
itu," kata Direktur Seni 
Kreasi S. Suryadi. 
Dari semua  kegiatan 
showbiz, yang bebas dari 
ancaman kerugian adalah pe- 
laksana  produksi,  seperti 
Multivision, yang hidup dari 
fee. Ndol Geffarry bilang, dari pengalaman 
selama ini sebagai production manager 
lebih banyak untungnya. 

Dan sektor ini mampu menyerap 
120—140 orang tenaga kerja pada setiap 
acara. Tapi, untuk membuat perusahaannya 
profesional dan diakui manajer grup band 
kelas dunia, investasinya juga besar, paling 
tidak Rp 7 milyar. Dan kalau melihat 
perkembangan sekarang, menurut Ndol, 
investasi itu perlu ditambah lagi. 

MC, Nunik Iswardhani 








` wasa 



























































Lebih Cepat 
Lebih Murah 


EBUAH jetfoil buatan 
‚ Swedia telah dipesan oleh 
PT Pelni dan akan tiba di pela- 
buhan Tanjungpriok, Jakarta, 
tengah Desember depan. De- 
ngan jetfoil ini, Pelni pun me- 
luncurkan PE (Pelni Ekspres) 
Satu. Dalam tempo sepekan, 
jetfoil itu akan dioperasikan 
untuk melayani rute 
Semarang—Surabaya— Banjar- 
masin. 
PE Satu mampu melayari 
rute itu dalam delapan jam. Ini 
berarti 12 jam lebih cepat ke- 


> 
=i 
ш 
а. 
Ф 
< 
> 
5 
29 
Ф 
< 
к 
2 
ш 
> 
2 
x 
o 
a 


Kapal Pelni Expres Satu 
Lebih cepat dan lebih murah 


timbang Kalimutu dan dua ka-. 


pal lainnya — juga melayari rute 
yang sama. Harga tiketnya Rp 
70.000 untuk sekali jalan, atau 
sama dengan harga tiket kelas 
III di KM Kalimutu. Menurut 
Sudarsono, kepala hubungan 
masyarakat Pelni, perbedaan 
harga yang mencolok ini wajar, 
karena dengan tempo pelayar- 
an yang lebih cepat, biaya oper- 
asi yang dibutuhkan menjadi 
lebih rendah. | 
Hanya saja, РЕ Satu cuma 
mampu mengangkut 408 pe- 
numpang, jauh lebih rendah 
ketimbang Kalimutu yang ber- 
kapasitas sampai 1.100 orang. 
Namun, kehadiran si cepat ini 
sudah cukup meringankan beb- 
an kerja aparat Pelni di Sura- 
baya. “Soalnya, dengan tiga 
kapal, selama ini kami selalu 
kewalahan melayani perminta- 
an tiket,” kata Frenky Usman, 
` kepala cabang Pelni Surabaya. 
Tapi masih menjadi tanda 
tanya, mengapa Pelni mema- 
sang tiket lebih murah. Bukan- 
kah dengan tarif yang me- 


80 


nyamai tarif Kelimutu pun, PE 
Satu akan lebih banyak dipe- 
rebutkan penumpang? 


Lippo Masuk Cina 


INI giliran Lippo Group 

mendapat proyek di RRC. 
Rabu pekan lalu, salah satu 
perusahaan Lippo di Hong 
Kong, Lippo Ltd., telah mene- 
ken perjanjian kerja sama de- 
ngan pemerintah Kota Fuzhou, 
untuk mendirikan perusahaan 
patungan yang diberi nama Fuz- 
hou Enterprises. Perusahaan 
itu berkedudukan di Hong 





Kong, modal awalnya HK$ 1 
milyar (sekitar Rp 270 milyar) 
dan Lippo menjadi pemegang 
saham mayoritas. Hal ini diung- 
kapkan oleh Joseph Chiang, 
direktur pelaksana dari Lippo's 
China Consortium. 

Belum jelas berapa persen 
dana yang ditanggung Lippo. 
Joseph Chiang, sebagaimana 
dikutip South China Morning 
Post edisi 25 November 1992, 
menandaskan bahwa Lippo ti- 
dak akan menanggung sendiri 
semua biaya proyek. Lippo a- 
kan bertindak sebagai jembatan 
antara pemerintah Kota Fuz- 
hou dan lembaga-lembaga 
keuangan internasional. 


Fuzhou Enterprises akan 
membangun sebuah bandar u- 
dara internasional, fasilitas kar- 
go dan penumpang, jalan, jem- 
batan, dan sejumlah proyek 
lain di Fuzhou, yang tak lain 
adalah kota kelahiran taipan 
Lippo Group, Dr. Mochtar Ria- 
dy. Mungkin sekali proyek itu 
akan dibangun dengan sistem 


Bisnis Sepekan 








BOT (bangun, operasikan, lalu 
transfer ke pemerintah). Tapi 


mungkin juga dalam format 


BOO (bangun, operasikan, dan 
miliki). - 

Investasi Lippo di Cina rupa- 
nya tidak cuma sebatas Fuzhou. 
Seorang direktur eksekutif dari 
Lippo di Hong Kong, John Lee, 
mengatakan bahwa Lippo telah 
mempunyai suatu strategi in- 
vestasi di Cina. Targetnya, pa- 
da tahun 1995, investasi itu 
sudah menghasilkan laba. 


Kuota Naik 3 Juta Ton 


DA kabar gembira buat 
produsen semen. Mulai ta- 


“hun depan, kuota ekspor semen 


dinaikkan dari 0,5 juta ton 
menjadi 3,5 juta ton. Kebijak- 
sanaan ini diambil setelah meli- 
hat bahwa kebutuhan semen 
dalam negeri sudah tercukupi. 
Bahkan pasok semen nasional 
sudah melebihi kebutuhan. 

Tentu saja produsen gembi- 
ra, karena mengekspor lebih 
untung ketimbang menjual di 
pasar lokal. Harga semen ek- 
spor adalah US$ 55 per ton atau 
sekitar Rp 103 per kilo. Tapi ini 
harga bersih. Sedangkan harga 
jual lokal, yang Rp 125 per kilo, 
masih harus dipotong berbagai 
komponen biaya, misalnya 
biaya kertas semen, ongkos 
angkut, bongkar-muat, susut, 
dan margin distribusi. Sehingga 
harga dalam negeri jatuh lebih 
rendah. 

Dari: segi pembayaran, ek- 
spor juga lebih menguntung- 
kan, karena uangnya bisa lang- 
sung masuk kocek. Lain dengan 
pembayaran dalam negeri yang 
dilakukan dengan sistem kredit 
3 sampai 6 bulan. Kini, dengan 
total produksi 16 juta ton per 
tahun, sebenarnya para produ- 
sen bisa memperoleh kuota ek- 
spor hingga 5,5 juta ton. Mak- 


lum, kebutuhan dalam negeri. 


diperkirakan 9,5 juta ton saja. 
Lantas kenapa Pemerintah ti- 
dak memberikan kuota seba- 
nyak itu? Jawabnya mudah di- 
tebak. 

Kalau sisa pasar dalam negeri 
diberikan seluruhnya, tidak 


mustahil para produsen akan 


mengekspor semen secara 
jor-joran. Dan ini sangat ra- 
wan, apalagi bila kebutuhan 





lokal tiba-tiba meningkat. Bisa 
saja si bubuk abu-abu itu meng- 
hilang dari pasaran, dan mem- 
beli semen satu sak saja harus 
memakai surat pengantar dari 
RT dan RW, plus memperlihat- 
kan KTP. Kalau itu terulang, 
kan runyam sekali. 5 


Mengandalkan 
Pertumbuhan Surabaya 


RISIS yang menimpa se- 

jumlah bank belakangan- 
ini rupanya tidak membendung 
niat bank lain berekspansi. PT 
Bank Bahari, yang didirikan 25 
tahun silam, Selasa pekan lalu 
membuka cabang pertamanya 
di Surabaya. : Kok berani? In- 
vestasinya ternyata kecil, cuma 
Rp 1,5 milyar. Dana ini sudah 
menutup sejumlah biaya: sewa 
gedung, rekrutmen dan pelatih- 
an personalia, komputerisasi 
dan promosi. 

Di sisi lain, prospek yang 
ditawarkan oleh Surabaya, 
yang pertumbuhan ekonomi- 
nya rata-rata 8% setahun. Me- 
nurut Muhamad Darwis, kepala 
cabang Bank Bahari di Sura- 
baya, prospek itu bisa diandal- 
kan. "Dari mayoritas customer 
base kami di Surabaya, memang 
mereka dari kalangan Angkat- 
an Laut,” ujarnya, kepada Edy 
Hafid dari TEMPO. 

Kenyataan ini erat kaitannya 
dengan orang-orang di bela- 
kang Bank Bahari, perusahaan 
yang kini memiliki total aset Rp 
210 milyar. Sebesar Rp 140 
milyar dari jumlah itu merupa- 
kan dana yang disalurkan pihak 
ketiga, di antaranya TNI AL. 
Melalui yayasan dan induk 
koperasinya, jajaran ABRI 
yang menguasai lautan ini me- 
miliki saham : 25%. Sisanya, 
75%, dikuasai oleh Mochtar 
Riady (75%), taipan Lippo 
Group. 

Ternyata, baru dua hari ber- 
operasi, Bahari di Surabaya 
berhasil meraup simpanan 25 
nasabah sebesar Rp 750 juta. 
Mereka dari kalangan peda- 
gang (tekstil dan pecah belah). 
“Orientasi kami memang pada 
retail banking,” kata Darwis. 
Jadi, sungguh tepat Bahari me- 
milih lokasi di tengah-tengah 
pusat grosir terbesar di kawasan 
Selompretan, Surabaya Utara. 





TEMPO, 5 DESEMBER 199: 





НОГ 


NO. 52 MANGGUNG 25 NOVEMBER 1992 
NURCHOLISH MADJID: 


АРА КАТА КІДІ SAJA! 


anya yang terserah kiai? Kenapa Nurcholish juga bilan 
TN barai bisa jadi berhala? Dan: “Rok mini menyalahi Е 


rinsip. Ара tujuannya? Biar 
Е чайыр i Jakarta lebih Barat dari oran 


Lagi: Banyak orang 


raktis? Huh bohong!”. 
New 


York. Night clubnya lebih vulgar...Sudahlah, cepat baca 
HumOr, biar tuntas dan jelas. 


MAT GYVER : ANTI POLUSI. 
Mat Gyver dibawa Ке Bali. Lho mana ada 
polusi di Bali? Ada, polusi budaya!” 


BUNG KARNO NYUNDUK SATE, 
тар X MELAYAT SEMUT MERAH. 

ahu nggak, apa perintah pertama 
CES Presiden Dan PB X kok suko 
memelihara semut merah? 


VISIT BANJIR YEAR. Jangan.takut 
njir. Ada resep jitu dan lucu menyambut 
unjungon banjir... 


JOKE. Biarkan daku menggonggong, eh 
anjing tetap berlalu - Katakan segalanya, 
kecuali yang sebenarnya. 


ZORAYA PERUCHA : BISA BASAH- 
BASAHAN, BISA EMPOT-EMPOTAN. 
Harry de Fretes: bisa tendang, bisa porno. 
Harry Rusli: bisa musik, bisa kriuk. 


ART BUCHWALD : HOSPITAL 

SWASTA. Dokter harus punya rumah 

sakit. Supaya jadi dokter ang lebih baik, 
tetapi juga lebih kaya. бой | 


ALAN DAN SUSI DATANG, 
АҮАМ DAN BEBEK 
KETAKUTAN. Ini kan akibat 
ari emas Olympiade. 
Ayam-ayam dicabuti bulunya... 


SEPINYA FFI, RAMAINYA 
KOMENTAR. Produksi film sepi. 
Penonton sepi. Mutu film juga 
ianggap sepi.Yang ramai: 
omentar dan serapahnya! 


FFI : FENGUSAHA FILM 

IHIK- IHIK. Bagaimana sih cara 
buat film laku? "Hormatilah wanita!” 
Lho kok tumben? 


ANEHDOT : GURU. Dulu artinya 
digugu dan ditiru. Eh, kini jadi tidak 
digugu malah Ваши Ааа lagi ang 

bilang : wagu tur kuru. 





KESALAHAN MEMBUAT LAMARAN 
KERJA. Wah, macam-macam. Ada yang 
kurang aa singkatan. Ada yang 
lampirannya kurang sebanyak-banyaknya... 


SEKSGERRR : DUNIA FILM. Enggak ah, 
takut ketagihan! Apanya yang ketagihan? 


DAN SEGUDANG KEKOCAKAN 
LAINNYA. Penulisnya juga top. Yudhistira 
ANM (S Asbun), Arwah Setiawan 
ogi), Eddy Suhendro (Serial Nona 
ekretaris), Permadi, SH (Zaman E 
Firman Muntaco (Sketsa Betawi), 
Dwi Koendoro, dan Johnny Hidayat. 


BANJIIIIRRR....BANJIIIRR | 
Jangan takut. Banjir ТУ kok. 
Syaratnya mudah, ikuti segera. 


an), 


4 Harga, : 
apa kata Rp 2.300 saja. 




















Aeon 


ENCANA TAJUK 
Roro» 


Eh Eh 1 1992, 
Ngo Lohnyo? 


Ehtihal Ehlem 1992, Ngo Lohnyo? 


Itulah bunyi oster yan 
dibentangkan oleh sekelompo 
peneunu rasa dari Gabungan 
emuda/i Bindeng Seluruh Indone- 
sia (GPBSD, di dune Penonton 
Bioskop Semua Impor (GPBSI juga). 
SAYA, SIH, SETIAP 
HARI KE BIOSKOP. 
TAPI JARANG о, 





ү у сла: 
ШЕШ _ 
[ Bioskop 








Kelompok GPBSI yang disebut 
porama. memprotes kebijakan 


elompok GPBSI yang disebut 
belakangan tadi. Menurut GPBSI 
Pertama, Pihak Kedua telah 
menyebabkan Pihak Pertama 
dirugikan secara material maupun 
filatelial. Karena, dengan hanya 
diputarnya film-film impor oleh Pihak 
Kedua, Pihak Pertama tidak bisa 
mendapatkan keuntungan dari 
Еа meterai. Lho? Jelasnya, 
ihak Pertama rugi karena 
merosotnya surat menyurat caci maki 
antara penonton film dengan para 
insan film. Maka hobi pengumpulan 
perangko bekas pun menjadi 
terpangkas habis. 


Menang api protes itu, Pihak 


Kedua berkilah : baca saja majalah 
terlucu di Indonesia kini : 


BACAAN SANTAI UNTUK ORANG SIBUK 





16 Kiat Jadi 
Presiden 


Semua orang boleh kok, ingin jadi 
presiden Asal mau dan OORE 

aranya juga ada kok, asal mau dan 
mampu. Kiatnya juga mudah kok. 
Asal baca HumOr terbaru ! 











ac 






















INGGU папа bakal 
М ада hajatan besar di 
sirkuit Sentul. Sir- 
kuit bertaraf internasional 
ini bakal diuji coba dengan 
pergelaran Indonesia Grand 
Prix. Untuk itu 35 pembalap 
motor dari Inggris, Austra- 
lia, Hong Kong, Thailand, 
Jepang, dan Malaysia hadir. 
Tercatat pula 13 pemba- 
lap mobil dari Inggris, Aus- 
tralia, Hong Kong, dan Malaysia bakal 
mengadu kelihaian. Bisa dipastikan sirkuit 
ini tak punya duplikat karakteristik. Tapi 
Sentul, yang punya kelembaban udara 
tinggi, gampang membuat capek pembalap. 
Untuk Anda ketahui, sirkuit ini berada 
di pinggir kiri jalan tol Jagorawi dari arah 
Jakarta, atau pada kilometer 37. Jika Anda 
tak lewat tol, bisa lewat pasar Citeureup. 
Sirkuit sepanjang 3.965 meter dengan lebar 
lintasan 15 meter itu berada persis di ping- 
gir Kali Cigede di 
kaki bukit. : 
Jumat pekan lalu 
Hutomo Mandala Pu- 
tra, sebagai ketua 
Yayasan Tirasa (pe- 
milik Sirkuit Sentul), 
meninjau pemba- 
ngunan sirkuit yang 
dikebut siang-malam | 
itu. Jadi kalau ada ke- . 
kurangan di sana-sini 
harap maklum, ka- 
rena grand opening 
sirkuit itu baru dila- 
kukan Agustus. tahun 
depan. Sekarang baru 
ada sebuah tribun 
berkapasitas 5.000 
penonton dan 5 tribun 
sedang dikerjakan. 
Dengan selesainya 
sirkuit Sentul maka 
sirkuit Ancol dikem- 
balikan ke pemilik- 
nya, Pemda ОКТ Ja- 
karta. Sirkuit Ancol 
ditinggal karena di- 
anggap tak aman buat pembalap. ” Tapi, je- 
'lek-jelek begitu Ancol banyak melahirkan 
pembalap kenamaan,” kata pembalap Tin- 
ton Soeprato. : : 
Tinton termasuk pembalap yang besar 
di Ancol. Selain itu ada Richard Hendarmo, 
Henky Iriawan (alm), Aswin Bahar, Che- 
pot, dan Sarsito. Walau Ancol dianggap tak 
menjamin keamanan, Tinton mengaku 
sanggup ngebut 300 kilometer per jam di 
sana. ”Gilanya, walau sirkuit itu lagi banjir, 
kami masih bisa balapan di situ,” katanya. 
Sonny Soh, pembalap Malaysia yang 
pernah menjajal Ancol di tahun 1971, juga 
mengomel dengan kondisi sirkuit itu. ” Per- 
mukaan lintasan benjol-benjol,” katanya. 
Belum lagi adanya aspal yang meleleh atau 
lintasan yang berbedak pasir. Pokoknya, 
FISA (federasi olah raga balap mobil in- 




































ROBIN ONG 
























82 






Sirkuit Sentul dalam pembenahan 


уенчы Ki ВР ЭР _ҥ __ _ a аы 


Akan dibangun lima tribun lagi 


Olahraga 


Sirkuit Sentul 
untuk Formula | 


Sirkuit Sentul di tepi jalan tol Jagorawi diuji-coba Minggu nanti 
dengan Indonesia Grand Pix. Di sini akan dibangun sirkuit 
modern untuk pergelaran balap mobil Formula 1. 


ternasional) beranggapan bahwa Ancol tak 
layak jadi arena balap mobil Formula І. | 

Makanya tahun 1986 Hutomo MP yang 
akrab dipanggil Tommy berniat memindah 
sirkuit Ancol ke Citeureup. Di sini diper- 
oleh tanah seluas 145 hektare. Nantinya 
yang ada tidak hanya sirkuit balap, tapi juga 
sirkuit motocross, go kart, lapangan golf, 
dan hotel berbintang tiga. 

Pada mulanya sirkuit dirancang melintas 
Sungai Cigede. Tapi FISA menyarankan 


dibangun di sebelah kali saja. Masalahnya, 
biaya membangun dan perawatannya besar 
jika melintas sungai. Pihak pelaksana se- 
tuju. Lebar sirkuit dibuat 15 meter, meski 
dengan lebar 13,5 meter saja sudah meme- 
nuhi syarat FISA. Dengan lebar badan yang 
“berlebih itu pembalap akan lebih tertantang 
untuk overtaking. 

Di tiap tikungan dibuat gravel pad (ban- 
talan dari gravel) yang berfungsi mengerem 
laju kendaraan yang menyelonong. Gravel 
pad terluas (panjang 88 meter) berada di 
tikungan pertama setelah start. 

Atas saran FISA, setiap sudut tikungan 
tak boleh dibuat terlalu landai. Untuk itu 
kemiringan maksimal dibuat hanya 3 de- 
rajat. Kalau kemiringan itu tinggi, menurut 
para pembalap, tantangannya kurang. Per- 
mukaan jalan dilapisi aspal impor jenis po- 















rus yang permukaannya ti- 
dak licin. Lapisan ini tebal- 
nya nanti mencapai 9 cm. 

Boleh dibilang, tahap 
pertama pembangunan sir- 
kuit ini sudah mencapai 
50%, menghabiskan dana 
Rp 23 milyar. ”Dana itu 
kami peroleh dari bantuan 
instansi-instansi,” kata 
Tommy. Misalnya, Bina 
Marga, Telkom, dan PLN. 
Persisnya, sumbangan dari para sub-kon- 
traktor instansi tersebut. ”Jadi sama sekali 
tak mengganggu anggaran Pemerintah,” 
kata Tommy. 

Menurut Tinton, seluruh pembangunan 
di kompleks ini bakal menyedot biaya Rp 
125 milyar. Jumlah itu tak seberapa di- 
bandingkan dengan terangkatnya nama In- 
donesia jika telah menyelenggarakan GP 
Formula I. Dan Tommy optimistis rencana 
itu bisa diwujudkan dua tahun mendatang 
di Sentul. "Kami se- 
dang melakukan ne- 
gosiasi intensif de- 
ngan FOCA, promo- 
tor Formula I,” kata 
Tommy. Seperti dike- 
tahui, rangkaian ba- 
lap mobil Formula I 
sudah digelar di 16 
sirkuit. Di Asia baru 
ada di Suzuka, Je- 
pang. 
Pembalap Chan- 
dra Alim, yang dihu- 
bungi TEMPO, juga 
optimistis Formula I 
* (kelas 3500 cc) bisa 
diselenggarakan di 
Sentul. Hal ini bisa 
diawali dulu lewat 
Formula ІП (kelas 
2.000 сс). Materi 
pembalap dalam ne- 
geri, kata Chandra, 
tak perlu dikhawatir- 
kan kekurangan stok. 
”Lihat saja di Jalan 
Sudirman atau di 
Menteng,” katanya. Maksudnya, di kedua 
jalan itu banyak pengebut muda alami. 

Tinton Soeprapto juga optimistis Indo- 
nesia gudang pembalap, salah satunya ada- 
lah keturunannya. ” Dalam jangka waktu 6 
atau 8 tahun, anak gua bakal ikut balap di 
Sentul,” katanya. 

Dengan berfungsinya sirkuit Sentul ini 
olah raga balapan diharapkan lebih semarak 
lagi. Apalagi dengan adanya tayangan 
ЕСТІ di Minggu siang dari arena balap mo- 
bil Formula I. Maka jika semua sesuai de- 
ngan rencana, bisa dipastikan Sentul bukan 
lagi tempat para pawang ” membuang” hu- 
jan seperti yang terdengar selama ini. 

Karena, di mana pun balap mobil For- 
mula I diselenggarakan, penonton pasti ra- 
mai. Maka Sentul pun diharapkan keciprat- 
an duit nanti. Widi Yarmanto dan Andi Reza Rohadian 































TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





ES 
SS 


Tenis. 


Langkah Benny 
di Arena Pro 


Petenis Benny Wijaya resmi masuk 
pro. Sekolah dikorbankan. Tekadnya, 
meraih peringkat 100 dunia. 


donesia: Benny Wijaya, 19 tahun, ter- 
jun ke profesional. Ia menjadi putra 
Indonesia pertama yang masuk pro. Senin 
pekan lalu namanya resmi tercantum seba- 
gai anggota ATP (asosiasi tenis profesional 
dunia) nomor W-134 dengan peringkat 265. 
Tapi Benny sendiri menyebutkan hal itu se- 
bagai bukan sesuatu yang luar biasa. 
Memang tak luar biasa. Sebab, di bagian 
putri sudah ada Yayuk Basuki, yang telah 
malang-melintang dan masuk 50 besar du- 
nia. Namun jejak Benny ini setidaknya bisa 
mengatrol petenis-petenis putra lainnya. 
Benny sendiri sudah mempersiapkan lama, 
dan dengan pengorbanan. Misalnya, ia 
mengundurkan diri dari sekolahnya di kelas 
П SMP. Ia harus memilih: sekolah atau te- 
nis 


San langkah maju buat tenis pro In- 


”Sekolah bisa saya lakukan nanti, tapi 
tenis tidak,” kata Benny. Setelah berhenti 
sekolah ia lebih berkonsentrasi di lapangan. 
Ia bisa mempraktekkan dan mempelajari 
pukulan-pukulan maut dan mengkaji kele- 
mahannya. Ia bertekad mengukir namanya 
di peringkat 100. ”Saya harus bisa men- 
capai itu. Mudah-mudahan sebelum usia 21 
tahun sudah bisa saya wujudkan,” katanya. 
Kalau sudah peringkat 100 dunia, Benny 
bisa bermain gratis, segala akomodasi di- 
tanggung panitia. 

Tapi Benny sekarang harus menanggung 
sendiri biayanya. Memang ia punya ”рег- 
janjian” dengan Martina Wijaya, pemilik 
klub Super Nugra. Kalau Benny betul-betul 
bisa mencapai peringkat 100, biaya meng- 
ikuti turnamen ATP yang selama ini ia ke- 
luarkan akan diganti Martina. "Ini untuk 
melecut Benny,” kata Martina. Soalnya, un- 
tuk masuk peringkat itu tidak mudah. 

Benny, yang bermata sipit dan bertubuh 
jangkung (tinggi 182 sentimeter, berat 70 
kilogram), mengayun raket sejak berusia 10 
tahun di sebuah lapangan tenis kecil di wi- 
layah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ia dibim- 
bing oleh ayahnya sendiri, seorang pelatih 
renang. Pelatih tenis Gondowijoyo (almar- 
hum) juga pernah memberi arahan dasar- 
dasar bermain tenis. 

Setiap hari Benny berlatih lima jam de- 
ngan sewa lapangan Rp 5 ribu per jam. Lalu 
menyewa pelatih Rp 100 ribu per minggu. 
Belum lagi untuk beli raket, bola, dan se- 
patu. ” Seminggu sekali saya mesti ganti se- 
patu,” katanya. Mencetak juara memang 
mahal, dan itu disadari keluarga Benny. 





Olahraga 


Buah perjuangan itu ternyata tak kecil. 
Pada usia 14 tahun Benny sudah menjuarai 
kejuaraan tenis nasional kelompok umur di 
bawah usia 18 tahun. Ketika berumur 16 
tahun ia sudah menjadi petenis nasional ter- 


. muda. Sejalan dengan biaya yang makin be- 
| sar dan latihan yang lebih intensif, sejak 


tiga tahun lalu Benny bergabung dan di- 
biayai oleh klub Super Nugra milik Mar- 
tina. 

Peran Martina untuk menggenjot Benny 
juga tidak kecil. Bahkan tugas-tugas bisnis- 
nya sering ia korbankan demi memacu 
semangat Benny -- Martina berada di ping- 
gir lapangan. Dalam pembinaan klub itu se- 
orang pemain membutuhkan biaya rata-rata 
Rp 100-150 juta setahun, termasuk me- 
ngirim pemain ke berbagai turnamen. 
Benny berlatih intensif sekitar 6-7 jam se- 
hari (5 jam teknis, sisanya fisik). 

Berkat latihan itu Benny pada usia 17 
tahun masuk tim Asian Games 1990. Ke- 





Benny Wijaya 
Sekolah bisa nanti, tenis tidak 


mudian, di turnamen tenis Australia Ter- 
buka Junior pada 1991, ia masuk di per- 
delapan-final. Hasil ini lumayan. Sebab se- 
lain Benny hanya Yayuk Basuki dan Atet 
Wiyono, di masa junior, yang pernah me- 
lewati babak 16 besar. Peringkatnya pun 
mulai merangkak naik: dari 400-an menjadi 
300-an ATP. 

Kini Benny memang harus merogoh ko- 
cek sendiri jika mengikuti turnamen. ” Ka- 


lau diambil rata-rata, termasuk mengikuti: 


turnamen, setiap tahun setidaknya saya 
menghabiskan biaya Rp 200 juta,” kata 








Benny. Biaya itu ditanggung orang tua 
Benny, ditambah pemasukan dari iklan 
sponsor. | 

Sekadar gambaran, pendapatan Benny 
dari tenis dalam tahun ini adalah: sponsor 
raket Dunlop Rp 24 juta, Lotto Rp 20 juta, 
iklan Sakatonik Liver Rp 15 juta, perusa- 
haan meubel PT Sanjaya Rp 6 juta, imbalan 
memperkuat tim Ja-Tim Rp 18 juta, dan 
dari bonus kejuaraan tenis sekitar Rp 40 
juta. Sejak Juni lalu ada tujuh pertandingan 
pro yang diikutinya. Rata-rata biaya yang 
dikeluarkan jika mengikuti satu turnamen 
di Asia 4.000 dolar AS, atau 7.000 dolar 
AS di Eropa. 

Hasilnya, ketika mengikuti kejuaraan 
Taipeh Championship Agustus lalu, Benny 
juara. Namanya juga tercatat sebagai pete- 
nis putra Indonesia pertama yang mengikuti 
tenis pro berhadiah Rp 600 juta, Oktober 
lalu di Taiwan. Sayang, dalam turnamen itu 
lajunya terhadang di ronde kedua oleh Jim 
Grabb, petenis AS juara ganda 
Amerika Terbuka. Pada ronde se- 
belumnya Benny mengalahkan pe- 
tenis Nigeria, Nduka Odizor, pe- 
ringkat 50 dunia. 

Dari penampilannya itu tam- 
paknya cita-cita Benny untuk ma- 
suk 100 dunia bukan sekadar me- 
raih bulan. Di mata Tintus Arianto 
Wibowo, pelatih Super Nugra 
yang sekali-sekali melatihnya, 
Benny dianggap punya kelebihan 
pada serve dan forehand. Tapi 
backhand-nya lemah. ” Kalau dia 
mau memperbaiki backhand-nya 
dengan sungguh-sungguh, saya 
yakin dia bisa mencapai peringkat 
100 dunia,” kata Tintus. 

Di balik kekurangan tadi, satu 
hal yang dikagumi Tintus adalah. 
tekad, kesungguhan, dan totalitas 
Benny pada tenis. ” Bayangkan, 
dia sampai rela meninggalkan se- 
kolahnya. Saya dulu masih mikir- 
mikir untuk tidak sekolah, Benny 
tidak. Dia tidak setengah-sete- 
ngah,” kata Tintus. 

Di mata Martina, Benny yang 
sudah dianggap anak sendiri itu 
punya semangat juang yang besar. 
Hanya kedisiplinannya yang perlu 
diluruskan. ” Misalnya, masih 
suka mencuri-curi waktu latihan 
untuk sekadar menelepon pacar- 
nya,” kata Martina sembari ter- 
tawa panjang. 

Memang Benny sendiri mengakui bebe- 
rapa kelemahan tadi, termasuk tak punya 
pelatih khusus, misalnya. Padahal pelatih 
khusus sangat penting buat seorang petenis 
pro, jika ingin maju. Jadi, rencananya, 
mengingat pelatih khusus bayarannya tak 
kecil, Benny menerapkan pola sambil me- 
nyelam minum air. ” Selagi mengikuti tur- 
namen di luar negeri, saya akan berlatih 
dengan pelatih asing,” katanya. 

Adakah hal itu efektif? Entah. 

WY dan Sri Wahyuni (Jakarta) 







РА yang membuat 
AN; epang mampu bang- 

kit dan membangun 
ekonominya setelah kalah 
perang? : 

Jumat pekan lalu di Uni- 
versitas Kristen Satya Wa- 
cana, Salatiga, di tengah 
acara seminar Agama dan 
Masyarakat, Profesor Dr 






Agama 


| Agama sebagai 
Kompas Ekonomi 


Seorang ilmuwan ternama, Rober N. Bellah, mencoba menjawab 
dari sudut agama, mengapa Jepang bangkit dan membangun 
ekonominya dari kekalahan di Perang Dunia II. 





itu harus sesuai dengan ke- 
adaan seseorang. Misalnya, 
adalah salah, menurut Bai- 
gan, bila kemewahan di- 
praktekkan oleh kalangan 
penguasa dan pedagang. 
” Sikap hemat itu selalu se-- 
suai dengan keadaan setiap 
orang, dan. itu merupakan 
perwujudan dari kejujur- 
an,” kata Baigan. 


Robert N. Bellah, Guru Be- 
sar Sosiologi dari Universi- 
tas California, Amerika Serikat, mencoba 
menjawab pertanyaan itu. 

Bellah memang salah seorang ilmuwan 
yang sekitar 35 tahun lalu, yakni ketika Je- 
pang baru bangkit dari kehancurannya, 
mengkaji hubungan agama dengan etos 
kerja, yang berpengaruh pada kebangkitan 
Jepang modern. Ide penelitian itu, diakui 
oleh Profesor Bellah, dipengaruhi oleh Etik 
Protestan-nya Max Weber, seorang ahli so- 
siologi Jerman, yang berbicara tentang hu- 
bungan agama dengan perkembangan ma- 
syarakat. 

Dalam penelitiannya, Bellah menemu- 
kan adanya semacam Etik Protestan pada 
masyarakat Jepang pada era Tokugawa. Itu 
tampaknya lalu menjadi lan- 
dasan bagi perkembangan ma- 
syarakat Jepang kemudian, 
dan landasan itu tampaknya 
demikian kukuh, sehingga tak 
hancur meski Jepang dibom 
atom Amerika. 

Yang perlu segera dicatat, 
makna agama yang dimaksud 
Bellah memang agak berbeda 
dengan agama samawi. Da- 
lam hal ini Bellah berpegang 
pada definisi Paul Tillich, se- 
orang sosiolog, tentang religi. 
Religi, kata Bellah, adalah si- 
kap dan tindakan ma- 
nusia yang berkaitan 
dengan keprihatinan 
paling dasar. Salah satu 
fungsinya adalah mem- 
beri rangkaian makna, 
yang kemudian bisa di- 
jadikan pegangan 
moral hidup sehari- 
hari: dalam kaitannya 
dengan masyarakat, 
maupun dengan Sang 
Pembuat alam semesta. 

Salah satu " agama” 
itu diciptakan oleh Is- 
hida Baigan, salah se- 
orang tokoh religus 
pada masa Tokugawa 
itu. Sejak muda Ishida 
Baigan sangat haus ter- 
hadap ” kebenaran”. Meskipun ia seorang 




















































KODANSHA ENCYCLOPEDIA OF JAPAN 


















MOCH, FARIED CAHYONO 


Robert N. Bellah 
Semangat bushido 


ajaran Shinto kepada masyarakat. Anehnya, 


mengembara ke mana-mana mencari seo- 
rang guru. 


84 





А 


pedagang, misinya adalah menyebarkan 


tokoh ini selalu dalam keraguan. Untuk 
menghilangkan keraguan itu Ishida Baigan 





Akhirnya Ishida bertemu dengan seo- 
rang tua bernama Oguri Ryoun. Ini terjadi 
secara kebetulan. Oguri, seorang bekas pe- 
jabat tinggi, selain menguasai ajaran-ajaran 
Budha dan Tao, juga pernah belajar filsafat 
alam Sung. Kepada Oguri Ryoun itulah Is- 
hida menimba ilmu, termasuk praktek kon- 
templasi selama beberapa tahun. 

Tahun 1729 Baigan, ketika itu berusia 
45 tahun, membuka tempat ceramah umum 
di Kyoto. Dari situlah ajaran-ajaran Ishida 
Baigan berkembang luas lewat gerakan 
Shingaku yang didirikannya pada kaum pe- 
dagang, terutama di Kyoto dan Osaka. Ha- 
rap maklum, ketika itu Osaka adalah pusat 
perdagangan besar di Jepang. Kota itu di- 


i 








d 


sebut ”dapur” -nya Jepang. 
Produk-produk dari berba- 
gai provinsi di Jepang, se- 
perti beras, minyak, katun, 
sake, obat-obatan, dan se- 
bagainya, beredar di ru- 
mah-rumah dagang di 
Osaka. 

Di kedua kota itulah 
ajaran-ajaran Ishida Baigan 
berkembang. Itu terlihat 
dari cara hidup para peda- 
gang di Kyoto dan Osaka yang terkenal 
rapi, mantap, dan jujur. Kejujuran bagi Bai- 
gan bukan hanya berarti mengambil laba 
secara adil, tapi juga membayar utang dan 
menghargai harta milik. Dalam arti luas, ke- 
jujuran bagi Baigan berarti tingkah laku 
yang benar dan lurus, terutama tingkah laku 





Lukisan kedatangan pedagang Eropa pada zaman Tokugawa | | iti 


Adalah salah bila pejabat dan pengusaha hidup mewah 





Di samping itu Baigan 
menanamkan semangat bushido (jalan pra- 
jurit) -- semangat yang tadinya dimiliki ha- 
nya oleh kaum samurai -- kembali kepada 
kaum pedagang. Itu, menurut Bellah, mem- 
berikan pengaruh yang dalam pada etos 
kerja bangsa ini dalam berekonomi. Soal- 
nya, etika ekonomi bushido sangat meng- 
utamakan sikap rajin dan hemat. Kedua si- 
kap itu, kata Bellah, di zaman samurai lahir 
dari pengabdian tanpa pamrih pada atasan, 
yakni shogun. Di zaman Tokugawa itu Bai- 
gan mencoba mengalihkan semangat itu ke 
dalam diri para pedagang. . 

Ajaran-Baigan, juga ajaran tokoh-tokoh 
lainnya yang tumbuh pada masa Tokugawa, 
itulah yang menjadi dasar pertumbuhan 





























bagi Jepang modern. 

Dalam pengantar Religi Tokugawa ter- 
bitan tahun 1985, misalnya, Bellah menye- 
butkan bahwa masyarakat Jepang adalah 
masyarakat yang paling efektif di seluruh 
dunia. Birokrát Jepang, katanya, sangat ter- 
latih, berdedikasi tinggi, dan efisien. Itu, 
misalnya, terwujud pada Kementerian Per- 
dagangan Internasional dan Industri Je- 
pang, yang dengan cermat mengatur eko- 
nomi sehingga tanggap terhadap perubahan 
pasar internasional. 

Semua kelebihan itu berguna untuk 
memperluas pangsa pasar. Sebab, kata Bel- 
lah, tujuan masyarakat Jepang berekonomi 
bukanlah untuk mengejar keuntungan, tapi 
untuk mendapatkan pangsa pasar yang le- 
bih luas, dan ini membuat mereka puas. 

JK & Moch. Farled Саһуопо (Yogyakarta) 





















TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





Pencatat Nikah Swasta 


Mengesahkan 
Perzinahan? 


Enam belas tahun bekas pegawai 
Departemen Agama itu menikahkan 
mereka yang ingin menikah, tanpa 
mengingat UU Perkawinan 1974. 


kanlah kantor urusan agama. Tapi, 

hampir setiap hari rumah luas di sa- 
lah satu sudut Kota Gorontalo, Sulawesi 
Utara, itu dikunjungi tamu yang ingin me- 
nikah. Soalnya, di situ ada petugas pencatat, 
pengawas, dan sekaligus wali pernikahan. 
Orang yang multifungsi itu bernama Mo- 
chamad Nur Alinti, 50 tahun, bekas pega- 
wai Departemen Agama. 


[B anan tembok bercat putih itu bu- 


Suatu hari di bulan November itu, di ru- 


ang tamunya, Alinti 
tengah menikahkan 
seorang pria. Disaksi- 
kan dua orang, Alinti 
memegang tangan 
pengantin pria yang 
berpakaian adat Go- 
rontalo. Kedua jem- 
pol tangan pria itu di- 
dekapkan oleh Alinti, 
lalu diucapkanlah 
teks perkawinan me- 
nurut Islam. Semen- 
tara itu, pengantin 
wanita menunggu di 
kamar pengantin 
yang disediakan. Se- 
lesai upacara akad ni- 
kah, keduanya sah se- 
bagai suami-istri. Un- 
tuk jasanya ini, Alinti 
menerima imbalan 
Rp 75.000 sampai Rp 
150.000. 4 

Hal begini ini su- 
dah terjadi di rumah 
itu sejak tahun 1976, 
yakni dua tahun sete- 
lah Undang-Undang 
Perkawinan 1974 diberlakukan. Sampai 
pekan lalu Alinti telah menikahkan sekitar 
18 ribu pasangan. Andai saja tak ада tu- 
duhan apa pun, hal itu tentulah akan diang- 
gap biasa-biasa saja. Tapi Kantor Departe- 
men Agama Gorontolo rupanya terusik un- 
tuk menuduh Alinti telah menikahkan 
orang secara tidak sah, tiga pekan lalu. Ini 
cukup menghebohkan masyarakat Goron- 
talo. Sebab, bila tudingan Kantor Departe- 
men Agama itu benar, berarti Alinti telah 
melakukan pengesahan perzinaan ribuan 
pasangan, sebagaimana diberitakan oleh 
Manado Post. 

Sebenarnya Alinti telah berulang kali di- 
tegur oleh Kantor Departemen Agama Go- 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





Agama 


rontalo. Dan sudah 12 kali ia diajukan ke 
Pengadilan Negeri Gorontalo: 6 kali bebas, 
4 kali banding, 1 kali ia harus berjanji tak 
melakukan hal itu lagi, dan 1 kali masuk 
tahanan selama 2 bulan. : 

Kepala Kantor Departemen Agama Go- 
rontalo, Amir I. Agoan, mengaku tak bisa 
berbuat apa-apa. Tanpa ada delik aduan, su- 
lit baginya memperkarakan Alinti. Amir 
pernah mencoba mencari jalan keluar, ia ta- 
warkan pada Alinti jabatan pembantu pen- 
catat pernikahan. Alinti menolak. Ia ingin 
bebas, katanya. Mungkin ini soalnya, bila 
kemudian dari kantor ini datang tudingan, 
Alinti mengesahkan perzinaan. 

Dari satu sisi, Alinti memang melanggar 
UU Perkawinan 1974. Menurut UU Perka- 
winan 1974, misalnya, lelaki yang sudah 
beristri harus membawa surat persetujuan 
dari istri, dan juga surat dari calon istri 
bahwa mereka bersedia dimadu. Surat se- 
регі ini. tak pernah dipersoalkan oleh 
Alinti. 

Juga tak pernah dipersoalkannya, apa- 
kah wanita yang sudah bersuami yang hen- 


Alinti (kiri) mengambil sumpah pengantin pria di depan saksi 
Ada yang perlu direnungkan 


dak ia nikahkan sudah punya surat cerai 
atau belum. Lalu soal wali, Alinti memang 
tak menghadirkan wali nazab (orang tua 
atau sanak saudara yang mewakili orang tua 
dari pihak pengantin wanita) atau wali ha- 
kim, seperti disyaratkan UU Perkawinan. 
Yang ada dalam pernikahan gaya Alinti 
adalah wali muhakam, yakni wali yang di- 
tunjuk sendiri oleh wanita yang mau me- 
nikah. Dan wali muhakam itu adalah Nur 
Alinti sendiri. ; 

Tapi, bila dalam 16 tahun hanya ada 12 
kasus, artinya hanya 12 orang yang meng- 
gugat Alinti, mestinya ada sesuatu yang 
perlu direnungkan. 

Tentu saja, Alinti sendiri, lulusan Pen- 


didikan Guru Agama enam tahun, yakin 
bahwa yang dilakukannya tak bertentangan 
dengan syariat Islam. Perkawinan, menurut 
syariat Islam, sah bila memenuhi empat hal: 
ada wali, saksi, ijab kabul, dan kedua pe- 
lakunya tidak dipaksa. Alinti mengatakan 
ia tak menikahkan begitu saja yang datang 
ke rumahnya. Tapi terlebih dahulu Alinti 
mengorek mengapa mereka minta dinikah- 
kan. Tak jelas memang, pernahkah ada pa- 
sangan yang datang lalu ditolaknya. 

Alinti sadar bahwa tindakannya itu me- 
nyalahi UU Perkawinan 1974. Tapi, kata- 
nya, ia lakukan itu untuk ” mencegah per- 
zinaan.” Memang, umumnya mereka yang 
datang ke rumah Alinti pasangan yang di- 
tolak oleh Kantor Urusan Agama. Misal- 
nya, para pria yang ingin punya istri lagi, 
pasangan muda yang ditolak wali hakim ka- 
rena orang tua mereka tak setuju, dan wa- 
nita yang ditinggalkan suami dalam waktu 
lama dan tak diberi nafkah. 

Contoh kasus model tersebut terakhir itu 
dialami oleh seorang wanita, sebut saja ber- 
nama Asna. Suaminya sudah lama pergi 

dan tak pernah me- 
ngiriminya nafkah. 
Suatu hari ia ketemu 
bekas pacarnya di 
masa remaja, yang 
menjadi sopir dan su- 
dah beristri. Perte- 
muan itu membuka 
perasaan lama, dan 
karena seringnya me- 
reka bertemu, akhir- 
nya mereka sepakat 
melaksanakan akad 
nikah. Tapi di Kantor 
Urusan Agama niat 
mereka ditolak, ka- 
rena Asna belum ber- 
cerai. Akhirnya me- 
reka menikah di ru- 
mah Alinti. ' 
Tampaknya, ini 
soal yang perlu dipe- 
cahkan. Sebenarnya 
Alinti, bila benar tu- 
juannya semulia yang 
ia katakan, tak perlu 
melanggar UU Perka- 
winan. Misalnya, bila 
ada kerja sama de- 
ngan Kantor Urusan Agama setempat. Se- 
but misalnya si Asna tadi: bukankah pihak 

Kantor Urusan Agama bisa mengeluarkan 
surat cerai bila persyaratan memang dipe- 
nuhi? Bukankah ketika seorang lelaki me- 
nikah di Kantor Urusan Agama ia mengu- 
capkan sumpah sigat taklik, kewajiban su- 
ami terhadap istri? Jika suami melanggar 
sumpah itu, otomatis terhadap si wanita ja- 
tuhlah talak 1,” kata Nur Alinti. 

- Tapi Alinti pun mesti disadarkan; sean- 
dainya muncul perkara hak waris dari pa- 
sangan yang ia nikahkari, akan ada yang 
dirugikan karena pernikahan pasangan itu 
tak puya kekuatan hukum. 

Julizar Kasiri (Jakarta) dan Phill M. Sulu (Manado) 





85 







































































alau saja Егап- 

ces Futterman 

menjadi tentara, 
ia pasti masuk pasukan 
khusus untuk serangan 
malam. Soalnya, ia 
mempunyai peng- 
lihatan tajam yang bisa 
menembus kegelapan 
malam. 

Namun Frances tak 
mungkin menjadi ten- 
tara. Masalahnya, 
pada siang hari, 1а ma- 
lah buta. Jangankan be- 
rani menjadi tentara, 
keluar rumah saja ia se- 
ring kali takut. Khusus- 
nya siang hari. Sejak 
lahir, mata wanita ber- 
usia 52 tahun ini tak ta- 
han menghadapi siram- 
an cahaya siang. Fran- 
ces, warga Amerika 
Serikat, menderita pe- 
nyakit buta siang. 

Buta siang, penya- 
kit langka akibat kelainan genetik. Dikenal 
sebagai rod monochromacy. Ini salah satu 
tipe buta warna yang langka dan aneh. Pen- 
deritanya tidak mampu melihat warna apa 
pun, alias buta warna total. Namun dam- 
paknya tidak cuma buta warna tapi juga - 
kelainan tadi: buta pada si- 
ang hari, namun pada ma- 
lam hari pandangan malah 
nyalang. 

Penyakit itulah yang be- 
lum lama ini bisa diatasi 
dengan kaca mata khusus. 
Karena itu Futterman tak 
lagi perlu takut keluar ru- 
mah. Bahkan pada pada si-' 
ang hari ketika sinar mata- 
hari mencorong. Dokter 
Gunilla Haegerstrom-Port- 
noy dari Universitas California, Berkeley, 
Amerika Serikat, berhasil menemukan kaca 
mata khusus buat penderita buta siang. Ran- 
cangan kaca mata itu adalah bagian dari pe- 
nelitian Haegerstrom-Portnoy atas 65 orang 
penderita rod monochromacy dan blue cone 
monochromacy. Temuan ahli mata ini dila- 
porkan harian The New York Times, Selasa 

“dua pekan lalu. 

Penyakit buta siang, seperti yang di- 
derita Futterman, pada dasarnya akibat sa- 
ngat minimnya jumlah sel-sel cones pada 
mata. Sel-sel foto reseptor ini (terdapat 
pada retina dengan kedudukan me- 
пуегира1 film pada kamera) ber- 
fungsi merespon warna. Di samping 
itu sel-sel ini bertanggung jawab 
pula pada penglihatan siang hari. 

Minimnya sel-sel cones mem- 
buat penderita buta siang melihat 
hanya dengan sel-sel rod, yaitu sel 
foto reseptor yang mengendalikan 
penglihatan pada malam hari. Sel- 
sel ini mempunyai kemampuan me- 


THE NEW YORK TIMES 


Frances Futterman 


86 














Lebih terang melihat di malam hari 


nangkap sumber cahaya dalam kegelapan. 
Namun pada saat cahaya bertambah terang 
sel-sel ini menjadi tak berguna. 

Pada orang normal, sel-sel rod dan sel- 
sel cones bekerja bergantian. Рада siang 
hari, kedudukan sel-sel rod digantikan sel- 


Menyingkap Rahasia 


Buta Siang 


Buta siang penyakit langka. Cahaya matahari membuat mereka 
buta, tapi di kegelapan malam pandangan mereka malah tajam. 


Kini penyakit ini bisa diatasi. 


sel cones. Namun pada mereka yang men- 
derita kekurangan sel-sel cones, pengalihan 
tugas tidak terjadi. Maka pada siang hari 
mereka buta. 

Pandangan penderita buta siang, putih 
pekat pada siang hari. Bila cahaya siang re- 
dup, pandangan mereka tetap saja terbatas 
pada menangkap cahaya berwarna putih, 
misalnya pantulan perak dan cahaya ber- 
lian. Sebab, sel-sel yang peka menangkap 
cahaya berwarna hanya sel-sel cones yang 
memiliki pigmen merah, biru, dan hijau. Ini 
yang tak dimiliki penderita buta siang. 





Dalam penelitian- 
nya Haegerstrom-Port- 
noy menemukan pang- 
kal buta siang adalah 
dislokasi sel-sel cones. 
Pada penderita rod mo- 
nochromacy keadaan 
ini terlihat jelas. Ham- 
pir tidak bisa ditemu- 
kan sel cones di seke- 
liling retina mata me- 
reka. Juga pada 
lembaran foto reseptor 
bagian belakang bola 
mata. Padahal inilah ja- 
ringan syaraf optik 
mata, yang menyalur- 
kan tanda-tanda peng- 
lihatan ke otak. 

Kacaunya distribusi 
cones itu membuat 
Haegerstrom-Portnoy 
berpendapat bahwa 
kerusakan genetik pada 
kelainan ini tidak ber- 
kaitan dengan kemam- 
puan tubuh mempro- 

duksi sel-sel cones. Tetapi, katanya, - 
rusaknya sistem distribusi sel-sel tersebut. 
Akibatnya, sel-sel itu tidak tumbuh pada 
posisi yang diperlukan. 

Kelainan genetik buta siang ini, menurut 
Haegerstrom-Portnoy, diderita hanya oleh 
1 di antara 33.000 orang. 
"Karena penyakit jarang, 
banyak dokter mata tidak 
mengetahuinya,” katanya. 

Haegerstrom-Portnoy, 
kebetulan dokter mata yang 
berusaha mengembangkan 
lensa khusus untuk mem- 
bantu penderita buta warna. 
Maka termasuk dalam pro- 
gramnya mengatasi buta 
warna total, alias buta siang. 
Ia mendesain kaca mata 
dengan lensa khusus untuk penderita buta 
siang. Lensa kaca mata ini dibuat sedemi- 
kian rupa, sehingga penderita buta siang 
akan merasa sejuk bila menggunakannya. 
Sebab, cahaya yang menyilaukan diredam 
dengan warna jingga atau merah. 

Hanya sinar merah yang bisa menembus 
lensa kaca mata khusus itu. ” Melalui spek- 
trum elektromagnetik kaca mata merah ini 
kami akan membuat siang hari menjadi se- 
perti malam hari,” kata Dokter Haeger- 
strom-Portnoy. 

Dalam percobaan, kaca mata merah itu 
terbukti mampu mengubah perilaku 
para penderita buta siang. ” Dengan 
kaca mata ini anak-anak yang men- 
derita rod monochromacy bisa ber- 
lari-lari di siang hari. Mereka tidak 
takut lagi,” kata Haegerstrom-Port- 
noy. Padahal selama ini anak-anak 
malang itu cuma berani bermain 
pada malam hari. Kebiasaan ini 
tentu merepotkan para orang tua. 

Gatot Triyanto 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 








Pembuahan 


Kopi Untuk 
Sperma Loyo 


Pemberian kafein secara in vitro pada 
sperma ternyata mampu meningkat- 
kan daya gerak, kecepatan, dan 
kemampuannya melakukan penetrasi. 


gah kantuk. Kandungan utama kopi 

ini bisa memacu gerak sperma. Ke- 
nyataan ini terbukti dalam penelitian Prof. 
Oentoeng Soeradi dan Drs. Satmoko, dari 
Bagian Biologi Fakultas Kedokteran Uni- 
versitas Indonesia. 

Hasil penelitian mereka dipresentasikan 
Kamis dua pekan lalu. Terungkap di sini, 
kafein yang diteteskan ke sperma secara in 
vitro (di luar tubuh) mampu mendorong 
motilitas (daya gerak), kecepatan, dan ke- 
mampuan penetrasi sperma. 

Kendati jumlah sperma normal -- 20 
juta/ml cairan sperma 
-- tidak semua 
sperma mampu me- 
laju ke sasaran, yaitu 
ovum (sel telur). Ha- 
nya 50% yang berha- 
sil mencapai target 
dengan kecepatan 40 
mikrometer/detik. 

Pada pria mandul, 
sperma tidak aktif 
yang jumlahnya di 
atas 50% umumnya 
tidur. Atau, paling ti- 
dak, malas. Sperma 
yang loyo ini perlu 
digugah supaya bisa 
berfungsi. Inilah pe- 
nelitian Oentoeng 
Soeradi dan Satmoko 
selama enam bulan 
terhadap 20 pria. 

Dengan menetes- 
kan kafein sebanyak 
6 milimolar, pada ca- 
iran sperma secara 
langsung, terungkap 
bahwa sperma yang semula malas itu men- 
jadi bangun. Tingkat motilitas naik, dari ha- 
nya 45,5% menjadi 59,5%. 

Kegesitannya juga bertambah. Kecepat- 
annya naik dari 41,2 mikrometer per detik 
menjadi 43,3 mikrometer per detik. Keku- 
atan penetrasinya juga mengalami pening- 
katan. Sebelum pemberian kafein, jumlah 
sperma yang mampu menembus gel acryl- 
maide sejauh 4 cm hanya 41%. Setelah di- 
guyur kafein, meningkat menjadi 55,9%. 

Motilitas dan kecepatan gerak sperma 
dan juga kemampuan penetrasinya sangat 
penting dalam proses pembuahan. ” Keber- 
hasilan penelitian ini merupakan harapan 


Ke ternyata tidak hanya mence- 


gU 


DISCOVER 


Bisa lebih gesit 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


Kesehatan 


baru bagi keluarga yang menghendaki anak 
lewat inseminasi buatan,” kata Satmoko ke- 
pada TEMPO. 

Namun, menurut Prof. I.G.B. Amitaba, 
penggunaan kafein untuk inseminasi buatan 


-pada manusia perlu diwaspadai. ” Karena 


bahan ini, berdasarkan penelitian, bisa me- 
nimbulkan kelainan kromosom, terutama 
pada pemberian dosis tinggi,” kata kepala 
laboratorium biomedik Fakultas Kedok- 
teran Universitas Airlangga Surabaya ini. 

Guru besar biologi itu pernah meneliti 
pengaruh kafein terhadap perkembangan 
sel. Hasilnya menunjukkan bahwa kafein 
ternyata menimbulkan kelainan. Misalnya, 
ada bagian sel yang putus. Karena itu, 
"Kami cenderung tidak memakai kafein 
untuk sperma manusia,” katanya kepada 
wartawan TEMPO Kelik M. Nugroho. 

Sejauh ini penelitian Satmoko dan Oen- 
toeng Soeradi tidak mengamati perubahan 
bentuk sperma. Karena itu, Satmoko belum 
berani memastikan tingkat keamanan pem- 
berian kafein pada janin yang dihasilkan. 
Apakah bisa menimbulkan kecacatan atau 
normal-normal saja. 

Oentoeng Soeradi mengakui adanya ke- 
mungkinan kelainan sel akibat kafein. Na- 





Sperma-sperma i 


mun, ia menekankan, kemungkinan ini ter- 
jadi bila pemberian kafein melebihi dosis 
optimal. Dalam penelitiannya, dosis yang 
digunakan dosis optimal untuk membang- 
kitkan gerak sperma. ’ Untuk menghindari 
kemungkinan kecacatan janin, metode ini 
memang perlu dicoba dulu pada binatang,” 
katanya. 

Apakah kopi yang kita minum berpe- 
ngaruh pada kegesitan sperma? ” Belum ada 
bukti kuat,” kata Satmoko. Jumlah 50 ml 
kafein yang masuk melalui minuman dan 
larut dalam darah ternyata sulit menembus 
testis, gudangnya sperma. 

Gatot Triyanto 


Obat 


Sensasi 
si Alas Botol 


Naltrexone menyembuhkan penyakit 
kecanduan minuman beralkohol. Sen- 
sasi kenikmatan untuk melayang dib- 
lokirnya. 


AGI mereka yang kecanduan mi- 
[Preman beralkohol, tindakan untuk 

menyetopnya memang seperti me- 
nyiksa dirinya. Sekarang ketagihan tersebut 
sudah dapat diusir dengan Naltrexone. Ре- 
ngaruh menelan obat ini menyebabkab ре- 
candunya bercerai dengan minuman yang 
dapat memabukkan itu. Lain kalau ia ber- 
tahan sebagai si alas botol, pasti mengelak 
menelan obat tadi. 

"Seseorang yang disebut alkoholik ka- 
rena bawaan dari keturunan itu sebenarnya 
kecil,” kata Dokter Joseph Volpicelli, Di- 
rektur Veterans Affair Treatment Research 
Unit di Universitas Pannsylvania, AS. "Ha- 
sil penelitian menunjukkan bahwa kegan- 
drungan pada alkohol adalah akibat atau 
motivasi biokimia," tambah Volpicelli, 
yang memimpin penelitian kasus korban al- 
kohol, seperti dikutip kantor berita Reuters, 
Jumat dua pekan silam. 

Keandalan Naltrexone yang diuji dalam 
penelitian itu terbukti dapat mengusir pe- 
rasaan menyenangkan yang diberikan alko- 
hol. Contohnya, seseorang yang lebih dulu 
minum Naltrexone, perasaan melayang ti- 
dak akan terpenuhi, walaupun ia kemudian 
menenggak minuman keras untuk maksud 
fly. Hanya sekitar 20% pemakai obat ini 
yang kambuh lagi hasratnya untuk meng- 
gerayangi minuman beralkohol. 

Selama dua belas minggu, studi tentang 
kasus ini telah dilakukan terhadap 70 pasien 
yang kecanduan. Mereka yang menjalani 
program penyembuhan dengan mengguna- 
kan Naltrexone, menurut hasil penelitian 
itu, berkurang keinginannya untuk mereguk 
minuman beralkohol ketimbang yang tidak 
menelan obat tersebut. 

Naltrexone rupanya dapat membloking 
bagian otak yang disebut opiate receptors, 
sehingga melumpuhkan kemampuannya 
memberi kenikmatan dari bahan seperti 
candu yang disebut opioids. Untuk keba- 
nyakan orang, alkohol merangsang pro- 
duksi opioids, yang melahirkan sensasi 
yang sama seperti dihasilkan heroin atau 
morfin, yaitu fly. 

Jika kadar opioids anjlok turun, bagi 
yang mengidamkan pikirannya melayang, 
biasanya mereka melakukan dengan minum 
minuman beralkohol. Inilah yang membuat 
mereka akhirnya kecanduan. Namun pen- 
dorong yang dapat menciptakan sensasi da- 
lam kepala mereka itu kini terbukti sudah 
dapat diblokir oleh Naltrexone. 





87 








-asane 































































































Kombang? Ini pertanyaan yang lagi 
bergaung santer di seantero Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. 

Bila ingin terlibat, ikuti serial ketoprak 
Siung Macan Kombang yang disiarkan te- 
levisi Yogya, setiap Senin sore. Acara te- 
levisi ini diproduksi TVRI Yogyakarta, 
TVRI Surabaya, berkerja sama dengan ha- 
rian Jawa Pos. 

_ Ternyata, jutaan penduduk Yoyakarta, 
Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak akhir 


Gc pencuri jimat Siung Macan 


Dua juta kartu pos berkupon di TVRI Yogya 
Siapa sebenarnya pencuri jimat? 


Oktober ikut bertanya-tanya. Mereka sibuk 
menebak, siapa sebenarnya pencuri jimat 
yang diperebutkan seantero Kadipaten 
Brantapura itu. 

Serial ketoprak Siung Macan Kombang 
memang bukan sekadar tontonan. Acara ini 
menyajikan pula permainan tebak-menebak 
dengan hadiah televisi, sepeda Federal, le- 
mari es, dan motor bebek. Mereka yang 
ingin ikut menebak diharuskan mengirim 
jawaban ke TVRI Yogya. Dituliskan pada 
kartu pos berkupon. Nah, kuponnya tertera 
di harian Jawa Pos. Jawaban yang benar 
baru akan ketahuan pada akhir serial ke- 
toprak itu. 

Sejak serial itu ditayangkan, sudah dua 
juta kartu pos menumpuk di TVRI Yogya. 
Dan oplah Jawa Pos sempat melejit dari 


Media 


Sukses Ketoprak 
Penasaran 


Ketoprak Siung Macan Kombang sukses besar karena 
misteri tebak-menebak. Oplah Jawa Pos, 
penyelenggarannya, melejit karena kupon. Cara baru 
televisi menggaet dana, di samping menayangkan iklan. 








260 ribu menjadi 360 


ribu eksemplar. 
Keuntungan kenaik- 
an oplah ini segera 
diteteskan Jawa Pos 
sebesar Rp 20 juta ke 
TVRI Surabaya dan 
Rp 15 juta ke TVRI 
Yogyakarta. ” Sebe- 
lumnya, Jawa Pos 
mengeluarkan Rp 
150 juta untuk ong- 
kos produksi,” kata 
Imam Suroso, direk- 
tur pemasarannya. 

Ketoprak Siung Macan Kombang yang 
dibawakan Kumpulan Seniman Ketoprak 
Yogyakarta dan disutradarai Hasmi ini 
unik, karena keluar dari pakem. Ketoprak, 
seni pertunjukan panggung kesenian rakyat 
Jawa, biasanya menampilkan legenda atau 
kisah sejarah kerajaan Jawa. Namun, Siung 
Macan Kombang mengikuti konsep sinema 
elektronik. Sebagian besar pengambilan 
gambarnya dilakukan di alam terbuka. Ilus- 
trasi musiknya pun modern. Dialog yang 
digunakan para tokoh 
diaktualkan. Porsi ba- 
hasa Jawa sehari-hari 
ditambah, bahkan 
pada dialog para 
bangsawan, yang da- 
lam ketoprak biasanya 
menggunakan bahasa 
Jawa tinggi. 

Alur cerita Siung 
Macan Kombang pun 
terasa keluar dari pa- 
kem. Cerita misteri ala 
film silat ini rekaan 
Harya, — Suraminata, 
yang dikenal sebagai 
komikus.  Kisahnya 
menceritakan upaya 
Adipati Tedjokusumo 
dari Kadipaten Bran- 
tapura memiliki kem- 
35 bali aji ,Siung Macan 
E Kombang yang hi- 
lang. Ia menitahkan 
Tumenggung Dipoyu- 
do dan Raden Pekik 
untuk merebut kembali jimat tersebut, yang 
karena hilang diburu banyak pihak. 

Dengan tema mencari pencuri jimat, pe- 
nonton dibawa ke rasa penasaran pada akhir 
setiap episode. Adegan akhir selalu dipo- 
tong dengan sengaja pada saat-saat kli- 
maks. Tehnik ini biasa dipakai serial soap 
opera di televisi mana pun. Dan terbukti 
memang selalu berhasil menggiring ratusan 
ribu penonton ke rasa penasaran dan jadi 
mengikuti episode berikutnya. 

Sukses Siung Macan Kombang tidak 
cuma menunjukkan kemajuan pembuatan 
serial televisi, tapi juga cara baru televisi 
menggaet dana. Memang ada banyak cara 
selain menayangkan iklan. 

Lella S. Chudori (Jakarta), R. Fajri (Yogyakarta), 
Zed Abidien (Surabaya) 





Produk kami 
...Selera Dunia 


Percayakan keindahan interior Anda pada 
CLASSIC , 
CARPETS 
Anggun, Indah, Nyaman. 


PABRIK : JI. Rungkut Industri II No. 39 Surabaya 
Telp (031) 838331 Telex 33225 CLASIC IA Fax (62.31) 839085 


PROFESI 
Л 


Merosotnya Peran Kaum Profesional 
dalam Masyarakat 


qrafiti 


TERENCE J. JOHNSON 


128 halaman 
Rp 4.500,00 





PT PUSTAKA UTAMA GRAFITI 

Jl. Kelapa Gading Boulevard TN-2 No. DAD аага 14240 
Telepon 4710246, 4710747, 4710751. РО. BOX 29: 

DISTRIBUTOR Jawa Tengah dan D.I.Y : Jl. Pacar gcn Y 4 Baciro, 
Yogyakarta. Telepon (0274)62231. 


[v 











HAERUL Umam tak 

berjingkrak ketika 

akhir pekan lalu tam- 
pil di panggung Sasono 
Langen Budoyo TMII. Ke- 
tika menerima penghargaan 
tertinggi sebagai sutradara 
terbaik dalam malam pun- 
cak Festival Film Indonesia 
1992, sutradara Ramadhan 
dan Ramona itu berucap 
dengan suara bariton, 

|? Mudah-mudahan 

benda-benda ini tak 
membuat saya takabur, 
tapi lebih mendorong. 
saya berprestasi lebih 
baik lagi.” 

Wajah Mamang, be- 
gitu panggilan akrabnya, 
juga biasa-biasa saja ke- 
tika tampil di panggung 
menerima Piala Citra un- 
tuk kedua kalinya karena 
filmnya, Ramadhan dan 
Ramona, dinyatakan se- 
bagai film terbaik. 

Malam itu juga meru- 
pakan malam kejutan 
buat Jamal Mirdad, pe- 
nyanyi yang dinobatkan 
sebagai aktor terbaik di 
film itu. Bukan saja itu 
merupakan film yang di- 
produserinya sendiri, te- 
tapi istrinya, Lydia Kan- 
dou, juga memperoleh 
Citra sebagai aktris ter- 
baik. Ini Citra kedua un- ; 

_ tuk Lydia Kandou setelah tahun lalu meng- 
gaet penghargaan tertinggi itu dalam film 
Boneka dari Indiana. 

Memang tak seorang pun menduga Ja- 
mal bakal menang. Lydia sendiri, yang di- 
tunjuk membacakan nama-nama unggulan 
pemeran utama pria, kaget. Ketika mem- 
buka amplop pemenang, matanya membe- 


SONNY SOEMARSONO 


lalak. Dengan ragu-ragu, suaranya lirih dan 


pelan membaca, "Ah, masa...Jamal....” 
Dan akhirnya ia pun berteriak, ” Jamal Mir- 
dad dalam film Ramadhan dan Ramona....” 

Khaerul Umam pun terkesima. Ketika 
Ramadhan dan Ramona muncul sebagai sa- 
lah satu di antara lima unggulan FFI 1992, 
1а hanya mengunggulkan Lydia Kandou se- 
bagai pemeran utama wanita terbaik. Ter- 
nyata film itu mendapat lima Piala Citra, 
selain yang sudah disebutkan tadi masih di- 
tambah dengan skenario terbaik untuk Putu 
Wijaya. Untuk diketahui, lima film unggul- 
an yang diumumkan seminggu sebelumnya 
adalah Bibir Mer (sutradara Arifin C. 
Noer), Kuberikan Segalanya (Galeb Hu- 
sin), Ramadhan dan Ramona (Khaerul 
Umam), Nada dan Da'wah (juga Khaerul 
Umam), Plong alias Naik Daun (Putu Wi- 
jaya). Para pengamat film hampir tak ada 
yang menjagoi Ramadhan dan Ramona. 
Yang dijagoi adalah Kuberikan Segalanya, 
Plong, dan Bibir Mer. 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


lure: 


Pesta Besar 


Jamal Mirdad dan Lidya Kandou 
Pasangan terbaik dalam satu film 


Ternyata, Kuberikan Segalanya, film 
yang dianggap sebagai loncatan besar Ga- 
leb Husin, mampu memenangkan Piala Ci- 
tra untuk pemeran pembantu pria (Deddy 
Mizwar) dan penata musik (Idris Sardi). 


untuk Ramadhan 


Di tengah lesunya produksi film nasional, FFI 1992 memilih film 
Ramadhan dan Ramona sebagai film terbaik. Pasangan Jamal 
Mirdad dan Lydia Kandou sebagai aktor dan aktris terbaik. 








Juga mendapat penghar- 
gaan khusus dari Dewan 
Juri untuk pemeran utama- 
nya, yaitu Nihayah Abuba- 
kar. Sedangkan Plong ha- 
nya memperoleh Piala Citra 
untuk penata fotografi (FES 
Tarigan). Adapun Bibir Mer 
bisa memperoleh Citra un- 
tuk pemeran pembantu wa- 
nita (Jajang Pamontjak) dan 
penyunting (Karsono 
Hadi). 

Terpilihnya film Nada 
dan Da'wah sebagai sa- 
lah satu film unggulan, 
juga Rhoma Irama dan 
KH Zainuddin MZ ma- 
sing-masing sebagai sa- 
lah seorang unggulan pe- 
meran utama pria dan pe- 
meran pembantu pria, 
menimbulkan tanda- 
tanya. Soalnya, semula 
komite seleksi hanya me- 
munculkan delapan film 
unggulan, "karena hanya 
delapan yang berkualitas 
baik", seperti dikatakan 
seorang anggota komite 
seleksi. Tapi ada keten- 
tuan SK . Menteri 
Penerangan Nomor 
151/1988, yakni jumlah 
film unggulan paling se- 
dikit harus 11 dan paling 
banyak 19. Maka tiga 
film pada peringkat di ba- 
wahnya diangkat. Karena 
ada beberapa anggota komite seleksi yang 
bersikeras tetap mempertahankan jumlah 
delapan, keputusan pun terpaksa diambil 
dengan pemungutan suara. Ini berakibat 


masuknya film Nada dan Da'wah sebagai ` 


salah satu film yang berhak dinilai tim juri 
FFI, dan bahkan kemudian dinyatakan se- 
bagai film unggulan. Rhoma Irama dan Zai- 
nuddin MZ yang membintangi film ini juga 
mendapat unggulan. 

Terpilihnya dai kondang KH Zainuddin 
MZ sebagai salah seorang unggulan pe- 
meran pembantu pria juga menimbulkan 
pro-kontra. Sejumlah ulama mengajukan 
protes. Tapi, bagi ketua Dewan Juri, Tatiek 
Maliyati, hal itu tidak mempengaruhi ke- 
putusan juri. Katanya, bahkan tukang becak 
pun bila bermain film akan dinilai permain- 
annya. Zainuddin belakangan mengundur- 


‚| kan diri sebagai unggulan pemain pem- 


'ONOSHVW3OS ANNOS 


Nihayah Abubakar dan Galeb Husin 
Penghargaan khusus 





bantu pria. ” Tapi meski mengundurkan diri 
ia tetap bisa dinyatakan sebagai peme- 
nang,” kata Tatiek kepada Niniek Muji Kar- 
mini dari TEMPO. Untunglah dai ini tidak 
menang, sehingga tidak membuka polemik 
berkepanjangan. 

Toh Nada dan Da'wah juga memperoleh 
Piala Citra, yakni dari cerita asli atas nama 
Asrul Sani dan penata suara yang digarap 
oleh Edi S. Pramono. : 

Budiman 5. Hartoyo, MD Adjie 





89 


ж” 


Ki 


Ж 
% 


БМК 


асс == 


| 
| 





resets 








Dokter... 


MEDIKA adalah jurnal kedokteran dan farmasi yang 
secara rutin tiap bulan mengunjungi para dokter di mana pun 
berada di seluruh pelosok tanah air, dari dokter umum hingga 
dokter ahli. 


Efisien... 


Bila setiap produk anda ingin dicerna oleh para dokter - Hanya 
MEDIKA yang dapat menjangkau lebih dari 18.000 dokter secara 
efisien dan efektif. 


URS 


Segera dapatkan informasi secara rinci mengenai berbagai 
kebutuhan program promosi anda. 






































































Majalah Bulanan 


MEDIKA 


JURNAL KEDOKTERAN DAN FARMASI 


Kebayoran Centre, Blok A 12A - 14, 

Jl. Kebayoran Baru, Mayestik, Jakarta 12240. 
Telp. : 7207456, Telp./Fax. : 7207458. 

Starco Alpha : 3802701-2/3840606, pes. 28975. 


















|| 


. 


ШЇЇ 






















elurit dan golok, bagi 

( sebagian perampok, 
sudah lama dijadikan 
pajangan rumah. Sebagai 
gantinya mereka lebih suka 
menyelipkan pistol di ping- 
gang -- lebih praktis dan le- 
bih menakutkan. Dari mana 
barang terlarang itu mereka 
dapatkan? Konon ada yang 
menyewa, bahkan membeli, 
dari oknum ABRI, ada yang 
merampasnya dari petugas, dan ada pula 
yang menyelundupkannya dari luar negeri. 
Untuk kategori terakhir, belum lama ber- 
selang, Polda Metro Jaya berhasil menyita 
lima senjata api selundupan. Kelima senjata 
itu ada yang berbentuk tongkat, dan ada 
pula yang berupa korek api pistol. "Sen- 


"| jata-senjata itu merupakan selundupan dari 


Amerika dan Jerman,” kata Kepala Pene- 
rangan Polda Metro Jaya, Letkol Latief Ra- 
bar, kepada wartawan TEMPO Taufik Al- 
wie. 

Informasi adanya 
senjata api selundup- 
an itu, menurut Ke- 
pala Direktorat Re- 
serse Polda Metro 
Jaya Kolonel Guna- 
wan, disampaikan 
dua minggu lalu oleh 
seorang warga Ja- 
karta kepada polisi le- 
wat telepon. Penele- 
pon memberitahukan 
akan adanya transaksi 
penjualan senjata di 
kawasan Kebayoran 
Lama, Jakarta Sela- 
tan. Setelah dilaku- 
kan pengecekan ter- 
nyata info itu benar. 
Polisi berhasil me- 
nangkap Sugito, yang 
menyembunyikan se- 
pucuk pistol yang 
akan dijual di balik 
jaketnya. 

Selang dua hari 
kemudian, polisi me- 
nangkap Budi Hanggo Wijoyo di kawasan 
Tebet, Jakarta Selatan, yang siap melego se- 
pucuk senjata api berbentuk tongkat kepada 
seorang calon pembeli. 

Info penggerebekan itu rupanya sampai 
ke telinga seorang pemilik senjata api yang 
lain. Ia kemudian dengan suka rela menye- 
rahkan tiga pucuk pistol miliknya ke Polda 
Metro Jaya. Kelima senjata api gelap yang 
berada di Polda Metro Jaya itu: dua pucuk 
hasil penggerebekan dan tiga pucuk lainnya 
diserahkan pemiliknya, semua kaliber 22 
dan dilengkapi dengan alat peredam. Letkol 
Latief Rabar mengimbau para pemilik sen- 
jata api gelap lainnya untuk segera menye- 
rahkan senjata simpanan mereka kepada 
polisi. "Polisi telah mengetahui ada puluh- 
an senjata api yang masih beredar secara 
ilegal,” katanya. 

































TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


Kolonel Gunawan (tengah) dan senjata sitaan 
Melacak senjata api gelap 





Datangnya Pistol 


Perampok-perampok belakangan ini makin beringas, dan main 
dor korbannya. Sebuah toko mainan di Duta Merlin disebut-sebut 
terlibat perdagangan senjata api gelap. 


Tak kalah mengejutkan adalah sinyale- 
men Kolonel Gunawan. Salah satu pemasok 
senjata-senjata gelap itu, menurut Kepala 
Direktorat Reserse Polda Metro Jaya ter- 
sebut, antara lain sebuah toko yang menjual 
senjata mainan di kompleks pertokoan Duta 
Merlin, Jakarta Pusat. Senjata-senjata gelap 
yang dijual secara diam-diam oleh pemilik 
toko itu kabarnya dibawa dari luar negeri 
dalam bentuk terurai. Setelah dirakit lagi, 
sepucuk pistol konon bisa laku sampai Rp 


4 juta. 

Tak mengherankan bila akhir-akhir ini 
banyak penjahat beraksi dengan pistol di 
tangan. Di antara mereka yang sudah di- 
gulung polisi tercatat kelompok Salamudin 
alias Udin Gani alias Bono. Gembong pe- 
rampok bersenjata арі di Jakarta yang ber- 
anggotakan 11 orang ini diringkus polisi 
bersama delapan anak buahnya. Kelompok 
Bono, menurut polisi, bermodalkan tiga pu- 
cuk senjata api, selama tiga bulan terakhir 
ini telah melakukan sembilan kali peram- 
pokan. Tiga di antara korban mereka ditem- 
bak mati -- salah seorang adalah nasabah 
Bank Umum Nasional, Jatinegara. 

Sekalipun kelompok Bono tertangkap 
sembilan orang, toh senjata yang berhasil 
disita dari mereka cuma sepucuk Colt 38 
SNW beserta 12 butir peluru. Dua pucuk 





di Duta Merlin. 


senjata lagi diduga dibawa 
kabur oleh anggotanya yang 
belum tertangkap. ” Senjata 


cara membeli dari oknum 
anggota ABRI. Sekarang 
sedang kami lacak, siapa 
oknum yang menjual sen- 
jata itu,” kata Kolonel Gu- 
nawan kepada M.D. Ajie 
dari TEMPO. 

Korban-korban peram- 
pokan dengan senjata api juga tergelatak di 
Bogor dan Karawang. Di Karawang, misal- 
nya, seorang petugas Bank Dagang Nasio- 
nal Indonesia (BDNI) setempat, awal bulan 
lalu, tewas didor perampok ketika hendak 
menyetorkan uang sebesar Rp 157 juta ke 
BDNI Pusat di Jakarta. Korban bersama 
tiga petugas lain disalip sebuah Daihatsu 
Zebra sekitar tiga kilometer menjelang 
pintu tol Karawang. Dari mobil penyalip itu 
ke luar tujuh laki-laki, seorang di antaranya 
menggenggam sen- 
jata api, dan menuruh 
petugas di mobil 
yang membawa bran- 
kas BDNI cabang 
Karawang itu mem- 
buka pintu kendaraan 
mereka. Lantaran tak 
segera dibuka, pistol 
perampok itu lantas 
menyalak memecah- 
kan kaca pintu mobil 
tersebut. 

Setelah itu ang- 
gota kawanan peram- 
pok tersebut menem- 
bak mati sopir kenda- 
raan BDNI cabang 
Karawang. Komplot- 
an itu kabur bersama 
uang jarahan mereka. 
” Perampokan ini ma- 
suk yang terbesar se- 
lama tahun ini di wi- 
layah Karawang,” 
kata Wakapolres Ka- 
rawang Mayor Edy 
Kusuma Wijaya. 

Selang seminggu kemudian perampokan 
dengan modus serupa terjadi di Bogor. 
Korbannya adalah Marzuki, pemilik Toko 
Emas Surabaya, Parung. Ia kehilangan uang 
tunai Rp 28 juta, perhiasan emas seberat 
dua kilogram, dan nyawanya sendiri. Kom- 
plotan beranggotakan lima orang ini men- 
cabut nyawa Marzuki dengan tembakan pis- 
tol. 

Keberingasan perampok-perampok ber- 
senjata api itu membuat Pangdam Jaya 
Mayjen K. Harseno marah. Ia telah minta 
polisi mengusut sampai tuntas dari mana 
asal-usul senjata api yang beredar di tangan 
penjahat-penjahat itu. Hasilnya antara lain 
adalah terbongkarnya penjualan senjata api 
gelap di balik kedok toko senjata mainan 


Gatot Triyanto 





itu mereka dapatkan dengan. 






















































































Sandera 


Dua Bulan 
Pengganti Mobil 


Seorang ibu dan lima anaknya disan- 
dera dua bulan gara-gara suaminya 
melarikan mobil majikannya. Satu 
lagi potret kesewenang-wenangan. 


AIN sandera rupanya lagi mode di 

М tengan majikan. Salah seorang 

majikan yang main hakim sendiri 

itu adalah Taufik, 45 tahun, pegawai sebuah 

perusahaan swasta di Bandung. Akibat tin- 

dakannya itu, sejak Senin pekan lalu, Taufik 

terpaksa mendekam di ruang tahanan Pol- 
resta Bandung Barat. 

Ceritanya, 2 September lalu, Taufik ber- 

sama istrinya, Sri Rejeki, dan familinya, 


Sri Muryati dan tiga anaknya | 
Gara-gara perbuatan suami 


John, mencari sopirnya yang bernama Nur- 
din Lahori, 46 tahun, ke tempat kediaman 
pegawainya itu di Desa Andir. Soalnya, su- 
dah 10 hari Nurdin tak muncul bersama se- 
dan Honda Grand Civic yang dikemudikan- 
nya. Taufik menduga, sopirnya yang baru 
bekerja dua minggu itu ada urusan keluarga 
mendadak, sehingga tak sempat mengem- 
balikan mobil ke rumah majikannya. 

Tapi, ketika Taufik hanya menemukan 
istri Nurdin, Sri Muryati, bersama tiga dari 
enam anaknya di rumah itu, 1а Jadi berang 
tak terkarang. Apalagi, Muryati, yang me- 
numpang di rumah kakaknya, mengaku tak 
tahu sama sekali bahwa suaminya jadi sopir 
Taufik. Та menyangka Nurdin tak pulang 
karena sibuk di Jakarta. "Soalnya, іа pernah 
bilang Jadi montir di Jakarta," kata Muryati. 


92 


Kriminalitas 


Mendengar pengakuan itu, Taufik jadi 
gregetan. Ia langsung mengangkut Muryati 
dan dua anaknya (Ruwi, 20 tahun, serta 
Rahmat, 3 bulan) untuk mencari Nurdin ke 
tempat kerabat sopir itu di Serang dan Lam- 
pung. Perburuan Taufik bersama keluarga 
Nurdin selama dua hari sia-sia saja. Sopir 
itu tetap tak terlacak jejaknya. 

Merasa pencarian akan sia-sia, Taufik 
lalu menahan Muryati bersama Ruwi dan 
Rahmat di rumahnya, di Jalan Sersan Bajuri 
29, Bandung. ” Kamu tinggal di sini sampai 
suamimu mengembalikan mobil kami,” 
ujar Taufik sebagaimana dituturkan kem- 
bali oleh Muryati. 

Selama di rumah Taufik, Muryati dan 
Ruwi mengaku diperlakukan lebih buruk 
daripada pembantu rumah tangga. "Kami 
dipekerjakan tanpa digaji,” tutur Ruwi. Se- 
lain itu, cerita Muryati, keluarga Taufik ha- 
nya memperkenan ia melihat Rahmat jika 
bayinya tersebut ngompol. Sekali waktu, 
ujarnya lagi, ketika ia menjenguk Rahmat, 
ditemukannya wajah bayinya memar dan 

ж айа bekas sundutan rokok di perut- 
. nya. "Saya tak mengerti kenapa bayi 
saya sampai disiksa begitu,” ucap- 
nya. Pada 23 Oktober, Taufik me- 
nahan tiga orang lagi anak Nurdin 
yang tinggal di Lampung. 

Anak Nurdin yang tak disandera 
tinggal Wiwik, 22 tahun, karyawati 
sebuah pabrik tekstil. Pernah suatu 
hari Wiwik menjenguk ibunya di ru- 
mah Taufik. Tapi pertemuan mereka 
cuma berlangsung sekejap, dan itu 
pun di pintu gerbang, karena Sri Re- 
jeki segera mengusir Wiwik. Nyo- 
nya rumah kemudian juga mengha- 
diahi Muryati tamparan akibat ke- 
lancangannya menerima putri su- 
lungnya. 

Setelah kejadian itu, Wiwik lang- 
sung mengadu ke polisi. Pada 2 No- 
vember lalu, drama penyekapan 
Muryati dan kelima anaknya pun 
berakhir. Ketika diperiksa polisi, 
Taufik berdalih bahwa penyekapan 
itu dilakukan guna memancing Nur- 
din keluar dari persembunyiannya. 
Tapi, menurut Wakapolwiltabes 
Bandung Letkol. Mardiono, urusan 
mobil seharga Rp 35 juta itu tak bisa di- 
timpakan kepada anak-istri Nurdin. "Itu 
melanggar hukum. Sebab melanggar ke- 
merdekaan orang lain,” katanya. 
Sri Rejeki menganggap cerita Muryati itu 
fitnah. ” Kami sama sekali tak melakukan 
penyanderaan, apalagi menyiksa. Keluarga 
kami jadi hancur gara-gara tuduhan itu,” 
katanya. Та menambahkan bahwa Muryati 
dan anak-anaknya sejak semula memang 
mau membantu Taufik mencari Nurdin, 
yang hingga kini masih tak ketahuan rim- 


AHMAD TAUFIK 


banya, sampai ketemu. "Mereka juga de- ` 


ngan sukarela tinggal di rumah kamisampai 
suaminya ditemukan, asalkan tak sampai 


diperkarakan ke polisi,” tambah Sri Rejeki. . 


Entah siapa yang betul. 
Happy Sulistyadi dan Ahmad Taufik (Bandung) 


Penembakan 


Terkapar 
dengan Borgol 


Otak pencurian sepeda motor tewas 
tertembak. la dikabarkan roboh dalam 
keadaan tangan terborgol. 


ini gampang gugup jika ada orang 

tak dikenal bertamu ke rumahnya. 
Ketakutan janda beranak lima itu bukan tak 
beralasan. Pasalnya, Sabtu dua pekan silam, 
suaminya, Harsono, 39 tahun, roboh kena 
tembak di dada dan pahanya setelah dijem- 
put petugas di rumah kontrakan mereka di 
perumahan Wisma Asri, Bekasi. Saat kar- 


NI YONYA Titin, 34 tahun, akhir-akhir 


. yawan sebuah perusahaan pelayaran itu 


kena dor, kabarnya, kedua tangannya dalam 
keadaan terborgol. Harsono, menurut kete- 
rangan polisi, meninggal dalam perjalanan 
menuju Rumah Sakit Umum Bekasi. 

Paginya, cerita Titin, Harsono masih 
mengurusi ayam peliharaan mereka. Sekitar 
pukul 06.30, rumah mereka didatangi lima 
petugas berpakaian preman -- belakangan 
diketahui dari Polsek Jagakarsa, Jakarta Se- 
latan. Tiga orang di antara petugas masuk 
ke rumah, dan dua orang lainnya menunggu 
di mobil jip yang diparkir di depan rumah 
Harsono. "Mana Harsono, suamimu?” kata 
petugas, seperti ditirukan Titin. 

Tak lama kemudian Harsono muncul di 
ruang tamu. Petugas itu kemudian minta 
Harsono ikut ke kantor polisi untuk dimin- 
tai keterangan soal pencurian kendaraan 
bermotor. Ketika masuk ke mobil, masih 


SUSTHANTO 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


} 





cerita Titin, tangan suaminya belum dibor- 
gol. Lepas magrib, kabar duka pun datang: 
Harsono tewas tertembak, dan jenazahnya 
disimpan di RSUP Cipto Mangunkusumo, 
Jakarta Pusat. 

Harsono terpaksa ditembak, menurut 
polisi, karena berusaha melarikan diri. Ka- 
barnya, setelah dibawa ke kantor Polsek Ja- 
gakarsa, Harsono diangkut lagi ke Tambun, 
Bekasi, untuk menunjukkan rumah seorang 
temannya, yang menurut info polisi tempat 
korban menitipkan pistol yang sering dipa- 
kainya untuk melakukan tindak kejahatan. 
Harsono dibawa ke Tambun dengan tangan 
terborgol. Sampai di tempat tujuan, masih 
menurut polisi, karena Harsono mencoba 
melarikan diri, petugas terpaksa melepas- 
kan tembakan: mula-mula peringatan, ke- 
mudian ditujukan ke korban, dan menem- 
bus paha serta dadanya. 

Betulkah Harsono tewas dalam keadaan 
terborgol? "Polisi tidak sembarangan me- 
lepas tembakan,” bantah Kepala Dinas Pe- 


nerangan Polda Metro Jaya, Letkol. A. La- 


tief Rabar. Tembakan itu, katanya, 
terpaksa dilakukan lantaran, sebe- 
lum lari, Harsono mencoba mere- 
but senjata petugas. Dalam upaya 
perebutan senjata itu, korban dila- 
porkan memukul seorang petugas 
dengan sebatang linggis (entah 
bagaimana alat tersebut ada di 
situ), sehingga punggung dan le- 
ngan petugas luka. Untuk menye- 
lamatkan petugas yang dipukul itu, 
ujar Latief, seorang petugas lain 
melepaskan tembakan peringatan. 
Tapi, begitu tembakan meletus, 
Harsono bukannya menghentikan 
aksinya, malah mencoba lari. 

Bagaimana Harsono dalam ke- 
adaan terborgol bisa melawan? Po- 
lisi menyebut, ketika Harsono me- 
lawan, borgol di tangannya sudah 
lepas. ” Mungkin karena borgolnya 
sudah tua atau orangnya memang 
mahir meloloskan diri dari bor- 
gol,” kata Latief. Kemungkinan se- 
rupa itu, menurut seorang satpam 
yang enggan disebut namanya, me- 
mang bisa terjadi. "Saya pun per- 
nah mencobanya, dan berhasil le- 
pas,” katanya. 

Harsono, kata Latief, adalah salah satu 
otak pencurian sepeda motor di berbagai 
kawasan di Jakarta Selatan. Cara yang se- 
ring dipergunakan Harsono dan komplot- 
annya untuk mendapatkan mangsa adalah 
dengan membuntuti calon korban sampai 
ke tempat sepi. Setelah itu, pengendara mo- 
tor tersebut diminta menghentikan kenda- 
raannya, dan kemudian dipaksa menyerah- 
kan motornya dengan todongan pistol. 

Tak disebutkan berapa banyak hasil ja- 
rahan Harsono. Tapi, nama Harsono itu 
muncul sehari sebelum dirinya diciduk, dan 
kemudian mati, setelah enam tersangka 
anggota komplotannya diringkus, dan me- 
reka “menyanyi” mengenai diri korban. 

Sri Pudyastuti dan Taufik Alwie 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


Basri Pati 
Akibat fitnah 





Kriminalitas 
Salah Tangkap 


Ulah Paranormal 
Palsu 


Seorang karyawan perusahaan swasta 
disiksa hingga mata kirinya buta. 
Polisi terkecoh paranormal palsu? 


UNIA sudah gelap bagi Basri Pati. 
Ayah empat anak itu mengaku bahwa 


mata kirinya tak bisa melihat gara- 
gara disiksa polisi. Pasalnya, Basri didakwa 
mencuri uang PT Gema Sanubari di Wae- 
nibe, Pulau Buru, perusahaan yang mem- 
pekerjakannya. ° Hanya Tuhan yang melin- 
dungi, hingga saya tak sampai mati,” ka- 
tanya kepada Mochtar Tauwe dari TEMPO, 
pekan lalu. 








Ceritanya, 22 Maret lampau, Basri baru 
sekitar 20 menit naik bus umum mening- 
galkan lokasi Gema Sanubari, ketika se- 
buah Toyota Hardtop penuh polisi meng- 
hentikan kendaraan yang sarat penumpang 
itu, dan memerintahkannya pindah mobil. 
Basri kemudian dibawa ke kantor Polsek 
Airbuaya, Namlea, sehubungan dengan ra- 
ibnya uang perusahaan sejumlah Rp 23,5 
juta. Tuduhan jatuh kepada Basri, 39 tahun, 
setelah polisi mendapat informasi dari para- 
normal. Merasa tak bersalah, Basri tentu 
saja menampik tuduhan polisi. Akibatnya, 
setelah kepalanya digunduli, Basri disuruh 
bergulingan di depan umum. 

Masih tak mengaku, menurut Basri, 
penganiayaan jadi makin berat. la dicam- 


SS YAAA EN A A у Т». KN Ie Wet) ERA AT AC nM pee ea ata (et TAMU She 





2 


Бик, disetrum, дап direndam di laut. Jika 
kehausan sehabis disiksa, disuruh minum 
kencingnya sendiri. Penyiksaan yang dila- 
kukan secara bergantian oleh tujuh anggota 
Polsek Airbuaya itu, termasuk Dansek Let- 
nan Dua Suratman, kata Basri, berlangsung 
selama hampir dua bulan siang malam. 

Lantaran tak ditemukan bukti-bukti 
yang kuat untuk menyeret Basri ke meja 
hijau, Kejaksaan Negeri Namlea membe- 
baskan tersangka. Basri, yang sempat lum- 
puh selama 12 hari, merasa dirinya sebagai 
korban fitnah. Orang yang dicurigainya se- 
bagai pemitnah adalah Putu Panda Su- 
menda, 42 tahun, kepala bagian keuangan 
Gema Sanubari. Betulkah? 

Putu, menurut hasil pemeriksaan polisi, 
diketahui telah membuat skenario seakan- 
akan Basri yang mencuri uang itu dengan 
menggunakan Jasa Nyonya Hanifah dan 
Nyonya Bertha Rehatta, penduduk Desa 
Wamlana, untuk berperan sebagai orang 
yang kesurupan. Keduanya disuruh menye- 
but-nyebut nama Basri dan Tri Prasetyo -- 
Juga karyawan Gema Sanubari -- 
sebagai pencuri uang perusahaan 
tersebut. Puncaknya, Ісі Wai- 
kabu, 40 tahun, paranormal palsu 
arahan Putu, menyerocos men- 
ceritakan bagaimana kedua pen- 
curi itu melakukan aksinya. Da- 
lam sandiwara yang disaksikan 
Kapolsek Suratman itu, Ісі mem- 
perlihatkan foto Basri dan Tri, 
dan kemudian dijadikan barang 
bukti untuk menangkap ter- 
sangka. Tak jelas, kenapa Tri ti- 
dak ditangkap. 

Kepala bagian keuangan 
Gema Sanubari itu juga mengaku 
kepada polisi, sesungguhnya 
uang perusahaan tersebut diguna- 
kan untuk foya-foya -- minum- 
minum dan main perempuan. Se- 
telah uang itu habis, dikarangnya 
cerita bohong bahwa kas telah di- 
bobol Basri dan Tri Prasetyo. 
Agar pimpinan percaya, dibuat- 
nya skenario paranormal tadi. 
Untuk mempertanggungjawab- 
kan perbuatannya, Putu akan di- 
sidangkan di Pengadilan Negeri 
Ambon, pekan ini. 

Selain itu, Basri juga melaporkan per- 
buatan tak terpuji tujuh anggota Polsek Air- 
buaya kepada Kapolda Maluku Kolonel 
Marudin Silalahi. Ternyata, Kapolda cukup 
tanggap, dan langsung menerjunkan tim pe- 
neliti untuk mengecek kebenaran laporan 
Basri. Hasilnya, Letnan Dua Suratman sem- 
pat ditahan, dan kemudian ditarik ke Mar- 
kas Polda Maluku. la bersama keenam ang- 
gota Polsek Airbuaya, menurut sumber 
TEMPO di Polda Maluku, akan dihadapkan 
ke mahkamah militer untuk mempertang- 
gungjawabkan perbuatannya, Januari de- 
pan. Tapi, Suratman tetap membantah telah 
salah tangkap. ”Basri ditangkap berdasar- 
kan bukti-bukti kuat,” katanya yakin. 

Hasan Syukur 


93 
















































































Тағ! Inggris dari 
Depan dan Samping 


Grup tari dari Inggris, Union Dance, memukau publik Jakarta pekan lalu. 
Sayangnya, dari empat nomor tari yang dipentaskan, hanya satu yang 
betul-betul karya Union Dance. 


empat buah nomor tari di Gedung 

Kesenian Jakarta Jumat dan Sabtu 
pekan lalu. Grup ini menamakan dirinya 
"Union" karena memiliki falsafah holistik, 
mencoba memadukan berbagai macam 
bentuk seni: tari, musik, lighting, gerak ba- 
let, jazz, modern, dan interpretasi individual 
tarian etnis. 

Sebagai pembuka tampil Urban Classic, 
sebuah duet yang ditarikan oleh pencip- 
tanya, Floyd Hendricks, dengan pasangan 
Nicola Hilton. Kedua penari membebat ke- 
palanya dengan kain kelabu dan memakai 
tight dan leotard yang terbuka di bahu kiri. 
Kombinasi desain hitam dan kelabu berke- 
balikan antara pakaian keduanya. 

Mereka menari selama 12 menit diiringi 
Orchestra Penguin Cafe dan World Famous 
Supreme Team Show pimpinan Malcolm 
McLaren. Gerakannya mengalir lancar ber- 
kelok-liku dengan goyang pelan pinggul 
yang erotis. Sesekali bahu kiri mendadak 
diangkat atau tangan kanan menusuk lurus 
ke atas. Ada kalanya keduanya bergerak se- 
rempak, bergulung di lantai atau berhadap- 
an bagai bercermin. Gerak balet sekali dua 
berkelebat: loncatan ringan, angkatan tubuh 
bak kapas, dan putaran berulang pada poros 
tubuh. Duet ini manis, santai, mengalir, dan 
tanpa rasa tegang. Garis geraknya tegas dan 
bersih. Di tengah ada adegan tunggal Ms. 
Hilton menari ria di bawah empat lampu 
hijau redup. Sayang, ini satu-satunya karya 
Union yang sempat kita saksikan. Tiga yang 
lain adalah karya penata tari luar grup. 
Agak janggal juga, karya Direktur Artistik 
Corrine Bougaard tak ditampilkan. 

Jumlah penari yang hanya empat orang 
(dua pria, dua wanita) menyulitkan perpin- 
dahan dari satu nomor ke nomor lain. Pe- 
nonton harus. menunggu empat menit se- 
belum karya post-modern penata tari Afro- 
Amerika Bill T. Jones muncul. Soon dita- 
rikan oleh empat penari: Hopal Romans, 


U NION Dance dari Inggris menggelar 


Robert Ashley Nurse, dan kedua penari ` 


duet nomor pertama, diiringi musik Bessie 
Smith dan Kurt Weill. 

Untuk waktu yang sangat lama di Ame- 
rika Serikat, penari-penari hitam mencari 
legitimasi dengan dua cara: mengasimilasi 
gaya tari ” Amerika Putih” (balet atau mo- 
dern) atau menjadi penari pop yang glamor. 
Bill T. Jones, salah seorang yang berhasil 
membebaskan diri. Karya-karyanya yang 
eksperimental dan personal bertolak dari 
apa yang hidup di kalangan masyarakat hi- 
tam. Gaya garap Bill fringe (pinggiran) dan 


94 


konfrontatif karenanya sering tak cocok 
bagi penonton tari yang terbiasa dengan ge- 
rak elegan. 

British’s Jungle Dances, yang tampil se- 
telah jeda, menyuguhkan dua pasang duet 
yang kadang menari sendiri-sendiri, kadang 
melebur sebagai kuartet, diiringi musik 
sambung yang terdiri dari nyanyian Mali, 
Oumou Sangare, dan ilustrasi film India 
Mahide Lyone. Keempat penari tersebut 
memakai pakaian putih-putih. Di dalamnya 


SOEMARSONO 


Adegan ”Urban Classic” dari Union Dance 
Geraknya mengalir lancar 


ada interpretasi individual penari terhadap 


gerak tari India yang meliuk-liuk dan genit. . 


Nomor terakhir, Kicking in Mid-Air, di- 
tarikan oleh keempat penari grup yang me- 
ngenakan pakaian jalanan: hijau militer 
centang-perentang. Iringannya nyanyian 
Aretha Fraklin yang jazzy. Anak-anak muda 
yang tampangnya tak mirip penari ” tradisi” 
Eropa, serius melakukan gerak-gerak yang 
acap tidak impresif: bergulung di lantai, 
meloncat ke pelukan pasangan, menyerang 
partner, mengangkat dan memanggulnya 
lurus melintang bahu, atau mengayunkan- 
nya melingkar pinggul. Sepenuh hati me- 


reka bergerak seakan-akan tak terlatih, pa- 
dahal, seperti halnya badut-badut sirkus, 
mereka mempunyai teknik yang tinggi. 
Inggris mengenal pentas tari profesional 
sejak 275 tahun yang lalu, yakni ketika John 
Weaver mementaskan Cinta Mars dan Ve- 
nus di Drury Lane Theatre (2 Maret 1717). 
Lebih dari dua setengah abad berikutnya, 
”balet” menjadi raja. Rambert dan Sadler's 
Wells (pada tahun 1956 menjadi Royal Bal- 
let) mewakili wajah tari Inggris. 
Kunjungan Martha Graham tahun 1954 
mengubah citra mereka. Pada tahun 1966 
Rambert mulai memasukkan karya-karya 
kontemporer dalam reportoar mereka. Ke- 
mudian Robin Howard, pengagum Graham, 
mendirikan London Contemporary Dance 
Theatre, yang pada tahun 1977 mengada- 
kan lawatan pertamanya ke AS. Sejak itu 
tari modern mendapat tempat, walau di 
pinggiran. Dan berdirilah kemudian Lon- 
don School of Contemporary Dance 
(LSCD). Lulusan-lulusan LSCD inilah 


yang sejak 1980-an mendirikan grup-grup 
kecil yang mencendawan dan timbul teng- 
gelam. 

Suka atau tidak, trend baru tari Inggris 
mulai tumbuh. Tampak depan, wajah balet 
yang elegan tetap dominan. Tampak sam- 
ping, lebih multikultural dan sarat masalah: 
urban, hitam, jazzy, rasial, AIDS, dan sub- 
kultur. Bagi generasi muda, gaya ” Amerika 
Hitam” yang pinggiran agaknya tak diang- 
gap murah, asalkan gerak merupakan ung- 
kapan jiwa, pikir, dan tubuh yang menyatu. 

Rupanya zaman memang telah berubah. 

Sal Murgiyanto 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 








BRI 


BUKA CABANG DI 





| n 


AN 
BAS АУ 
/ 


"ind 


- Vm 


УР 
WAN 

a "ДАТ! 

ата С SIN 

жеме к TA 


1 
E 


с WEB BT ПИЙ RSS ЖАЙ aan Deo а bt КАЕ 





SS 


BANK RAKYAT INDONESIA 


MELAYANI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT 


TEPAD/001/PIM-9213 











туз 











Nggak pindah 





Kataayah: 6 








ВАМК ТАВОМСАМ МЕСАКА 














F 

1 

бз kasih 
BTN 








Tini, Taman Manggu Indah, Pondok Aren - Tangerang 


dus Tmi kahan ah; melihat aal dan ton, 
setiap dua tahun pindah lagi...pindah lagi... 
Tini sendiri ganti sekolah, ganti teman, kamar 
tidur juga semakin kecil... ach ! sumpek deh. 
Tapi kata ayah mulai sekarang, kita nggak 
pindah-pindah lagi. | 

Dirgahayu BTN dan terima kasih atas jasamu 


buat keluarga kami.” 


Keluarga Tini, salah satu dari keluarga yang 
telah mewujudkan impian memiliki rumah 


sendiri melalui KPR BTN. 


BTN, mewujudkan impian jadi kenyataan. 


@ 


BANK TABUNGAN NEGARA 


POLIYAMA 









































Рапіһег/ТРІ/013/92 












Memasukibulan N opember 


1992, Televisi Pendidikan 


Indonesia menambah jam . 


siarannya dari sore hingga 
malam hari bagi pemirsa 
TPI yang han di Jakarta 
& sekitarnya. Dan yang pasti 


kami telah menyiapkan 






berbagai paket khusus yang - 


bakal menjadi favorit 


konsumen Anda. 


Top Rating . 

7. TPI terbukti 
mampu -. Тор 
Rating dan menjadi pujaan 
jutaan l. di seluruh 


Indonesia. 


ку. 


SA е 


THE LAST EMPEROR "OF THE SUI DYNASTY’, cerita silat kolosal yang meng 





Mulai Nopember '92, 


untuk Jakarta dan sekitarnya dari pukul 16.00 - 21.00. 















Kusa | A 


menjadikan tontonan yang mengasyikkan, setiap Senin 19.30 - 20.30. 





B t че, 
КАРРАТОО, komedi fiksi 
ilmiah yang sangat populer, 
setiap Minggu 17.00 - 17.30. 


Siap memecahkan rekor 12.000.000 pemirsa TPI pagi. 





& menegangkan bersama Charles 
Bronson, setiap Sabtu 19.30-21.00. 


erahkan lebih dari 10.000 pema 


PRIME TIME, film seri mengi- 
sahkan suka duka para jurnalis yang merebut jutaan pemirsa, 
TV. setiap Minggu 19.30 - 20.30. setiap Jumat 19.30 - 20.30. 


hadir di malam hari. 














N S MA 
LAW OF THE DESERT, film 





. FILM CERITA-PILIHAN — РОМА ANAK -HIBURAN 


Setelah sukses dalam mengha- 
dirkan film layar unggulan dan 
layar perak, kini TPI me- 
ngetengahkan berbagai film pilihan 
yang diseleksi secara ketat : Lies 
Before Kisses, Samurai Forces, 
Rider On The Rain, Hot Lead dll. 


— FILMSERI . — 


Acara yang selalu dinantikan para 
penggemar berat film-film bermutu 
: The Grand Cannal (The Last Em- 
peror Sui), Mahabharata, Prime 
Time, Henderson Kids. 


Pemesanan iklan, 


Tayangan khusus untuk adik-adik. 
Tidak sekadar menghibur atau 
bermain, tapi juga mengajak 
mengasah otak : Kuis Arama, 
Pentas Cilik, Wishkid, Side Kick, 
Dede Iyan dan lain-lain. 


Menayangkan kisah yang sangat 
menegangkan sekaligus meng- 
harukan. Mengandung pesan-pesan 
yang begitu manusiawi: War Story, 
Law Of The Desert. 





hubungi segera Pro Team TPI, Telp. (021) 5200318. 








Aneka tayangan untuk pelepas 
lelah dan mengendorkan syaraf- 
syaraf yang tegang : Musik Pop, 
Rock, Jazz, Lawak, Drama Komedi, 
Totally Hidden Video, Musik 
Mancanegara, Hiburan Daerah dan 
lain-lain. 


3 LAIN-LAIN 


Pelbagai acara menarik yang 
diramu khusus untuk konsumsi 
remaja dan juga keluarga; Kuis 
Remaja, Kuis Khas, Ruang 
Keluarga, Keluarga Bintang & 
Remaja-Remaja. 


| TELEVISI 
PENDIDIKAN 
INDONESIA 








apartments plus eight of the most prestigeous penthouses іп the Southern part of 


Jakarta of a unique and luxurious design to suit your required accommodation well 
into the 21st century. 


à n exclusive offer to the most astute investors. These 140 two and three bedroom 


Located in the enviable location along the outer Ring Road, Cilandak-South Jakarta, NASH 
IMPERIAL offers excellent facilities and accessibility to the Central Business District without 
sacrificing comfort. The site is very close to the Japanese School and the Jakarta Intemational 
School. 


Combined with the gentle landscape, the pleasant climate of the South part of Jakarta makes 
the NASH IMPERIAL an attractive place to live. 


шш Available for your ownership ma Payment at 596 Installment per month to suit 
your financial plan 
ша Starting from US$ 126,000/unit ma Ready by the end of July 1994. 


DEVELOPER: 


PT CILANDAK CENTRA GOLDCOURT 


Wisma Bank Dharmala 14th Floor, 


Jl. Jend: Sudirman Kav. 28, Jakarta 12910-Indonesia 
Phone : 5212023, 5212025, 5212026, 5212027, 5212029 


Fax. 5212015 


AMPERA RAYA 


FATMAWATI 
HOSPITAL 





For further information please call : 


ш PT PRADIPTA WASTU KENCANA, 
Tel. 7201160, Fax 7397624 





Property management : 


PT COLLIERS JARDINE INDONESIA 





INKE MARIS & ASSOCIATES 




















B.S.S Мо. 5-1-286/92 Tgl. 30/10/92 





Semua TEMPAT Di ООМА KRASA DEKAT. 


Ja BILA ANDA Memutar DAS... 
\ 


-.Х. 


( 


Anda tak percaya ? Kini Anda dapat membuktikannya 





Hadiah Tujuan Wisata Uang Saku 









sendiri. Semua tempat di dunia, bisa Anda capai dengan mudah. HIADIAH NEW YORK 

Asal Anda tahu caranya. Nah, kini ikut saja Pesta Wisata 4 dari 1 PERTAMA 
Bank Dharmala.Tiket gratis untuk berdua dan Anda dapat Tou m. 
terbang dengan Singapore Airlines yang pelayanannya menjadi 2 HADIAH 
buah bibir maskapai penerbangan lain. Belum lagi, Anda masih KETIGA (iframes cias 
mendapat uang saku dalam jumlah yang menarik. Qu AOAN 
Hanya dengan kelipatan Rp. 10.000,- dari Tabungan P ELIMA 
Dharmaganda atau Rp. 100.000,- dari Giro atau Deposito 3 HADIAH 
Berjangka, Anda mendapat 1 undian. Pesta Wisata ini KEENAM СЕ споту Glass) 
berlangsung, 26 Oktober' 92 - 25 April "93. Dan репагікаппуа, 3 КЕП 
21 Mei ' 93. S EE. 
Nah , sangat mudah 'kan ? Hubungi segera tempat yang D ADEM AN 
tepat, cabang Bank Dharmala terdekat: 1 HADIAH 

KESEPULUH (Есопоту Сіа55 ) 
= IA 
жалалар ae sss теке |10 CE e 


250 HADIAH HIBURAN Tabungan Dharmaganda (0) Ер. 100. 000,- 


PESTA WISATA 


Kenangan tak terlupakan 


SINGAPORE AIRLINES % > Bank Dharmala 


Dharmala 
Group 





Sarasehan Tari 
Dialog 
dalam Gerak 


Para seniman tari berkumpul di Yogya 
mengadakan sarasehan. Tidak lewat 
kata-kata, tetapi gerak. 


makai kata-kata melainkan gerak. Itu 

terjadi di gedung Purna Budaya, Yog- 
yakarta, Sabtu dua pekan lalu. Penyeleng- 
garanya, Taman Budaya Yogyakarta, me- 
nyebut acara ini: sarasehan solah bawa. 
Yakni, dialog gerak untuk menjelajahi nilai- 
nilai spiritual dalam tari. Gagasan ini mun- 
cul dari Suprapto Suryodarmo, pimpinan 
Padepokan Lemah Putih di Surakarta. 

Untuk sarasehan ini, auditorium diubah 
menjadi pentas. Arena menari di tengah 
berbentuk segi empat; sudut-sudutnya di- 
tandai dengan tali yang ditarik menyempit 
ke langit-langit. Penonton dan pemusik du- 
duk berkeliling di lantai. Sepanjang sara- 
sehan lampu temaram sehingga figur-figur 
di pentas tampak samar-samar. 

Ben Suharto dari ISI Yogya tampil se- 
bagai “pembicara utama”, dengan karya 
Srimpi Bondan Sultan Agungan, yang di- 
dukung empat penari wanita dengan busana 
putih-putih. Ia sendiri duduk di tengah me- 
mainkan rebana di antara penari. Pemusik 
lainnya bersama sejumlah penonton mem- 
bentuk lingkaran kecil membatasi pentas. 
Tarian srimpi yang halus dan lembut itu di- 
iringi permainan rebana yang pemainnya 
asyik bergoyang bagaikan trance. Di akhir 
tarian, Ben berdiri dan menari. Gerakannya 
lambat dan bebas, menurutkan apa yang 
saat itu dirasakannya. Tak tampak bekas ke- 
penariannya yang andal. 

Papat Kiblat Lima Pancer, karya Wahyu 
S.P. dari STSI Surakarta, tampil sebagai 
” pembanding I", didukung satu penari wa- 
nita dan empat pria. Penari wanita, yang 
memakai dodot putih bercunduk mentul, 
menari di tengah. Keempat pria yang ber- 
kain batik dan bersampur hitam mengambil 
posisi di empat sudut. Iringan dan gerak ta- 
rinya bertolak dari tradisi Jawa Surakarta, 
ditumpu vokal Wahyu S.P. yang merdu. Ga- 
rapan Wahyu berhasil memadu rasa kines- 
tetik dan spiritual. 

Karep, sebagai “pembanding II”, dita- 
rikan sendiri oleh penciptanya, Ida Wi- 
bowo, bersama dua penari pria dari PLT Ba- 
gong Kussudiardjo. Hitam mendominasi 
kostum mereka. Paruh pertama garapan ini 
sarat dengan suasana tenang. Paruh kedua, 
tempo menanjak, gerakan meruang mem- 
bentuk dinamika yang mengarah ke kli- 
maks. Garapan Ida bagus, tapi paduan rasa 
spriritual dan geraknya di bawah garapan 
Wahyu S.P. 


| NILAH sarasehan yang unik: tidak me- 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





Tari 


Selepas itu, Suprapto masuk dari sudut 
kiri belakang ” memoderatori” sarasehan 
gerak. Ia mulai °’ menari” (ia sendiri me- 
namakannya “semadi di pentas”). Gerak- 


"annya pelan: berulang meluruskan tangan 


kanan ke samping bawah, ditarik mendekat 
ke tubuh dengan gerak mirip ukel. Bagong 
Kussudiardjo menyusul sebagai ” panelis”. 
Dari tengah belakang ia berjalan melintas 
arena ke arah kelompok pemusik. Jaduk Fe- 
rianto dan Pande Sukerta dengan tim pe- 
musik masing-masing merespons adegan- 
adegan di atas pentas. Panelis lain (Su- 
narno) masuk dengan gerak Surakarta yang 
kental. Keempat penata tari pun mencebur- 
kan diri dengan gaya dan ekspresinya ma- 
sing-masing. 

Ketika "peserta sarasehan” bergabung, 
sarasehan pun menjadi ingar tak terkendali. 
Ada seorang pemuda lari berkeliling di an- 
tara penonton. Seorang lain memukul keras 
instrumen musik sebelum merangkul peser- 
ta lain bergulung memasuki arena. Dengan 
kaki, keduanya melilit Suprapto yang te- 


KOMPAS 


Suasana sarasehan "solah bawa” di Yogyakarta 
Pemrasaran dan pembanding hanya menari. 


ngah asyik "meruwat'" dirinya: mengen- 
durkan segala yang dirasa tegang di dalam 
batin. Suprapto terjatuh, lalu mencoba ber- 
diri dan tersenyum. Bagong tanggap. Ia me- 
minta perhatian dengan menginjak-injak 
keras lembaran seng sambil menari Bali. 
Kemudian ia memukul keras sebuah gong. 
Sarasehan tanpa kata-kata pun dinyatakan 
berakhir. 

Dalam omong-omong kemudian, Wah- 
yu S.P. menyatakan prihatin atas kecende- 
rungan karya-karya tari kini yang mengabdi 
hanya kepada kebagusan wujud. ” Dewasa 
ini banyak penari yang sudah melupakan 
olah rasa,’ Bagong menimplai. Gejala itu 


benar dan memang sangat mencemaskan. 


Namun, menurut saya, tujuan sarasehan 
belum sepenuhnya tercapai. Ben mengang- 
gap forum ini sebagai pertunjukan tari, se- 
mentara Suprapto menyebutnya "laku se- 


madi”. Jika sarasehan dimaksud sebagai fo- | 


rum "tari", ia harus peduli terhadap bentuk 
dan rasa keindahan. Jika ia sebuah "se- 
madi”, teknik gerak dan bentuk yang bagus 


“boleh dinomorduakan. Memadu keduanya 


lebih baik. 

Tari memang tak boleh hanya mengabdi 
kepada keterampilan dan keindahan fisik. 
Tetapi tak berarti virtusitas dan bentuk lahir. 
lantas dapat diabaikan. Dalam latihan peng- 
hayatan dan pencarian gerak, kesadaran 
akan pentingnya bentuk harus selalu di- 
ingat. Seorang penari harus mampu mem- 
bedakan impulse (gumpalan) gerak dengan 
dorongan gerak yang lahir dari nurani yang 


‘dalam. 


Di India, hanya penari dengan kehebatan 
teknik dan kepekaan estetis yang tinggi di- 
anggap pantas menari dalam upacara spi- 


ritual, di depan dewa-dewa. Kritikus V. 
Raghavan menegaskan bahwa di India, le- 
wat keindahan musik atau tari, orang bisa 
sekali masuk ke alam spiritual dan mera- 
sakan kebahagiaan seperti yang dialami 5е- 
seorang dalam semadi. Memang ada jalan 
pintas, yaitu lewat bhakti (devotion). Mi- 
salnya dengan tak henti mendendangkan 
nama Krishna, kalau perlu sampai ektase, 
seperti dilakukan para pengikut Hare 
Krishna. Di sini, virtusitas-teknik dan ke- 
pekaan-estetik tak menjadi prasyarat. Seba- 
gai pengamat tari, saya memilih yang per- 
tama. 

Sal Murglyanto 


95 

























































































atas pengoperasian mesin baru : 


D KRUPP FORMAPLAST Blow Moulding Machine 


D KRUP P CORPOP LAST Stretch blow moulding machine 


di Pabrik AQUA Citeureup, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, 
pada hari Jumat, 4 Desember 1992 











^ 


PT WIRABUANA INTRENT 


Distributor Tunggal AQUA 
Jl. Pulo Lentut No. 3, Kawasan Industri Pulo Gadung 
Jakarta 13920 Tel. (021) 4603070 (Hunting) 
Telex: 48000 AQUA IA, Fax. (021) 4712988 


PT TIRTA GRAHA PARAMA 


Produsen Kemasan Plastik 
Л. Pulo Lentut No. 3, Kawasan Industri Pulo Gadung 
Jakarta 13920 Tel. (021) 4712989, 4712998 























PT DWI SATRYA UTAMA PT MULVR MULTI MRNDIRI | 
P T HARI-HARI SEMBADA Food & Drink Division Distributor AQUA ` | 
Distributor AQUA Distributor AQUA Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 44 


Jl. Rawa Domba No. 62 Jakarta 13440 
Tel. (021) 8613878, 8613879, 8613607 


Jl. Raya Jagorawi Cilandak No. 26 
Jakarta 12430 Tel. (021) 7504711-7504715 


Jakarta 12780 Tel. (021) 8299417, 8299421, 
8299422, 8292757 Fax. (021) 8292459 





















epada PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI 
atas pengoperasian mesin baru : 


Battenfeld Kk 
FISCHER Blasformtechnik GmbH 


Blow Moulding Machine 


di Pabrik AQUA Citeureup, 
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, 
pada hari Jumat, 4 Desember 1992 


PT TIRTA PUSPADHIMAS 


Distributor AQUA 
Jl. Daan Mogot No. 9 Jakarta 11460 
Tel. (021) 5604657, 5604434 


Pemasok UNIPET PLASTIC JAPAN 
28th Floor, RATU PLAZA OFFICER TOWER 
Jl. Jend. Sudirman Мо. 9 Jakarta 10270 


NAGASE & CO, LTD. 


JAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE 
Produsen LEXAN GE Plastics 
14th Floor, LIPPO PLAZA 
Jl. Jend Sudirman Kav 25 Jakarta 12920 


Pemasok Makrolon 
PT INDOKIMIA AGUNG 
P.O. Box 4330/Jakarta Pusat 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11Jakarta 10220 



















| 













































































UNIVERSITAS INDONESIA 
PROGRAM PASCASARJANA BIDANG ILMU TEKNIK 


< 
PROGRAM MAGISTER 1993/1994 


Memberi kesempatan kepada para Sarjana Teknik menguasai ilmu pada tingkat Magister untuk lebih dapat 
mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan industrialisasi di Indonesia. 


Untuk tahun ajaran 1993/1994 Program Magister ini membuka : 
1. Program Studi Ilmu Teknik Sipil dengan kekhususan : 1) Struktur dan 2) Manajemen Konstruksi. 
2. Program Studi Ilmu Teknik Mesin dengan kekhususan : 1) Teknologi Manufaktur dan 2) Manajemen Industri. 
3. Program Studi Ilmu Teknik Elektro dengan kekhususan : 1) Kontrol untuk Industri, 2) Perancangan VLSI, 
3) Elektronika Divais, 4) Aplikasi Mikroprosesor dan 5) Tenaga Listrik. 
4. Program Studi Ilmu Teknik Metalurgi dengan kekhususan : 1) Metalurgi, 2)Teknologi Gas dan 3) Когові. 


Keterangan dan formulir pendaftaran dapat diperoleh pada : 
SEKRETARIAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA, 
JI. Salemba Raya 4 Jakarta 10430.Telp.: 3100059, 322269 Fax.: 322269 


Pendaftaran : 1 September 1992 s/d 31 Desember 1992. 
Ujian saringan : 3-4 Pebruari 1993. 

Wawancara : 5-6 Pebruari 1993. 

Pengumuman penerimaan : April 1993. 

Permulaan kuliah : 6 September 1993. 


Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi : 
SEKRETARIAT PROGRAM PASCASARJANA UNIV. INDONESIA BIDANG ILMU TEKNIK, 
Gedung FTUI Kampus Salemba JI. Salemba Raya 4 Jakarta 10430 Telp.: 3106012, 3908993 Fax.: 3102928 


MENGETENGAHKAN PAMERAN INDUSTRI 
TERBESAR DI INDONESIA ! 





* Hampir 1000 peserta pameran akan memamerkan permesinan dan teknologi canggih pada serangkaian pameran tahun ini 
"MANUFACTURING INDONESIA" 


* 7 ruang pamer akan penuh ! 
* Bertempat di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran ! 
* Tahun ini akan mengetengahkan produk-produk baru ! 


Pun атс kang Жиып фе 
The 8th International Machine Tool INDONESIA INDONESIA TECHNOLOGY < АА 
М cum The 6th International Technical and Vocational INDONESIA 


(SA 
CRAG, 
ШПОН Ес amen t Exhibition, featuring The 2nd International Exhibition and Conference 
оп Eguipment and Systems for Pollution Control 
and Environmental Improvement Incorporating 
Watertech Indonesia 





«< 


56 


Metalworking and Allied Industries Exhibition, 

Incorporating Welding Indonesia 
The 7th International Plastics and Rubber 
Machinery Processing and Materials Exhibition 






aa =s ria АШЫ ЗЕГЕ: ШЕТШЕ 
JS PULP & PAPER == TEXTILE 8 CLOTHING 
Ba MACHINERY NU 
INDONESIA a INDONESIA nounced 
The International Pulp and Paper Products The 7th International Packaging and Food The 7th Internationa! Textile The 5th International Manufacturing Machinery 
Machinery, Equipment and Supplies Exhibition Processing Machinery and Materials Exhibition Machinery & Garment Equipment Exhibjtion Equipment, Materials and Services Exhibition 





1-5 Desember 1992 
Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran 


LABORATORY 





CHEMICAL - 


д Д INSTRUMEN 
Buka setiap hari : 11.00 - 20.00 INDONESIA INDONESIA INDONESIA 
Hanya terbuka bagi para pejabat pemerintah, Chemical Process "0 штен ont Laboratory Antal 
kalangan pengusaha dan profesional. Contacing олын Testing Exhibition Equipment Exnibiton 


RENCANAKAN KUNJUNGAN ANDA SEKARANG JUGA! 


Kirim fax hari ini juga, guna mendapatkan 28 halaman keterangan pameran. 
Fax. (21) 331223 atau Tel. (21) 325560 
Penyelenggara : PT. PAMERINDO BUANA ABADI 



















Politik vs МІ 


MOCHTAR PABOTTINGI 


SS 


jelmaan rakyat. Kurang lebih begitulah argumen seo- 
rang ahli ilmu hukum baru-baru ini, yang disanggah 
seorang ahli ilmu politik. 

Inikah contoh pertandingan antara perspektif hukum lawan 
perspektif politik? Memang. Tapi ia lebih merupakan pertan- 
dingan antara perspektif minus visi dan perspektif plus visi. 

Kegiatan negara kita harus bertujuan ” melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, ” 


М РЕ bukan lembaga perwakilan. Ia adalah lembaga реп- 


me- 
majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berda- 
sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 
Itulah visi kita sebagai bangsa. Bagian Mukadimah UUD 45 
ini tak lain adalah restatement dari Pancasila. 

Untuk tujuan semulia itu, MPR tetaplah harus berfungsi se- 
bagai majelis permusyawaratan, bukan majelis penjelmaan. Da- 
lam penjelasan konstitusi kita dinyatakan bahwa yang bisa ber- 
musyawarah di situ ialah wakil-wakil dari “seluruh rakyat, se- 
luruh golongan, seluruh daerah ... sehingga Majelis itu akan 
betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat”. 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa yang utama dalam Ma- 
jelis adalah prinsip permusyawaratan yang ditopang oleh sistem 
perwakilan yang adil. Pengulangan kata “seluruh” tiga kali di- 
maksudkan sebagai emphasis jangan sampai ada golongan yang 
tidak terwakili. Kata ” penjelmaan” hanyalah dipakai sebagai 
metafor (“betul-betul dapat dianggap”). 

Ini perlu ditekankan, sebab tiap imbauan ke arah bentuk 
jelma-menjelma di bidang politik adalah suatu langkah mundur. 
Tidakkah Bung Karno pada tahun 1960-an praktis selalu meng- 
klaim diri sebagai personifikasi rakyat Indonesia? Bukankah 
Hitler dan yang lain-lain pun serupa? Alangkah cepat kita me- 
lupakan tragisnya klaim demikian, yakni ketika prinsip per- 
musyawaratan telah disungkup oleh monopoli kebenaran. 

Kekurangan besar dunia politik kita masih adanya kecen- 
derungan berpikir mitis dan magis. Ini kerap dimanipulasi oleh 
kekuatan-kekuatan tertentu demi kepentingan yang merugikan 
bangsa. Mengapa demikian? Sebab, kala kita sudah memasang 
tujuan tertinggi, kita sering lupa bahwa ada proses rasional yang 
harus ditempuh, dan bahwa pergulatan dialektis niscaya harus 
dialami dan ditahankan dalam perjuangan panjang memenuhi 
agenda tersebut. 

Kini, politikus kita gemar meloncat begitu saja pada reka- 
yasa mufakat sebelum diluangkannya proses dialog yang arif 
di antara sesama wakil rakyat. Cara demikian hanya akan meng- 
hasilkan mufakat semu. Cara ini juga yang ditempuh ahli hukum 
kita kala ja terburu merengkuh metafor ” penjelmaan”, dan me- 
lupakan niscayanya ” perwakilan” demi "permusyawaratan". 

Kecenderungan mitis-magis bisa meruakkan kembali politik 
slogan yang mestinya sudah ditinggalkan. Sloganisme tak hanya 
berjangkit di bidang politik. Ia pun dapat berjangkit, misalnya, 
di bidang ekonomi -- jika tiap geraknya langsung dinilai sebagai 
kegiatan pembangunan dan jika para praktisinya sibuk berpikir 
tentang angka-angka dan kehilangan visi tentang tujuan kita 
membentuk bangsa. 

Sloganisme lahir dari pupusnya sikap kritis atas paham atau 
hasrat sendiri ditambah kegandrungan pada ide-ide baru dan 
besar. Berlalunya masa Demokrasi Terpimpin yang sarat slogan 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


tak sepenuhnya mengubur keadaan ini. Bukankah kita umum- 
nya merasa tertinggal jika tak ikut melontarkan kata-kata seperti 
globalisasi, the third wave, tinggal landas, post-modernism, ke- 
bangkitan nasional kedua, the end of history? Tapi apakah itu 
semua sudah dipahami betul dan sudah lolos dari saringan kritis 
kita? 

Semboyan ” Kebangkitan Nasional Kedua? , misalnya, cen- 
derung mengandung salah satu dari dua kekeliruan. Ia lupa 
bahwa lebih dari sekadar paham, nasionalisme adalah agenda 
politik. Atau ia mereduksi agenda nasionalisme kita yang sudah 
dirumuskan secara ultimat itu. Maka, Presiden Soeharto me- 
nandaskan bahwa ” pembangunan adalah pengamalan Panca- 
sila”. Artinya, bagi bangsa kita, pembangunan yang tidak me- 


realisasikan semangat Lima Dasar itu bukanlah pembangunan. 
Presiden mengingatkan akan arah kita yang сыш akan 
visi kita sebagai bangsa. 

Jika nasionalisme kita selama ini sudah begitu jauh jang- 
kauannya, perlukah diperkenalkan ” Kebangkitan Nasional Ке- 
dua”? Benarkah predikat ” Kedua” mengandaikan visi tersen- 
diri yang belum terangkum dalam nasionalisme kita? Sudahkah 


agenda internal nasionalisme kita selama ini -- mengatasi wa- 
risan kesenjangan struktur ekonomi kolonial, meningkatkan 
kualitas bangsa, dan dari situ mengangkat harkat manusianya 
-- terpenuhi? 

Juga patut dipertanyakan apakah semboyan itu sudah ber- 
semi nyata dalam sanubari rakyat, seperti halnya wawasan ke- 
bangsaan kita sejak tahun 1920-an. Saat ini ia lebih tampak 
sebagai reifikasi. Tanpa substansi yang mandiri, semboyan tadi 
lambat laun akan Jatuh menjadi slogan. 

Selain itu, kata dalam wacana tidaklah netral. Di situ selalu 
ada yang diuntungkan dan dirugikan. Misalnya, berkeras me- 
nyatakan bahwa lembaga tertinggi negara kita adalah sarana 
penjelmaan akan merugikan prinsip permusyawaratan yang kita 
junjung tinggi. Menggunakan sebutan "Kebangkitan Nasional 
Kedua” tanpa sikap reflektif akan mengaburkan atau menge- 
daluwarsakan agenda politik tertinggi yang sudah dimiliki 
bangsa kita. 

Hanya dengan visi -- disertai konsistensi memperjuangkan- 
nya, Republik tercinta ini bisa kita wariskan secara bertanggung 
Jawab kepada anak-cucu kita. 





99 
























































And? YA / Biro Desain Mizan 





Dapat dibeli 

di toko-toko terdekat 

atau hubungi: 

ө JAKARTA ТВ Сгатейа e TB Grafiti ө 
Jakarta Book Center e ТВ. Pondok Indah ө 
BANDUNG TB. Gramedia e ТВ Gunung 
Agung e TB Murni Baru e T3. Nasional e 
Shafira House e Kiserba e TB. Balai Buku 
Angkasa e YOGYAKARTA TB. Gramedia è 
Al-Fath Malioboro ө Iqra' Corner Cemara Tujuh 
e SEMARANG. Тоһа Putra Book Store ө 
SOLO: ТВ Sekawan ә SURABAYA: UD: Найт 
e TB. Grafiti e TB. Gramedia ө TB. Manyar Jaya 
e PD Sari Agung e TB Nasional e TB. Penye- 
bar Ilmu 


Penerbit Mizan: JI, Yodkali No. 16 (Bekamin- 7 
Suci) Telp. (022) 700931 (dua Saluran) F3 1, 
Fax. 707038 Bandung 40124. 3 : 
Distributor: Jakarta, Л. Awaludin 1! 
Мо. 8 Те!р. 3102910; 

Yogyakarta, Jl. Celeban Baru 
UHIII/813 Gg. VIII Telp. 74964. 


POSTER HURUF HIJAIYAH @ POSTER SHALAT e KUARTET MUSLIM ө KARTU UCAPAN ANAK-ANAK ө ULAR TANGGA MUSLIM e BUKU CERITA ANAK 


Mizan. 


THE PINK RADIO STATION 


ADAMASHINTA FM 


\ JL Tondano Areal Damashinta 3 
Telp. (0285) 41803; 82205 Fax. 61972 
PEKALONGAN - 51122 


having multi-national 


We're an 'ad-agency 


Ge 


clients 


LET US KNOW YOU ARE 


CREATIVE DIRECTOR 
(CD) 


Genius creative thinker, Aesthetic sense, 

Flexible, Open to criticism, Open minded 

approaching to brain stroming sessions, 
Humorist & Experienced. 


ACCOUNT MANAGER 
(AM) 


Strong people, Good communication, 
Leaderships & Managerial skills, Fluent 
in English, Experienced, Along with 
proactive and Results oriented style 

` are essential. 


COPYWRITERS 
(CW) 


Possess excellent written and reading 
skills, Be innovative, Aesthetic sense, 
Fluent in Indonesia & English language, 
Experienced. 


BEST VISUALIZER 
(VIS) 


Aesthetic sense, Strong free-hand, 
Cooperative in team work, experienced 


Resume & salary requirements to 
PO BOX 210 JKB JAKARTA 10150 
not more {һап 7 days after this ad. 











m 











cerdas. 


usia dua tahun dua bulan. Untuk naik 
ke panggung Festival Anak Berbakat 
Minggu pekan lalu ia masih digendong 
ayahnya, Suryadi Anggawijaya. Tapi, di 
atas panggung, bocah itu lancar menjawab 
nama-nama ibu kota negara dunia ketika 
ayahnya menanyainya. Bahkan Adam bisa 
mengeja huruf-hurufnya dengan persis. 

Tapi Adam tetap bocah. Masih meng- 
genggam mikrofon seperti menggenggam 
botol susu, tiba-tiba saja ia merengek ke- 
рада ibunya yang ikut mendampingi, ” Ма, 
pipis, Ma..." Sri Sultan 
Hamengkubuwono X 
yang hadir bersama 200- 
an penonton di audito- 
rium RRI Yogya itu pun 
terbahak-bahak. 

Penonton juga tam- 
pak manggut-manggut 
ketika Agnes Resty Yu- 
anita, 4 tahun 3 bulan, 
tangkas menyebut nama- 
nama kota dan negara 
dari peta yang digelar 
orang tuanya. "Ini Su- 
тайа, Шап Jaya,” kata- 
nya cadel. "Itu Plancis, 
Amelika, Aflika....” 

Festival itu terkesan 
menjadi pertunjukan 
keinginan orang tua agar: 
anaknya terkenal lanta- 
ran hafal berbagai hal. 
Dalam acara ”рег- 
tunjukan” yang diikuti 9 
anak dari 21 peserta ini, 
orang tua masing-masing yang jadi tukang 
tes. Pertanyaan seperti yang dilatihkan di 
rumah. 

Festival memang mengundang gerr dan 
decak kagum memuji kehebatan para bocah 
itu. Namun, Siti Rahayu Haditono, ahli Psi- 
kologi Perkembangan dari UGM Yogya 
menilai, jika festival hanya mempertonton- 
kan kebolehan anak-anak menghafalkan, 
"Itu sangat keliru.” 

Sedangkan Singgih Gunarsa, ahli Psiko- 
logi dari UI, mengingatkan para orang tua 
agar tak terlalu bernafsu mengeksploatasi 
agar anaknya terkenal sebagai anak berba- 
kat. "Karena si anak justru bisa tertekan 
dan itu menghambat perkembangan bakat- 
nya,” katanya. 

Persoalannya, bagaimana cara mendidik 


JN sie Jaya Anggawijaya baru ber- 


о 
2 
О + 





TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





Festival Ambisi 
Orang Tua 


Ada orang tua yang cenderung melatih anaknya hafal 
berbagai hal. Padahal, untuk mengurus anak berbakat, 
tak cukup dengan hafalan. Perlu kelas khusus untuk anak 





Pendidikan 


anak-anak berbakat 
secara benar. Suryadi 
dari Yogya, misal- 
nya, mengaku tak 
tahu bagaimana mes- 
ti mengajar Adam 
anaknya. "Kami 
mengajarinya de- 
ngan hal-hal yang 
baru untuk mengalih- 
kan kenakalannya." 

Untuk pegangan 
menangani anak pin- 
tar, Siti Rahayu 
membedakan anak berbakat dan jenius. 
Anak jenius biasanya menonjol dalam bi- 
dang tertentu, seperti seni, musik, atau ma- 
tematika. Sedangkan anak berbakat sedikit 
di bawah jenius, namun mempunyai daya 
kreatif dan motivasi yang tinggi untuk me- 
nyelesaikan tugas. 

Untuk itu, menurut psikolog Yogya ini, 
diperlukan pengajaran dengan sistem quali- 
tative differences. Misalnya, anak, berbakat 
diberi kesempatan loncat kelas, membentuk 
kelompok belajar tersendiri, atau diberi tu- 
gas tambahan. Atau bisa juga dengan meng- 





Festival Anak Berbakat di Yogya 
Apa guna menghafal? 


adakan kelas paralel. Satu kelas untuk anak 
berbakat dan kelas lainnya untuk anak nor- 
mal. Bisa juga jam belajar suatu mata pel- 
ajaran diperpendek bagi anak cerdas itu. 
Menurut pengamatan Siti Rahayu, orang 
tua yang kurang mampu dan tak terdidik 
biasanya mengabaikan anaknya untuk men- 
dapatkan perlakuan yang sesuai dengan ba- 
katnya. Sehingga si anak cenderung nakal. 
Sedangkan orang tua yang berpendidikan 
dan mampu cenderung memperlakukan 
anaknya berlebihan dan over proteksi. Me- 
reka ingin anaknya menjadi pintar dan me- 
lupakan aspek sosialisasinya. Anak jadi 
malas, manja, besar kepala, dan kurang ber- 
gaul. ”Үа, apa gunanya anak sanggup 
menghafal kalau tak sopan,” kata Singgih. 


Agus Basri, M.Taufik Alwie (Jakarta), Moch. Farled Cahyono (Yogya) 








Unjuk Rasa ITB 


Gara-Gara 
Teriak Bohong 


Mahasiswa ITB unjuk rasa di kampus: 
memprotes skorsing mahasiswa dari 
rektor. Karena politik atau pekan 
orientasi? 











rasa lagi. Seorang mahasiswa, di- 
bungkus kain merah kepalanya, ta- 

ngan terikat ke belakang, dan leher dililit 
tali, dituntun berkeliling kampus. Semua 
bendera himpunan diarak berputar-putar 
hampir satu jam. Sekitar 300 mahasiswa 
ikut arak-arakan itu Senin pekan lalu. 

Mereka memprotes tindakan rektor yang 
menghukum beberapa mahasiswa. Tiga 
orang diskors tak boleh kuliah satu semes- 
ter: Duddy Sona Lesmana, Ketua Himpun- 
an Mahasiswa Jurusan Planologi dan Sek- 
jen Forum Ketua Himpunan Jurusan 
(FKHJ), Deni Suwardi, Ketua Ikatan Ma- 
hasiswa Geodesi, dan Brio Wilkobetta. 5е- 
lain itu ada ”kartu kuning” bagi dua ma- 
hasiswa Teknik Geodesi, enam dari Teknik 
Planologi, dan lima orang Teknik Industri. 

Alasan skorsing, Dudy Sanjaya diang- 
gap tak becus mengurus pelaksanaan orien- 
tasi studi mahasiswa baru jurusan Plano- 
logi, sehingga para peserta mogok. Yang di- 
soalkan rekan-rekannya, orientasi studi itu 
terjadi Juli lalu. Namun hukuman baru tu- 
run dua hari setelah Duddy ikut unjuk rasa 
ke Setneg dan Bina Garaha 16 November 
lalu, memprotes pengapalan 1,7 ton pluto- 
nium oleh kapal Jepang Atsuki Maru. 

Mahasiswa lain beragam tuduhannya. 
Brio dan Deni diskors karena tuduhan 
menggerakkan mahasiswa menduduki mar- 
kas resimen mahasiswa. Ada yang diper- 
ingatkan karena tak setuju bendera himpun- 
an bergambar tengkorak. Tapi ada pula 
yang gara-gara berteriak bohong” di luar 
ruang penataran P4 di ITB. Lima maha- 
siswa Teknik Industri itu tertunda wisuda- 
nya, harus ikut penataran P4 ulangan 1993. 

Menurut beberapa mahasiswa, Duddy 
memang diincar. Selama jadi Sekjen, FKHJ 
(karena ITB tak punya SMPT) itu berhasil 
mengumpulkan 26 pimpinan senat maha- 
siswa se Indonesia yang diteruskan dengan 
protes anti-nuklir itu. Forum Senat Maha- 
siswa itu sempat pula membahas calon pre- 
siden dan wakil presiden alternatif. 

Pembantu Rektar III (bidang maha- 
siswa), Indra Djati, membantah skorsing itu 
berkaitan dengan kegiatan politik mahasis- 
wanya. ” Saya tidak bisa menolerir kekeras- 
an dilakukan mahasiswa senior terhadap 
peserta orientasi studi” Namun Duddy 
mengaku tak pernah melakukan pemukulan 
atau penggojlokan. ”Kami melakukannya 
biasa saja,” katanya. 


ІМ AHASISWA ITB menggelar unjuk 


101 
































































































=== 








; e e 
Kris LS Bank Summa telah menjadi tragedi 





























yang berdampak kepada struktur puncak kekuatan bisnis Indonesia 
dalam diri Astra, konglomerat kedua terbesar di Indonesia. 


| Pengalaman musibah itu, seyogyanya merupakan pelajaran 
| berharga serta memberi hikmah & peringatan bagi hampir seluruh 


138 bank swasta lain yang merupakan bagian dari konglomerat 
dalam mematuhi batasan ketentuan 3 L (legal lending limit). 


Pada bulan Juni 1992 posisi pangsa pasar dana pihak ketiga 

yang tersimpan pada 168 bank swasta (termasuk patungan) sudah 
berimbang fifty fifry dengan bank BUMN (47,4%) dan BPD (2,3%). 
Pangsa assets yang dikuasai bank BUMN juga menurun terus 

dan tinggal 57% dibanding 73% tahun 1987. 


Pusat Data Business Indonesia 

dengan dukungan akumulatif data time series selama 12 tahun 
akan menyelenggarakan Public Expose, berthema 

PROFIL & ANATOMI BANKIR INDONESIA. 


Penyajian tuntas akan diberikan oleh Drs. Christianto Wibisono 
dengan panelis Trenggono Purwosuprodjo SE. 
dan Priasmoro Prawiroardjo SE. serta moderator Riyanto SE. 


Topik yang akan dibahas ialah : 

@ Profil Apa dan Siapa Bankir Indonesia 

@ Riwayat Sejarah Krisis & Skandal Bank 

@ Ke Arah Lembaga Asuransi Deposito RI 

ө Perspektif Reformasi Struktur Perbankan 

@ Anatomi Struktur Konglomerat Perbankan 
© Bankir Independent 4 Bankir Konglomerat 


Public Expose ini bertujuan memberikan masukan kepada 
Pemerintah dan masyarakat dalam mendeteksi dan mengantisipasi 
secara dini perubahan struktur perbankan yang relevan 

dengan situasi dan kondisi mutakhir sektor perbankan Indonesia 
menjelang tahun 1993. 














FORMULIR REGISTRASI 


Biaya Registrasi Kami Sertakan Berikut Ini 


BOROBUDUR INTERCONTINENTAL HOTEL 
Sumba Room, Jam 08.30 - 15.30 
Beri tanda W pada kotak option yang dipilih 

















Nama 3 
Jabatan S 
Perusahaan. $ 
Alamat 8 
8 
Telepon 9 Fax з 








шас шашу SETAE Ол ISOS a SESE A аа бааар Е ТАССР EA KE TH PESEN GTA Se ree a NEK EN 
ШШЕ CS Kra | NON 

"usssoo| | uss4oo|[ | 

i PROFIL & ANATOMI BANKIR INDONESIA 


|| gH "Uss2oo| | 'Usszso[ | 








A Memperoleh Kajian 





Attendance Only 











1 
Mengingat terbatasnya tempat, kami anjurkan anda 
segera mendaftar sebelum penutupan 15 Desember '92. Hubungi: 


PUSAT DATA BUSINESS INDONESIA 


INFO Rn MASI Л. Kartini УШ/54 i-j, Jakarta -10750. 
е 9 


Telepon: 6391998-6596133. Fax:6398585 


Masukan/Usulan PDBI dalam rangka penyehatan 


РАВАМ АМ МАЅЛОМАМЛ, 


С) 


Mengingat pengalaman krisis perbankan yang senantiasa 
terulang, PDBI menyarankan kepada Pemerintah RI dan 
Otoritas Moncter untuk secepatnya merealisasi Lembaga 
Asuransi Deposito. 

Ө 


Struktur persahaman dan kepemilikan PT Lembaga Wali 
Asuransi Deposito disingkat PT Bagawasito 
mencerminkan kegotongroyongan wajib bagi seluruh bank 
di Indonesia tanpa kecuali. 


Untuk keadilan dan pemerataan maka saham wajib yang 
harus disetor kepada PT Bagawasito besarnya ditentukan 
sebagai berikut : 

8 Bank Milik Negara (termasuk Bank Sentral) 

@ Rp. 10 milyar — Rp. 80 milyar 

30 Bank Asing & Campuran @ Rp. 10 milyar = Rp. 300 milyar 

40 Bank Devisa @ Rp. 10 milyar — Rp. 400 milyar 

Sisa 125 Bank Non Devisa @ Rp. 3 milyar = Rp. 375 milyar 

Dari iuran wajib sudah akan diperoleh modal dasar sebesar 
Rp. 1.155 milyar. Selanjutnya dibuka kesempatan kepada 
peminat untuk membeli saham PT Bagawasito secara 
terbuka agar modal setor pertama bisa mencapai ' 


Rp. 2 Trilyun. 


Selain bertindak selaku asuransi, PT. Bagawasito 
diperkenankan menjalankan fungsi Factoring sekaligus, 
bekerjasama dengan Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara untuk melalukan lelang eksekusi terhadap kredit 
macet yang dihadapi bank BUMN. 


Seperti halnya FDIC AS yang hanya menjamin deposito 
maksimal US$ 100.000 maka untuk Indonesia, batas itu 
bisa diperhitungkan sebesar Rp. 100 juta. 


PT. Bagawasito diberi wewenang untuk duduk dalam Tim 
Likuidasi yang dibentuk oleh Hakim Komisaris, dalam hal 
kasus suatu bank dinyatakan bangkrut atau pailit serta 
berfungsi mewakili nasabah dan masyarakat untuk | 
memperoleh hak yang wajar dan adil. 


PT. Bagawasito dalam tempo dua tahun akan ро public 
secara tranparan agar masyarakat dapat memantau dan 
mengawasi posisi monopoli dalam asuransi dan lelang 
kredit macet itu secara terbuka, jujur, adil dan 
bertanggung jawab. 


Pararel dengan pelembagaan Asuransi Deposito, 
pengawasan terhadap operasional perbankan juga 
diperketat dan kewaspadaan serta tindakan preventif 
maupun represif berupa law enforcement yang tegas 
diberlakukan terhadap oknum oknum yang malanggar 
ketentuan UU Perbankan & Regulasi lain yang berkaitan 
dengan tingkat kesehatan dan keamanan bank. 













































dia datar likagum dia menjadi pilihan 


Itulah mesin pembuat copy RISOGRAPH. 
Teknologi RISOGRAPH pilihan tepat untuk 
menuntaskan masalah pembuatan copy Anda. 
e Mesinnya tangguh Beak 
e Kerjanya cepat, 
130 copy per menit 
e Mengcopy lembaran 
ataupun buku dengan bersih 
° Mampu menggunakan kertas tebal 
(210 gr) ataupun tipis (46 gr) 
е Sanggup copy warna (spot colour) 
° Tersedia optional : sorter, card counter, 


edifngg ADF, colour drums. 


ir iradirgénerasi terbaru RISOGRAPH 


Printer RISOGRAPH ini pada peragaan 


di'showroom kami ataupun di kantor Anda. 


Super Digital Printer 


RISOGRAPH 


[eC 6500 


RISOGRAPH... mengagumkan ! 


Garansi 1 tahun termasuk spareparts 


Kantor Pusat : Jl. Gatot Subroto 6-7 Telp. 515 468, 515 479 * Jakarta RISO Team: Jl. Gatot Subroto 6-7 Telp. 520 2033, Jl. Antara 53 Telp. 384 3109, 364 357, 
353 785, Jl. Gatot Subroto 6-7 Telp. 516442, 516 591, 520 7212 • Bandung: JI. Sumatera 36 Telp. 434 571 • Yogyakarta: Jl. Taman Siswa 77 Telp. 62468 * Semarang: 
Jl. Thamrin 132 Telp. 412 350 ° Surabaya: Jl. Raya Margorejo Indah 8-12 Telp. 831 604 * Denpasar: Jl. Raya Sesetan 29 Telp. 28485 - Palembang: Jl. Kapten Anwar 
Sastro 1675 Telp. 356430 ° Padang: Л. Tan Malaka 3 Telp. 23323 * Medan: Jl. Н. Adam Malik 83A Тер. 618 015, 618 312 ° Ujung Pandang: Jl. А. Yani 45 Telp. 324409 





rere — co na dt ж — ma зай не 






























Wisma Metropolitan II, Level 1 & 2 
Л. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 


Telp. 5711515, 5710150 (Hunting) 
Fax : 5712446-49, Telex : 65728 BIRA IA 


62 
SEAB BANK 


РТ. SOUTH EAST ASIA BANK 


Kantor Pusat Jakarta: Jl. Asemka Мо. 16-17 
Tel. 6905589 - 6906077, Telex: 42731-42016, Fax:6907729 
Jakarta 11110 















S2 
= 


WHI-TECH BARING KST DIPA TIGA AND SECURITY SYSTEMS 


A DT BINAMANDIDI SAMDUDNASATYA 
"b 


Head Office 


Branches 
ЕР, JL Sudirman Kav. 25, Lippo Plaza 7th Floor Jl. Kombes Pol. M. Duryat 29, 
Ph. (021) 5203484-85, 5204503-09 Ph. (031) 41485, 43903, SURABAYA 
Fx (021) 5204502, Tx 46875 МАЛА © JL. MT. Haryono, Uni Plaza áth Floor, 
JAKARTA 12910 - INDONESIA Ph. (061) 531079, 591097, MEDAN 









S 
NG 


OMETRACO 








BANK BAJA 


Member of Krakatau Steel Group 


% 
Pc. SAPTA PUYAKA NUSANTARA 


MECHANICAL ELECTRICAL € AIR CONDITIONING 
* ENGINEERING e CONTRACTOR & SUPPLIER 


Л. Garuda No. 82 Blok R, Kemayoran Jakarta 10620 
Tel. (021) 414723, 4209093, 4200648, 4209156 
Fax. (021) 4203383. 


VICTORY 


BANK AND OFFICE EQUIPMENT 
FIRE DOOR, STEEL DOOR, VAULT DOOR 


Telp: 6696910, 6696196, 6612459 Fax 6693242 
















Jl. H. Samanhudi No. 6 Jakarta 10710 Tel. 3855443 (Hunting); 
3807777 (Hunting) Fax. (62.21) 3861215; Telex: 44106 BAJA IA 








GUNAWAN SERVICE ENGINEERING 
Mechanical Electrical & Air Condition Engineering 


PT DANKOS LABORATORIES BANK METRO EXPRESS 


Jl. Pintu Air | No. 1, Jakarta 10710 Tel. (021) 3861153, Jl. Rawa Gatel Blok IIIS Kav. 37-38, Kawasan Industri Рио “ » 
3861154, 3846375, 355829, Fax. (021) 3846375. Gadung, Jakarta - Indonesia Tel. 4893282, 4893490, 4600158 KUNCI SUKSES USAHA ANDA 


Tlx. KALBEJKAT 46390 FAX. (021) 4892968 PO. Box 1195/JAT 


P.T. INDONESIA PONDASI RAYA 
4 FOUNDATION SPECIALISTS AN 


Head Office: 
Jalan K.H. Hasyim Ashari Мо. 33-0 Jakarta. 
Telp. 363672 - 363682 - 365262. 
Telex: 44769 boedi ia Fax: 3803134. 








COMPOSITE CANS, OFFSET PRINTING, FOLDING CARTONS. 
Jl.Raya Bekasi Km. 28.5 BEKASI 

P.O.Box ISI Phone: 8802269-88028)0. 
TELEFAX : (062)(021) 8802269 


„САККА SARANA PERSADA Р.Т. 


Taman Lebak Bulus Raya Blok L-15, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 4 1 
Phone : 7501159, 7501160 Fax. 7501161. Branch Office: Sekupang Centre. Kav. A-20 Batam. 


Telp. (0778) 321485 - 321325. Fax: (0778) 321031. 














9 
PT Dharmala Realindo BANK UMUM SERVITIA 
KA LB E Real Estate Division o setia dalam pelayanan 
Dharmala 
Group 
Head Office: 
x Wisma Dharmala Sakti, 4th Floor, Jl. Jend. Sudirman 32 Jl. Kopi, Мо. 40-50, Jakarta 11230 
Tel. 5701912, Fax. 5700015, Telex. 65505 WDS IA Tel. 6901919 (Hunting) Fax. 6901694-6906378 
Jakarta 10220 Indonesia Telex 42892-42822 SVTIA IA 


Jl. Jend. A. Yani Pulo Mas Jakarta Timur, Tel. 4892808 Jakarta-Padang-Medan-Tanjung Karang-Surabaya 
















=) | P.T. TELAGAPALMA ABADI 
|| = General Contractor & Trading 

Jl. Danau Toba Мо. 104 Jakarta Pusat 
Tel. 588105, 5708470 Fax. 5701505 
* MECHANICAL & 
ELECTRICAL CONTRACTOR 


e BUILDING SIGN SPECIALIST 
e SUPPLIER 










Ar б 


РТ. TATAMULIA NUSANTARA INDAH P BARADIKAN ASSOCIATES 


Jl. Citayam lll No. 3C Kebayoran Baru - Jakarta 12180 Indonesia 
PO. Box 466 JKS Fhone: 716917, 772980 Telex: 46127 ILC. 
Fax: 62.21 772980. 


Q IMS Bamik 


Mengutamakan Kepercayaan dan Pelayanan 

























| ТЕХА$ 
FRIED 
CHICKEN. 









PT. Tifa Mayora Sentosa Bank 
Tifa Building 1" Floor, Л. Kuningan Barat 26, Jakarta 12710 
Phone: 5200623, 5200209 (8 lines) Telex: 62851 TIFA IA. Fax. 5206606. 


Personal Best mie 


Л. K.H. Hasyim Ashari Pusat Niaga Roxi Mas B2 No. 1, Jakarta 10150 


ANEKA ELOK GROUP 


Majapahit Permai Blok A/113 - 114 - Jl. Majapahit 18 - 22 Jakarta 10160 
Tel. (021) 3845654 Fax. (021) 373204. 








PT. KENTANIX 
SUPPA INTERNATIONAL 


ESTATE DEVELOPERS * GENERAL CONTRACTORS 


HOTEL * ж ж ж 
e HORISON 


“The Right Place to Relax” 


Jalan Pantai Indah, Taman Impian Jaya Ancol. 
PO. Box 3340 Jakarta - 10002, Indonesia Tel. 680008 
(48 Ines). Telex. 42824 HORIZ IA. Cable: HOTEL HORISON. 
Fax. 62.21. 684044. For Reservation: 686076 (Direct). 





BANK BIRA 


Kunci Keberhasilan Bersama 





9 


INHOUSE/BBR 02. VII. 




















PULUHAN ТУ COLOR JVC 
UNTUK PEMBACA | 
MATRA DAN HUMOR © NG 



































| JANGAN KETINGGALAN, SEMUANYA UNTUK ANDA! 
x Caranya sangat mudah, ikuti MATRA dan HumOr 
x edisi Oktober s.d. Desember 1999 




















Menjamin sukses usqha Anda 


Риза! Perbelanjaan yang dirancang dengan konsep boru, agar dapat 
memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua belah pihak : 

- masyarakat produsen-pedagang eceran 

- dan masyarakat konsumen masa kini 

Letak sangat strategis diantara puluhan real estate terkemuka, 
mudah dicapai dari seluruh wilayah Jakarta. Dilingkungan yang 
berkembang pesat dan memiliki tingkat daya beli tinggi 


Dengan dukungan planning pengembangan lingkungan dan infrastruktur di 
wilayah Jakarta Barat pada khususnya dan DKI Jakarta pada umumnya, 
jelas turut menjamin investasi Anda. 

Fasilitas : | 

ө full air condition ө 22 eskalator ө 4 passenger elevator & 2 cargo 
elevator ө telepon ө listrik PLN & genset e pencegah kebakaran e toilet 
ө tangga darurat ө kebersihan & keamanan 24 jam 


Tempat parkir memadai, dengan luas « 2,3 Ha, ditambah parkir bawah 
tanah dengan kapasitas 1500 kendaraan. 


Ruangan 60% telah dipesan. Masih ada kesempatan untuk Anda 
yang ingin memiliki dengan cara sewa maupun beli. 


Sales & Marketing : 





Developer. : О PT SURYA DEWATA 
Building Manager : ОРТ. FIRST PACIFIC DAVIES INDONESIA 


Architecs : JPT PANCA KARTIKA MULTIJAYA 


SWAN & MC LAREN SINGAPORE PT. SURYA DEWATA 
C & J ARCHITECTS SINGAPORE Gajah Mada Tower Lt. 21 
Banker : J BRI Telp. 373776 (12 saluran) 


: PT. FIRST PACIFIC DAVIES INDONESIA 
Insurance : [7] РТ. WAHANA TATA & PT. DAYIN MITRA Telp 5702155, 5207990 Ext 3740-43 


Quantity Surveyor : CJ PT BRANUSA 





Engineering Consultants/: [7] - 


Adviser & Coordinator 


Mechanical & Electrical: О 


Structure / Car Parks : 


Contractor 


о 


: DJ 





HILTON D EL 
20 
ЖУ 
o? 
1 


PT. LIMAEF 
Ir. Hamid Shahab 


РТ. ARNAN PRATAMA CONSULTANS : 
Ir. Dick Arnan 


PT. KETIRA ENGINEERING CONSULTANS: 
Ir. Paul Retika, Msc. 


РТ. МЕС 


Manfaatkanlah peluang terbaik ini dengan segala keistimewaan yang kami berikan 


Oo — —— Áo = aa i, s 

















Bisnis Indonesia kembali mengadakan 
Top Executive Golf Tournament 
yang ke IV kalinya E 


Tournament kali ini berlangsung di 
olf 8 eee Club 
















Bumi serpong Dam 


Turnamen ini terbuka b ral para eksekutif, pengusaha, 
dan tertutup untuk pemain pro. 
Volvo 960 (hole 3 par 3) 


hole 7 par 3), Civic Genio 3 pintu 


pejabat pemerintah 
one 


package tour ke Puket & Singapura 
le 11 par 3). Selain itu, disediakan 


i hadiah menarik lainnya 
aftaran hubungi Sdri. Wies atau Titi 
ia, Lt. 5 & 6 


isma Bisnis Indonesia 
d. S. Parman Kav. 12, Slipi Jakarta 11410 
4016-17, 19, 5305864, 5305888 ext. 201-202 
9 


Hadiah mobil bagi 
Civic Genio 4 pin 


(hole 14 par 3 


о SNr 


— Fax : 530868- 
ya pendaftaran : Rp. 150.000/peserta 











VOLV 
World Symbo! of Safety 








2 
Polo b Ralph Lauren 





. Mangan Ora Mangan, 
Pokoknya Cetak Ulang 


Setelah anggota MPR dilantik, adakah 

селек ТАМ perubahan di dalam "kitchen cabinet"-nya 
Pak Ageng? 

Bagaimana nasib Mr. Rigen, istrinya 

dan si Beni "sate usus"? 

Buku ini ditulis dengan gaya 

dan semangat "lesehan". 

Sarat kritik sosial, 

dan tetap dengan atribut wong cilik, 

Mangan Ora Mangan Kumpul 

dm vt ini memang pas untuk meneropong 


466 halaman : d 
Rp. 10. 000,- Indonesia saat ini. 





BUKU KAMI MENCATAT PERISTIWA SOSIAL 


Beli di Toko Buku Terdekat atau Pesan Langsung ke: 
pt pustaka utama grafiti 


JL. Kelapa Gading Boulevard TN-2 no: 14-15 - Jakarta 14240 
Telp. (021) 4710747-4710751. Fax. 4710246. P.O. Box: 1292/JAT. 






TB GRAFITI TB PASKAL DISTRIBUTOR 
SUMATERA BUILDING Jl. Pasir Kaliki No: 79 JAWA TENGAH & DIY: 
Jl. Sumatera No: 31 G-H BANDUNG. Jl. Pacar A-30/4 - Baciro 

SURABAYA Telp.(022) 611185 YOGYAKARTA 
Telp. (031) 513819 Telp. (0274) 62231 





Pesanan melalui poswesel tambah ongkos kirim 15% dari harga buku 












Why are you reading this ad? Did you think 
"Courage" 15 a brand new perfume, Just released in 
Indonesia? Or did you think it Is a new fashion line? 


Or is it because you are intrigued by the word 

" courage ^? We'd really like to find out why and 
we're prepared to put our money where our 
mouth is. We're giving away a total of four jobs 
to the peolpe who can best describe the word: 


courage 





Srt аігес 


You should be betwee 7 
graduated from reput ЭУЕ У 
brilliantly creative ап ШИ lan 
and be tafhily at hom ЖТ 
of 3 yea related w ОЯ 


coPy writ@r 


You sho I| too be between 23 and 30, 
have grated from reputable university, 
be a bri [ey tly creative and innovative 
writer, all be totally at home on a Mac. 
You тиѕ Iso have exceptionally good 
English layuuage skillsMinimum of 3 years 
related Merking experience 


inance Manager 


You поа бе between 25 and 35, have an 
Account Шау degree from a reputable 
universit Mind at least three years related 
managemgajit experience in the communica- 
tions ПО ry. 


se retary 
You shoul be between 21 and 30, have а 
least р experienced and be 
brilliant #Agtyping, computing, and 
абтіпіѕ оп. You must also have 
exceptiogklly good English skills. 


All you һауе до, if you want to be an art 
director or MSenior copywriter, is to visualize, 
within the с nes of a 12 cm by [2 cm frame, the 
word "соога, four times in four different ways 
(typography с ЕЗ photography, drawing, etc). 
Please writelif us at Р.О. BOX 3674 Jakarta 
10036, withing days, enclosing your curriculum 
vitae, a recy photo, and your visualisations 

(if applicab' ). 














| 


SSS 
























































ERATUS enam be- 
° las peti kemas me- 
! numpuk di Pelabuh- 
an Tanjungpriok, Jakarta. 
Sebagian kecil sudah ham- 
pir setahun mendekam di 


sana, sebagian besar ter- 


onggok selama tiga sampai . Tanjungpriok kemasukan 1.200 ton limbah impor yang tak jelas 
pemiliknya. Kimi impor sampah dilarang. Tapi, selama 4 tahun, 
Indonesia sempat menjadi tempat buangan sampah yang ideal. 


enam bulan. Peti kemas itu 
berasal dari Belanda, Jerm- 
an, Inggris, dan Singapura. 

Karena tak pernah diurus 
oleh pihak importirnya, sebanyak 71 peti 
kemas lalu dimasukkan dalam daftar 10 
barang yang dinyatakan tak bertuan. Ini 
dilakukan oleh Perum Pelabuhan, untuk 
kemudian, sesuai dengan prosedur, akan 
dilelang atau dibongkar petugas Bea Cukai. 

Pekan lalu, Jaksa Agung, Menteri Muda 
Keuangan, Dirjen Perhubungan Laut, dan 
Dirjen Bea Cukai berminat melo- 
ngok isinya. Tapi, sebelum mere- 
ka terjun ke lapangan, sudah 
beredar berita tentang peti kemas 
yang berisi bahan berbahaya dan 
beracun (b3). Menteri. Perhu- 
bungan Azwar Anas bahkan 
mengingatkan agar segera diambil 
tindakan tegas. 

Ternyata, dalam peti-peti itu 
tersimpan 1.200 ton sampah yang 
ketika dibuka segera menebarkan 
bau busuk yang menyengat. ” An- 
da buktikan sendiri. Ini kan ber- 
bahaya bagi kesehatan dan ling- 
kungan hidup,” ujar Dirjen Per- 
hubungan Laut kepada para 
wartawan yang menyaksikan 
pembongkaran itu. 

Menurut catatan Bea Cukai, 
puluhan peti kemas itu diimpor 
oleh 18 importir. Namun, alamat 
mereka tak jelas. Sebuah alamat 
importir di Surabaya, ketika dida- 
tangi TEMPO, ternyata adalah ala- 
mat toko. Dan pemiliknya meng- 
aku tak tahu-menahu tentang im- 
por sampah. 

Ketidakjelasan itu mendorong 
pihak Bapedal (Badan Pengen- 
dalian Dampak Lingkungan), Bea .. 
Cukai, serta Kejaksaan untuk 





Lingkungan 


Memboikot 
Limbah Impor 


mer stirena, dan polimer vinil klorida. 
Dalam empat tahun terakhir, barang-ba- 
rang bekas memang leluasa masuk Ке 
Indonesia. Akibatnya, Indonesia menjadi 
tempat buangan sampah yang ideal. De- 
ngan kategori bahan baku industri — ba- 
nyak yang dimanfaatkan untuk pembuatan 
plastik melalui proses daur ulang — limbah 


i 


$ 

i 
i 
i 
š 


mengusut lebih jauh. Dikhawatir- Peti kemas dan sampah impor 
Кап, jangan-jangan sampah busuk Sudah dilarang 


itu tidak ada yang mengimpornya, 

tapi sengaja dikirim ke Indonesia supaya 
negara asal terlepas dari limbah yang 
berbau busuk itu. Apalagi, dalam peneliti- 
an Bapedal, limbah itu ternyata memba- 


‘| hayakan. Selain berupa limbah padat, juga 


terselip limbah cair, termasuk bahan berba- 
haya dan beracun. 

Pemerintah akhirnya menyadari bahaya 
sampah impor itu. Pekan lalu, Menteri 
Perdagangan Arifin Siregar mengeluarkan 
keputusan larangan impor limbah dan sam- 
pah plastik. Termasuk dalam kategori ini 
adalah barang-barang sisa dan scrap dari 
plastik. Berbagai jenis plastik bekas yang 
dilarang antara lain polimer etilena, poli- 


104 


berbahaya itu masuk ke Indonesia tanpa 
hambatan. Peraturan mengenai impornya 
juga tak jelas. 

Dalam catatan Wahana Lingkungan Hi- 
dup Indonesia (Walhi) dan Yayasan Dian 
Pertiwi, limbah impor kebanyakan dikapal- 
kan dari Amerika, Kanada, Jerman, Belan- 
da, Australia, dan Jepang. Pengiriman 
sampah dari negara maju ke negeri berkem- 


bang seperti itu pernah diteliti Greenpeace' 


Amerika. Hasilnya menunjukkan bahwa 
selama Januari —Juli 1991, Indonesia men- 
dapat kiriman 8.500 ton sampah, yang 
masuk lewat pelabuhan di Jakarta, Sema- 
rang, Surabaya, dan Medan. 





Karena tak ada larangan, 
meskipun negeri ini ”sur- 
plus” sampah, impor sam- 
pah jalan terus. Sampah 
yang disukai para pengolah 
plastik bekas itu kualitasnya 
lebih bagus dan harganya 
murah, sementara pem- 
bayaran bisa belakangan. 
“Barang itu bagi negara ma- 
ju kan tak ada harganya. 
Kalau perlu malah diberi- 
kan cuma-cuma agar keluar dari negara- 
nya,” kata seorang pengusaha penggilingan 
plastik bekas. 

Lain di negara maju, lain di negara 
berkembang. Buat Indonesia, sampah ma- 
sih mempunyai nilai ekonomis. Karena 
harganya yang murah, sampah impor ba- 
nyak diincar pengusaha daur ulang. Mereka 
lalu mengolah limbah plastik men- 
jadi bijih plastik. Dari bijih plastik 
dibuat beragam barang - asal 
bukan untuk kemasan makanan - 
seperti peralatan rumah tangga, 
mainan, atau karpet. 

Pihak yang terpukul oleh sam- 
pah impor adalah para pemulung. 
Perolehan mereka yang rata-rata 
Rp 3.800 per hari — dalam catatan 
The Center for Policy and Imple- 
mentation Studies (CPIS) — me- 
nukik drastis. Dulu pemulung bisa 
mendapatkan Rp 125 tiap kilo 
spons. Karena tersaing plastik im- 
por, barang plastik bekas yang 
mereka kumpulkan hanya dihar- 

gai separuhnya. 

i Adalah Yayasan Dian Pertiwi 
(XDP) yang gencar menabuh gen- 
derang perang terhadap sampah 
impor. Maklum, yayasan ini ber- 
anggotakan 40 ribu pemulung 
yang langsung merasakan dam- 
paknya. Menurut Ketua YDP, 
Tukino Danadireksa, praktek im- 
por sampah itu diketahui baru dua 
tahun lalu, ketika harga plastik 
terus merosot. 

Kini, dengan adanya larangan 
impor sampah, Tukino berharap 
pendapatan para pemulung kem- 
bali naik. ”Kami berharap agar 
larangan impor itu juga disertai 
sanksi. Kalau tidak, kan percuma 
saja,” kata Tukino. 

Tampaknya, itu bukan harapan kosong. 
”Kami akan tegas menindak setiap pelang- 
garan ketentuan,” janji Dirjen Bea Cukai 
Suhardjo. Apalagi negara tak punya kepen- 
tingan apa-apa dalam perkara ini. Sampah 
produksi dalam negeri saja belum bisa 
ditanggulangi, buat apa mengimpor racun? 

Risikonya pun terlalu besar, terlebih 
karena limbah itu merupakan bahan berba- 
haya dan beracun yang dikenal juga dengan 
limbah b3. Dan tentang b3 itu, kini Bapedal 
tengah menyusun konsep peraturan peme- 


;rintah (PP). 


G. Sugrahetty Dyan K., Linda Djalil, dan Sri Indrayati 


TEMPO, 5 DESEMBER 195 


Hutan Lindung 


| $0$ 
Hutan Lindung 


Kerusakan hutan lindung di 
Sumatera Utara dan Lampung 
semakin menjadi-jadi. Tapi peluang 
menjarah hutan tetap terbuka. 


S.M. Panjaitan, Kepala Kantor Wi- 
JAN layah (Kakanwil) Kehutanan Lam- 


pung, sempat menggebrak ketika 
berbicara tentang hutan lindung. “Parah!” 
letupnya. Hutan lindung di Lampung kini 
semakin gundul. Padahal, menurut data 
resmi, Lampung padat dengan jutaan 
hektare hutan berupa hutan lindung, 
hutan wisata, maupun hutan produk- 
si. Data menyebutkan, luas hutan 
lindung di sana tak kurang dari 
336.000 hektare. “Tapi itu namanya 
hutan data. Jadi jangan ditanya hutan 
itu ada di mana,” cetus Panjaitan. 
Maksudnya? 

Di Lampung hampir tak ada lagi 
hutan yang bisa disebut hutan per- 
awan. Lebih dari 80% hutan produk- 
si telah beralih fungsi menjadi la- 
dang, perkebunan, dan permukiman 
‘penduduk. Hutan yang seharusnya 
dilindungi pun kini tak luput dari 
penjarahan. Akibatnya terbentuklah 
ratusan hektare lahan kritis yang 
selalu diterjang banjir bila musim 
hujan tiba dan kering kerontang di 
kala musim kemarau. : 

Kekhawatiran yang disimpan Pan- 
jaitan, juga dirasakan oleh Abdul 
Manan Siregar, Kakanwil Kehutanan 
Sumatera Utara. Katanya, hampir 
50% hutan lindung telah kehilangan 
fungsinya sebagai pengatur tata air 
serta pencegah erosi dan banjir. 
Bahkan lebih dari setengah juta hek- £ 
tare hutan lindung di Sumatera Utara 2}, 
(Sum-Ut) telah rusak, berubah men- 9 


ingkungan 


Adanya peluang untuk menjarah hutan, 
misalnya, justru muncul dari pemerintah 
sendiri. Soalnya, jumlah tenaga pengawas 
hutan terbatas sekali, sedangkan pemerin- 
tah sangat lamban menetapkan tata ruang 
daerah. Padahal, penetapan itu akan ber- 
pengaruh pada pemancangan batas antara 
hutan lindung, hutan wisata, dan hutan 
produksi. 

Karena tata ruang tak jelas, maka kasus- 
kasus penjarahan hutan lindung bisa lolos 
dari ancaman hukuman berat yang ditetap- 
kan Undang Undang Lingkungan Hidup 
tahun 1982. Banyak penjarah hutan — baik 
pengusaha maupun penduduk — lolos dari 
pasal-pasal UU itu. Mereka hanya dijerat 
dengan pasal pencurian kayu, yang huku- 
mannya lebih ringan. 

Lambannya penanganan tata ruang tam- 
pak jelas pada penataan hutan di Sum-Ut. 


S $ э, 


Jadi kebun, alang-alang, dan semak. Kondisi hutan lindung di Lampung 
“Hal itu diungkapkan Abdul Manan Тар ada lagi hutan perawan 


akhir bulan lalu dalam rapat bersama 

para bupati Sum-Ut dan Bappenas. Hampir 
semua kawasan hutan lindung di provinsi 
Sum-Ut yang sebagian besar membentang 
di bagian tengah Bukit Barisan — terancam 
rusak. Padahal kawasan hutan ini merupa- 
kan hulu 12 sungai besar dan kecil yang 
mengalir ke Selat Malaka dan Lautan 

| Hindia. 

"Perambahan hutan di kawasan itu me- 
mungkinkan terciptanya kerusakan ling- 
kungan yang besar,” Abdul Manan me- 
mastikan. Dan dia tidak melebih-lebihkan. 
Sekarang saja, kota-kota di pesisir timur 
hampir tak pernah luput dari terjangan 
banjir dari 12 sungai tersebut. Anehnya, 
 pembabatan hutan terus meningkat. 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 


Dari kawasan hutan lindung yang hampir 
6.000 kilometer itu baru sekitar 1.400 
kilometer yang telah memiliki pancang 
batas. Akibatnya, para penjarah bertindak 
leluasa memperebutkan kawasan yang tak 
jelas batas-batasnya itu. 

Sementara penjarah berlomba-lomba, 
pemasangan tanda pengamanan yang di- 
lakukan pemerintah sangat lamban, mirip 
gaya siput. Tahun ini, dengan anggaran 
hanya Rp 160 juta, hutan yang bisa dipatok 
baru 200 kilometer saja. "Jadi masih harus 
menunggu 20 tahun lagi untuk pemancang- 
an seluruh batas hutan lindung di Sumatera 
Utara,” kata Enang Zainal Abidin, Kepala 
Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Padahal 


daerah yang sudah dibatasi pun masih jadi 
sasaran perambah hutan yang sengaja me- 
mindahkan patok. 

Menurut Abdul Manan, perambah dari 
kalangan swasta akan ditangani lewat jalur 
hukum. Tapi mereka yang merambah hu- 
tan demi sesuap nasi tidak akan diperlaku- 
kan setegas itu. Alasannya, secara turun- 
temurun penduduk setempat menganggap 
hutan adalah warisan nenek moyang mere- 
ka. Karena itu mereka akan dipindahkan 
ke desa lain atau diikutkan dalam program 
transmigrasi lokal. Pola transmigrasi, yang 
memberi rumah dan lahan garapan, diper- 
kirakan mampu menarik penduduk keluar 
dari hutan. 

Tapi jurus itu ternyata tak mempan di 
Lampung. Kegagalan terjadi sejak prog- 
ram transmigrasi lokal dimulai pada 1980. 
Waktu itu tercatat sekitar 40.000 keluarga 

dipindahkan ke Lampung Utara. Na- 
mun, pada saat bersamaan, Badan 
Koordinasi Pengamanan Hutan men- 
catat sisa perambah yang masih lebih 
dari 50.000 keluarga. Ternyata para 
transmigran banyak yang kembali ke 
hutan lindung. 

Banyak pula warga yang telah 
keluar dari hutan lindung, tapi tetap 
membuka ladang di sana. Ini terjadi 
di Talang Padang yang berdekatan 
dengan sebelas desa. ” Memang ha- 
nya desanya saja yang berada di luar 
kawasan, tapi lahan usaha, ya, tetap 
saja di dalam kawasan hutan lin- 
dung,” ungkap salah seorang kepala 
desa di sana. 

Bertahannya penduduk tentu me- 
nyebabkan penyelamatan hutan lin- 
dung tersendat-sendat. Sedangkan 
upaya penyelamatan dengan rehabi- 
litasi hutan dinilai tidak memadai. 
Hal ini diutarakan oleh Bortohadi 
Sumadhyo, Kepala Sub-Dinas Peren- 
canaan Dinas Kehutanan Lampung. 
Cara terbaik, selain rehabilitasi ada- 
lah memutus keterkaitan penduduk 
dengan hutan lindung. 

Upaya pemutusan itu, misalnya, 
bisa dilakukan dengan memusnah- 
kan kebun kopi penduduk yang ber- 
ada di hutan lindung. “Nanti setelah 
usia tanaman mencapai lima tahun, 
kopi itu akan diracuni,” kata Broto- 

hadi kepada Kolam Pandia dari TEMPO. 
Kebetulan rencana ini sejalan dengan sikap 
Dinas Kehutanan setempat, yang akan 
memulai program pemusnahan kopi tahun 
depan. 

Memang rencana itu diperkirakan tak 
akan mulus, karena penduduk menunjuk- 
kan gelagat untuk bertahan. Awal bulan 
lalu, misalnya, 3.000 kepala keluarga meng- 
adu ke DPR. Mereka mengaku sudah 
mendiami lahan seluas 10.000 hektare sejak 
tahun 1970. ”Kalau hutan lindung ditutup, 
kami tak punya tempat usaha lagi,” keluh 
mereka. 


G. Sugrahetty Dyan K. dan Iwan E. Siregar 





105 










































































106 








dan Marion 


KARTONO MOHAMAD 





ARION Ploch, seorang wanita Jerman yang hamil 12 

minggu, mengalami kecelakaan lalu lintas di awal bulan 

November lalu. Та dirawat di unit perawatan intensif 
di rumah sakit Erlangen, dan dinyatakan mati batang otak. Mati 
batang otak adalah kriteria untuk menyatakan apakah seseorang 
benar-benar telah mati. Kriteria ini terutama digunakan dalam 
ruang perawatan intensif karena kriteria konvensional, yang me- 
nyatakan bahwa orang telah mati jika jantung dan paru-parunya 
berhenti berfungsi, tidak dapat diberla- 
kukan. 

Ilmu pengetahuan telah membuktikan 
bahwa adakalanya orang berhenti jan- 
tung dan paru-parunya, misalnya orang 
tenggelam, tetapi setelah ditolong den- 
gan resusitasi ternyata hidup kembali. 
Sebaliknya, orang bisa saja sudah mati 
tetapi jantung dan paru-parunya masih 
tetap bergerak berkat bantuan teknologi. 
Hal ini terjadi terutama di ruang pera- 
watan intensif. Akibatnya, perlu dicari 
tanda-tanda kematian yang lain agar mu- 
dah bagi dokter untuk menetapkan kapan 
alat-alat bantu itu harus dicabut. 

Maka, ditemukan tanda-tanda itu. 
Yaitu jika batang otak sudah mati, maka 
orang itu sebenarnya sudah benar-benar 
mati. Batang otak adalah tempat pusat 
penggerak jantung dan paru-paru berada. 
Jika pusatnya sudah mati, tentu gerakan 
jantung dan paru-paru itu hanyalah ka- 
rena digerakkan oleh mesin. 

Itulah yang terjadi dengan Marion 
Ploch. Batang otaknya sudah mati, tetapi 
jantung dan paru-parunya masih berge- 
rak karena digerakkan oleh mesin. De- 
ngan dipastikannya batang otak sudah 
mati, seharusnya mesin-mesin penopang 
itu dapat dicabut. Tetapi, celakanya, bayi 
dalam kandungannya ternyata masih te- 
tap hidup, karena selama ini ia mendapat 
“makanan dan oksigen melalui infus dan 
mesin penggerak jantung jenazah ibu- 
nya. 

Ini merepotkan Dokter Scheele, yang 
merawat Marion. Menghentikan mesin 
berarti akan membunuh bayi Marion. 
Mempertahankan terus, berarti telah menjadikan tubuh Marion 
sebagai inkubator biologis. Dilema etis timbul. Lalu tiap orang 
dan tiap pakar dapat mempunyai pandangan yang berbeda, ka- 
rena latar belakang yang berbeda pula. 

Mereka yang berpandangan deontologis akan berpendapat 
bahwa tidak etis menjadikan jenazah Marion sebagai mesin pen- 
geram. Seperti yang dinyatakan tokoh teologi Katolik, Johannes 
Grundel dari Munich: "Biarlah alam yang menentukan nasib 
si bayi. Dengan menyerahkan bayi kepada ketentuan alam, ti- 


MULYAWAN 


Wanita Indonesia 





Ploch 





daklah sama dengan pengguguran yang disengaja". Mereka 
yang berpandangan utilitarian berpendapat bahwa tidak ada sa- 
lahnya menjadikan jenazah Marion sebagai mesin pengeram 
demi untuk menyelamatkan jiwa janin. Sementara itu pol pen- 
dapat mengungkapkan bahwa 57% wanita Jerman tidak sampai 
hati membiarkan tubuh Marion dijadikan mesin pengeram. Bi- 
arlah bayinya mati, kata mereka. | 

Pelajaran berharga: teknologi baru kedokteran memberikan 
harapan sekaligus masalah baru, yang ja- 
wabannya justru terletak di luar bidang 
kedokteran. 

Seandainya Marion orang Indonesia, 
keadaan akan lain. Undang-undang Ke- 
sehatan No 23 Tahun 1992 justru me- 
nyuruh dokter untuk menjadikan ibu-ibu 
hamil yang mati sebagai mesin peng- 
eram. Penjelasan terhadap Pasal 15 un- 
dang-undang tersebut menyatakan: "Tin- 
dakan medik yang berupa pengguguran 
kandungan, dengan alasan apa pun, di- 
larang.... Namun dalam keadaan darurat 
sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu 
dan atau janin yang dikandungnya dapat 
diambil tindakan medis tertentu". Jelas 
bahwa tindakan medis tertentu apa pun 
boleh dilakukan asalkan bukan abortus, 
yang secara tegas dilarang. Tindakan me- 
dis tertentu di sini antara lain menggu- 
nakan si ibu sebagai mesin pengeram jika 
jiwanya tidak dapat ditolong, demi untuk 
menyelamatkan jiwa si janin. 

Karena abortus dengan alasan apa pun 
dilarang, berarti alasan untuk menyela- 
matkan si ibu pun tidak boleh. Maka wa- 
nita hamil yang terancam jiwanya akibat 
kehamilannya itu harus bersiap-siap un- 
tuk menjadikan tubuhnya sebagai mesin 
pengeram. Sebab betapapun jiwa si ibu 
terancam, UU kesehatan secara tegas me- 
larang dokter menyelamatkan si ibu de- 
ngan jalan menggugurkan kandungan- 
nya. Berbeda dengan Marion yang sudah 
tidak sadar, ibu-ibu di Indonesia yang 
menghadapi kematian akibat kehamilan- 
nya harus secara sadar bersiap diri men- 
jadi inkubator bagi bayinya. 

Berkat UU kesehatan yang baru, para dokter di Indonesia 
akan mempunyai kesempatan untuk secara aman melakukan 
penelitian terhadap kasus-kasus seperti Marion dan bayi-bayi 
yang dikembangkan dan dilahirkan dari jenazah ibunya. Bi- 
ayanya tentu sangat mahal, sebab untuk Marion Ploch di Jerman 
saja menghabiskan 70 ribu dolar. Siapa yang harus menanggung 
di Indonesia? Mungkin pemerintah, karena pemerintah tentunya 
telah ite posa наша ketika menyusun undang-undang 
tersebut. 


TEMPO, 5 DESEMBER 199 














































UNIVERSITY OF LEICESTER 
DISTANCE LEARNING 


MBA 


PROGRAMME 


= GENIE PERSONNEL LIFT 


: Kapasitas : 113 — 136 kg 
5 Tinggi — : 730- 13,10 mtr 


Why go abroad for an MBA? Study while you work and 
save your position and money by joining our programme. 
15 the first of its kind in Indonesia. 
THE UNIVERSITY OF LEICESTER founded in 1921 
asone ofthe most reputable university in England, invites 
lications for admission to the 6 th intake in Indonesia 
of The Distance Learning MBA Programme. 
THE PROGRAMME Seeks to develope the ability to 
thinkanalytically and strategically in all aspects of business 
besides improving management and leadership 
capabilities to compete internationally in the globalization 
era 2000. 
AstheUniversity of Leicesteris a governmentuniversity 
sothe certificate is accredited by the British Government. 
THEENTRY minimum requirements are university degree 
fromrecognized universities and profesional qualifications 
plus a good competency in English. 
EXAMS will take place in your main study area or ina 
location reasonably close to where you live. The exams 
willbe organized and supervised by the UNIVERSITY 
OF LEICESTER and /or BRITISH COUNCIL. 
THE CLOSING DATE for January 1993 intake is 
December 5, 1992 


For further information, please contact : 
РТ. ARESTIM INTERNUSA 

nd FI. Jl. Sultan Hasanuddin 43, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 

Ph. (021) 7207852, 716257, 7207619 
Fax. (021) 7207852. 


Branch Offices : 

Bandung (022) 434442, 435573, 436120 
Semarang (024) 318690 

Batam (0778) 458832 


GENIE AWP 
Kapasitas: 113-136 kg l 
Tinggi : 730 — 12,80т | 


GENIE У-1832 
Kapasitas : 340kg 
Tinggi :5,48- 

7,62m 


BANDUNG : Tel. 434316 (5 Lines) 
JAKARTA : Tel.6595098-6595598- 
6292597 Fax.6394243 
SURABAYA : Tel.520837-46356 
SEMARANG: Tel.546531-548000 








NG PAMONTJAK 


Dengarkanlah suara hati wanita yang minta cerai. , 
" Saya nggak bisa berkorban buat anak-anak," tandasnya. 
Ada the Se тап? 


REALITA JUDI DAN KASINO < 


Benarkah judi membuat orang jadi berani? 
Saya berjudi untuk menabung tutur wanita pengusaha garmen. 
lihat, para penjudi buka kartu. 


NATIONAL TRAD. COY. 


PAKET KANTOR/LIBURAN 
HOTEL PETAMBURAN 


210 Kamar tidur yang luas dan 30 kamar 
executive dengan IDD Telepon, TV ber- 
warna, video laser disk/parabola, Air 
panas, Kolam renang, Ruang Rapat, Res- 
taurant/Coffee Shop 


ШІ PETAMBURAN : Jl. KS. Tubun No. 15, 
Jakarta Indonesia (021) 5711511/Langsung 
5708357 - 58 Fax (021) 5708739 


IE PETAMBURAN II : Jl. KS. Tubun No. 10А 
Jakarta Indonesia (021) 5307020/ Lansung 
5307030 - 33 Fax (021) 5307034 





DR. SJAHRIR, 


"SIAPA PUN 
SAYA КЕШТІК!" 


Karena lantang dan berani, tarif suara mantan demonstran 
dan orang buian ini paling mahal saat ini. 

Mengapa ia dijuluki Gajahmada? 

Ada hubungannya dengan suatu 'rahasia'? 


FENOMENA DEMAM KOMPUTER 


Kalangan profesional kini berlomba habis-habisan 
mengejar produk komputer terbaru. Ada apa? 





BEREDAR NO.67 


RABU, 2 DESEMBER '92 





AR 


SATU-SATUNYA 
MAJALAH PERILAKU 
DI INDONESIA 


TRENDY BAGI PROFESIONAL MUDA, PRIA WANITA 








11 


y / 








=== 



































— 


PENDAFTARAN GELOMBANG KE II 










Ç LPIHM INSTITUTE ОҒ BUSINESS LAW 


2 ж 
2, o 
ess 533 


& LEGAL MANAGEMENT 


Menyelenggarakan 


POGRAM PENDIDIKAN YANG PERTAMA 
DAN SATU SATUNYA DI INDONESIA 











Jakarta, 10 November. 

Menteri Perdagangan Arifin , mengenai kontrak jual beli inter- 
Siregar mengatakan, penjual а- nasional. Hal ini mempersulit u- 
tau pembeli di Indonesia umum- баһа mengindentifikasi masalah- 
nya mempunyai pengetahuan masalah hukum yang potensial 
yang kurang mengenai hukum yang berkaitan dengan suatu 
dagang dan ketentuan-ketentuan transaksi bisnis. ' 


1. PROGRAM PRA - BBA MAJORING IN LEGAL MANAGEMENT : 


4. Semester - 64 SKS, meningkatkan penguasaan pengetahuan di bidang : LEGAL 
MANAGEMENT. KOMPUTER ADMINISTRASI HUKUM dan BAHASA INGGRIS HU- 
KUM BISNIS. Setelah lulus memperoleh Diploma tingkat ASSOCIATE OF LEGAL 
MANAGEMENT (A.LM) dan dapat melanjutkan ke Program pendidikan berikutnya, 
yaitu : 


. PROGRAM BBA MAJORING IN CORPORATE & BUSINESS LAW : 


3 Semester - 62 SKS, meningkatkan penguasaan pengetahuan di bidang : ADVAN 
CED LEGAL MANAGEMENT, CORPORATE & BUSINESS LAW, BAHASA DAN 
KORESPONDENSI BISNIS dalam BAHASA INGGRIS. 

Setelah lulus memperoleh Diploma tingkat BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRA 
TION in Corporate & Business Law (BBA, CBL) аап dapat melanjutkan ke Program 


10 NOVEMBER 1992 









SUARA PEMBERUAN 


UNTUK KEBERHASILAN ANDA IKUTILAH PENDIDIKAN INI ! 


Pendidikan berikutnya. yaitu : 
KETERANGAN dan PENDAFTARAN : 
SEKRETARIAT a LPIHM/KADIN Tk. | JAKARTA . PROGRAM MBA MAJORING IN INTERNATIONAL BUSINESS LAW : 


Jl. Majapahit No. 18-20 JAKARTA PUSAT З Semester - 64 SKS. meningkatkan penguasaan pen Š 
- `5. getahuan di bidang : LAW OF СОМ 
Telp. 3808089 - 3808091 - 3844563 - Fax. 3844549 TRACTS, COMPANY LAW & LAW FIRM MANAGEMENT, CORPORATE LAWYERSHIP 
ATT. : PARTONO SUJOSO dan INTERNATIONAL BUSINESS LAW 
Setelah lulus memperoleh Diploma tingkat MASTER OF BUSINESS LAW (MBL) sederajat 
PENDAFTARAN DI TUTUP : 15 DESEMBER 1992, TEMPAT TERBATAS dengan LLM (52). 








A well established PMA Company is looking for some high calibre candidates to fill the following positions: 


@ Legal Counsel 


@ Attorney/Senior Attorney 





Reguirements: contracts preparation and familiarity with negotia- 
| ana tion and settlement of disputes is required. Some 
@ Degree in law preferably in civil/commercial law knowledge in insurance is considered а plus. 


from an accredited University. 
a RS Interested applicants should submit their application 
€ Minimum 10-15 years experience (for Legal Coun- letters in English with CV and a recent of photograph 
sel), and 3-8 years for Attorneys preferably in oil/ по later than 10 days after date of placement to: 
general mining/PMA company, law firms or notary 
public offices. RT. 3 
; PO Box 6131/Jakarta 12061 
€ Excellent English communications skills (verbal 
and written) is a must. All applications will be kept strictly confidential and 
| СЫ only short listed candidates will be invited for inter- 
@ Prior experience in general legal drafting including view. 


Pa AE ты Na en AA Ea ana REN 











Rambut Berduri Mawar 
ACARAN sejangkauan dari rumah, 
[заа bilang murah? Inilah yang di- 
alami Nuryani, 26 tahun, warga Ke- 
lurahan Panjer, Kebumen, Jawa Tengah. 

Suatu hari dua tahun silam, tetangganya, 
Muhadi, 25 tahun, meminta sekuntum ma- 
war. Sejak itu, menurut Nuryani, ” Hati saya 
lupa segalanya, termasuk kepada orang tua 
sendiri. Ada yang bilang, Muhadi itu punya 
ilmu pelet.” 

Lulusan SMEA PGRI Kebumen ini me- 
mang sempat putus cinta sebentar karena 
merantau ke Jakarta dan Klaten. Tapi se- 
lebihnya masa kencannya dengan Muhadi, 
meskipun tidak direstui orang tua si lelaki. 
Mereka minggat, dan tinggal di sebuah ru- 
mah kosong milik nenek Muhadi. Akhir 
Agustus silam mereka siap menikah. Mu- 
hadi memberi Rp 35.000 kepada orang tua 
si cewek untuk ongkos persiapan. ” Tapi se- 
telah itu іа mengatai 
orang tua saya tidak tahu 
adat, karena menerima 
uang dari calon mantu,” 
tutur Nuryani kepada 
Marcelino Ximenes 
Magno dari TEMPO. 
` Sebulan di rumah itu 
sang mawar mulai kehil- 
angan aroma. Yang ter- 
sisa hanya durinya. 
” Saya tidak lagi diperla- 
kukan sebagai calon 
istri, tetapi sebagai bu- 
dak,” tuturnya. Tidak 
hanya itu. Muhadi yang 
lulusan SMP Negeri 
Gombong ini pun ringan 
tangan dan cemburuan. 

"Tiap saya bicara 
dengan teman laki-laki, 
dituduhnya pacaran. 
Bahkan ketika saya me- 
nyapu halaman, ia terus š 
mengawal saya,” kata * 

Nuryani lagi. Puncak de- 

rita itu ketika pada suatu malam Muhadi 
sewot urusan sayur pare yang berbaur biji. 
Nuryani minta maaf. Plak! Tamparan yang 
didapatnya. Juga tendangan, sehingga ia 
terjengkang. Nuryani minta maaf lagi. Mu- 
hadi menyalaminya. 

Ternyata itu cuma maaf sementara men- 
jelang jam pengumuman lotere SDSB. Be- 
gitu mendengar nomornya luput, Muhadi 
uring-uringan lagi dan mencekik Nuryani. 
”Dan dia paksa saya mengaku berhubungan 
badan dengan bekas pacar-pacar saya,” ce- 
rita Nuryani seraya mengungkapkan hu- 
bungan pertamanya justru dengan Muhadi. 

Namun si calon suami ini rupanya 5е- 
dang mencari ilik-ilik. Amuknya kian men- 
jadi-jadi dan seluruh pakaian Nuryani di- 
renggutnya. Dalam keadaan terkapar bugil 
itu calon istrinya dipukuli. "Dia meninju 
dada dan kepala saya. Perut saya diinjak, 
paha dan kaki ditendangnya hingga beng- 
kak. Kemudian ia mencabut bulu kemaluan 
saya dan memaksa saya memakannya,” tu- 


5 


ANTO. 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 





Indonesiana 


tur Nuryani sesenggukan. 

Akibatnya Nuryani dirawat enam hari. 
Sekeluar dari rumah sakit ia mengadu ke 
polisi. Perkaranya menggulir ke Pengadilan 


| Negeri Kebumen awal November lalu. 


Jaksa Nyonya Sri Moertini mendakwa Mu- 
hadi telah menganiaya Nuryani. Dan yang 
dianggap keterlaluan adalah perbuatannya 
mencabuti rambut bawah Nuryani. 

Muhadi tidak menolak dakwaan itu. Na- 
mun ihwal rambut, katanya, bukan hanya 
empat kali dicabutnya, tapi enam kali. Me- 
nurut dokter, yang tampil sebagai saksi ahli, 
dibandingkan dengan rambut atas, maka 
yang paling sakit adalah pencabutan rambut 
bawah. ” Jika cuma selembar yang dicabut, 
saya masih tahan. Tapi ini banyak, hingga 
bengkak,” kata Nuryani. 

Dalam tanya jawab dengan Hakim 
Syamsul Anwar, Muhadi tampak linglung. 
” Saudara Muhadi ini melamun atau memi- 








kirkan SDSB,” tegur Pak Hakim. Akan hal- 
nya Nuryani, merasa tidak perlu menunggu 
vonis, sudah memberi kata putus. ” Tak ada 
lagi cintaku padanya,” ujarnya menjawab 
pertanyaan hakim. 

Dalam sidang lanjutan pekan lalu jaksa 
menuntut Muhadi 15 bulan penjara, bukan 
setahun. "Ini kasus langka, masa bulu ra- 
hasia orang dicabut,” kata Sri Moertini. 


Mencuri Angin, Asyiiiiik 
ANGAN main angin jika tak ingin di- 
J terpa badai. Dan Insinyur Joko Sung- 
kono, 49 tahun, seperti ingin menguji 
kebenaran nasihat tua itu. Dosen Institut 
Teknologi Surabaya (ITS) dan dosen luar 
biasa Institut Teknologi Adhi Tama Sura- 
baya (ITATS) itu mendapat sponsor dari PT 
Telkom di Bandung untuk melakukan pe- 
nelitian. 
Proyek bernilai Rp 80 juta іпі mengam- 
bil prototype di kantor daerah telekomuni- 
kasi Jalan Lembong, Bandung. Bagi Djoko, 








penelitian adalah proyek disertasi doktor- 
nya (S3) di ITS. Sedangkan bagi sponsor, 
bisa digunakan untuk pengembangan sum- 
ber daya manusia, berkenaan dengan pe- 
ngaruh kadar polutan terhadap pegawai di 
lokasi tertentu. 

Penelitian Joko bersama delapan stafnya 
selama tiga bulan itu rampung pertengahan 
Juli silam. Namun sepeninggal mereka, ca- 
tatan udara dan embusan angin tidak lagi 
asyiiik, tetapi agak kacau. Setelah diteliti... 
pantas, animometer raib. Alat pengukur ke- 
cepatan udara ini buatan Swiss. Ukurannya 
70 cm dan harganya Rp 8 juta. 

Tim Joko dicurigai karena mereka yang 
terakhir menggunakan alat tadi. Urusan ini 
lalu diadukan ke Kepolisian Resor Kota 
Bandung Tengah. Setelah dikontak polisi 
Bandung, maka Kepolisian Resor Kota Su- 
rabaya Timur menggeledah rumah Joko. 
Alat itu ditemukan. Akhir September silam 
ia bersama Krisnanda, mahasiswanya, di- 
kirim ke polisi Bandung Tengah. 

Alat animometer itu juga dibawa ke kan- 
tor polisi beserta dua kunci pas dan pisau 
dapur sebagai barang bukti. Dengan barang 
bukti itulah, seperti dia- 
kui Krisnanda, 1а men- 
gambil animometer se- 
suai dengan perintah do- 
sennya. 

Menurut beberapa 
mahasiswanya, Joko se- 
ring menyebut-nyebut 
alat ini ketika memberi- 
kan kuliah. Mungkin ka- 
rena harganya dan sulit 
dicari di toko, sehingga 
‚ іа kesengsem menco- 
motnya dari kantor Tel- 
kom itu. 

Kasus ini diakui Rek- 
tor ITATS, Ir I Ketut 
Sandhi MSc, 59 tahun. 
” Tapi penelitian itu ada- 
lah atas nama pribadi 
Joko,” kata Ketut Sandhi 
kepada Edy Hafidl dari TEMPO. Dengan 
demikian, katanya, penelitian itu bukan sei- 
zin rektor. ”Kalau jelas terbukti bersalah, 
keduanya akan saya keluarkan dari jajaran 
institut,” kata І Ketut Sandhi. 

Joko mengajar di ITATS sejak 1975, ke- 
tika masih jadi mahasiswa ITS. Ia dosen 
tiga mata kuliah, yaitu Perencanaan dan 
Eksperimen, Mekanika Fluida, dan Termo- 
dinamika. Ia dikenal dekat dengan maha- 
siswanya. Lulusan Teknik Mesin ITS ini 
meraih master bidang teknik mesin di se- 
buah universitas di Australia, 1991. ”Se- 
bagai pengajar, Joko banyak menyumbang- 
kan pikiran dan tenaganya untuk ITATS. 
Ide-idenya inovatif,” tutur I Ketut Sandhi. 

” Keluarga saya sedang menyelesaikan 
kasus ini. Saya tidak mau diwawancarai. 
Sudah, ya, cukup,” kata Joko kepada Ah- 
mad Taufik dari TEMPO. Toh perkaranya 
itu mulai disidangkan di Pengadilan Negeri 
Bandung Rabu pekan lalu. 

Ed Zoelverdi 


107 

































































IKAP terhadap pela- 
e lazimnya sarat 
dengan beban morali- 

tas. Pelacuran dipandang 
sebagai promiskuitas dan 
kriminal. Sikap inilah yang 
mau dihindari oleh Thanh- 
Dam Truong dalam buku 
yang didasarkan pada diser- 
(аві doktornya di Universi- 
tas Amsterdam (1988) ini. 
Truong sendiri, warga 
negara Belanda asal Vietnam, pada masa 
remajanya sempat menjadi saksi perkem- 


bangan prostitusi ketika terjadi konflik In-. 


docina. Kesadaran dan radikalisasi politik- 
nya timbul tatkala menjadi mahasiswa di 
Amerika tahun 1968-1973. Ia mulai terbuka 
pada isu-isu imperialisme, antiperang, dan 
berbagai perdebatan 
masa itu, termasuk kon- 
' troversi soal pelacuran. 
Studinya memformu- 
lasikan masalah pelacur- 
an dalam politik eko- 
nomi kerja wanita dan 
seksualitas. Та mengaku, 
bukunya hanya merupa- 
kan sumbangan terhadap 
diskusi dan tukar pikiran 
tentang pelacuran. Me- 
mang bagian pertama 
yang memakan separuh 
bukunya menelusuri pe- 
mikiran mengenai pela- 
curan, serta kritik Tru- 
ong terhadap pendekatan 
konvensional atas seksu- 
alitas. Ia juga memberi- 
kan pendekatan alterna- 
tif yang melihat pelacur- 
an dari sudut politik eko- 
nomi  produksi dan 
reproduksi. 
Di Indonesia, seksua- 
litas sebagai studi · 
akademis bisa dikatakan sangat 
minim. Dengan buku 
yang  diterje- 
mahkan ke da- 
lam bahasa In- 
donesia yang 
baik ini, kiranya 
uraian ringkas, pa- 
dat, dan kritis Tru- 
ong ini bisa mem- 
bantu mereka yang 
berminat mempelajari 
teori seksualitas. 
Bagian kedua, "Tu- 
risme Internasional dan 
Pelacuran di Asia Teng- 


ROLLING STONES 








gara", 

membuka mata kita pada kerumitan 
permasalahan dalam wisata seks. Та juga 
menyadarkan kita pada berbagai ketimpa- 
ngan dan eksploitasi terselubung. Bukan 
hanya terhadap para pekerja seks, juga da- 
lam hubungan negara maju dan miskin. 


108 


Buku 


Bisnis Seks 


dan Kekuasaan 


Bisnis seks di Asia Tenggara tak lepas dari ketimpangan dan 
kemiskinan. Thailand mendapatkan devisa lebih besar daripada 
ekspor beras. Wanita dan prostitusi berkaitan dengan kekuasaan. 


Kenyataannya, industri leisure dan tu- 
risme -- termasuk industri seks -- telah men- 
jadi penyumbang devisa yang andal. Thai- 
land, misalnya, penerimaannya dari wisata 
meningkat dari 200 juta baht (1960) men- 
jadi 37 milyar baht (1986). Sejak perte- 
ngahan 1970-an, turisme telah menjadi 





Tempat pelacuran di Bangkok 
Memperoleh devisa lebih besar daripada ekspor beras 


penghasil devisa terbesar, melebihi beras 
sejak 1982. Industri seks menjadi pendu- 
kung utama sukses turisme Muangthai. 
“Pembangunan nasional” -- paling ti- 
dak bagi aktivis dan akademisi feminis 
yang berminat pada studi negara berkem- 
bang -- sering menjadi beban bagi kaum 
wanita, terutama yang paling miskin. Di In- 
donesia, ini terjadi di sektor industri. Buruh 
wanita diberi upah kelewat murah. 
Dengan studi kasus di Thailand, fokus- 
nya tentu bukan cuma ” pekerja wanita” ta- 
pi "pekerja seks”. Kontroversinya jadi le- 
bih tajam. Kontradiksi kuno -- alias kemu- 
nafikan antara pengakuan dan penolakan 


SEKS, UANG DAN KEKUASAAN: 
PARIWISATA DAN PELACURAN DI 
 ASIATENGGARA | 


Penulis: Thanh-Dam Truong 
Penerbit: LP3ES, Jakarta, 1992, 409 | 
— D 








pelacuran -- menghasilkan 
suatu industri seks yang 
maju pesat. Negara meng- 
ambil manfaat dari situ. 

Wisata seks, khususnya 
di Thailand, dimungkinkan 
oleh adanya discourse Bu- 
dhisme tentang seksualitas 
dan hubungan pria-wanita. 
Seks tak dikaitkan dengan 
dosa, tapi sekadar bagian 
dari dunia fenomenal. Tu- 
buh perempuan adalah sumber gairah sek- 
sual. Karena "kodrat"-nya, perempuan di- 
sisihkan dari dunia metafisik. Poligami dan 
prostitusi sah bagi Budhisme. Raja Mong- 
kut di akhir abad ke-19 punya 600 istri dan 
selir. Ideologi yang menganggap jumlah 
istri dan wanita sebagai sumber keperka- 
saan militer, prestise so- 
sial, dan kekayaan, sama 
tuanya dengan sejarah 
negara Thai. Dan ideo- 
logi ini ada pula di In- 
donesia, dari dulu sam- 
pai sekarang -- walau 
terselubung. 

Pelacur memang tak 
dilindungi hukum. Na- 
mun pelacuran sangat 
terintegrasi dalam prak- 
«|. tek bisnis. Pada zaman 
modern ini, turisme seks 
hanya dapat dibenarkan 
dengan menyatukannya 
lewat isu kemiskinan, 
atau anggapan bahwa 
pelacuran adalah 
cerminan otonomi wa- 
nita dalam menentukan 
pilihan hidup. Dengan 
menempatkan pelacuran 
dalam budaya kemiskin- 
an dan eksotis, persoalan 
martabat manusia men- 
jadi kabur dan ternetra- 
lisir. Para pelanggan kaya dapat menerap- 
kan kekuasaan sosial dan ekonominya un- 
tuk memburu fantasi seksualnya tanpa rasa 
bersalah. Yang perlu dicatat adalah peng- 
gunaan kekerasan dan pemaksaan atas te- 
naga kerja seksual, terutama pelacur anak- 
anak. Contoh tragis terlihat pada sebuah ke- 
bakaran di Phuket (Bangkok) tahun 1984. 
Tubuh gadis-gadis belia terpanggang de- 
ngan ikatan rantai di tempat tidur. 

Sebenarnya buku Truong bercerita me- 
ngenai pelacuran sebagai suatu realita his- 
toris, sekaligus metafora untuk hubungan 
internasional. Bukan hanya di sektor eko- 
nomi, tapi juga kultural, sosial, dan politik. 
Turisme dan berbagai bentuk hiburan seks 
merupakan artikulasi dari hubungan sosial 
yang timpang. Antara Utara dan Selatan 
(yang ”melacurkan” diri demi devisa), 
modal dan kerja, laki dan perempuan, pro- 
duksi dan reproduksi, yang sampai saat ini 
masih cenderung diskriminatif (secara sek- 
sual-rasial), dan tak etis. 

Julla I. Suryakusuma 


Anggota REI No.: 00.00461 


ТЕМРО, 5 DESEMBER 1992 





56 


St 


“| 




















Langkah Sirategis 





A] 









| 
"Tidak masalah...!!! е pe 
aya 50, dab ada di Sana" TII 




















Memang, kemudahan seolah dekat dengan Anda. Bisnis 


GERBANG TOL 
CIKAMPEK 






semakin lancar. Selamat! Anda telah menentukan langkah 


strategis, bermukim di TAMAN PULO GEBANG. Buat 


DEVELOPER : 


=== PT. GUBAH NUSA SEMESTA 


Anda, jarak tidak lagi masalah, karena lokasinya dekat jalan 
C Bekerja sama dengan YDPK BankExim 


Gedung IBEC Jl. Wahid Hasyim 84-86 Jakarta 10340. Telp.: 334963. 334092 (direct) 330095. 330126. Fax: 324422 
tol Cakung-Cilincing. Ditambah dengan 400 sambungan Kantor Pemasaran: Jl. Raya Bekasi КМ 24 Cakung Jakarta Timur Telp.: 4603815 (hunting 4 lines). Fax ; 4603816 | 


telepon, segala urusan terasa mudah. 


san damar 





BINAMARK-GNS/1007/PCT 


Шы. TERASA DEKAT BAGI YANG SIBUK —— 
¢ Minggu buka pukul 09.00 - 17.00 WIB. 4 












































1 MAZDA MR90 








MR9C 
MISTER NINET 
Terbukti tanggu 


INFORMASI & PELUANG BISNIS 





S E M.B А р А 


Pada setiap edisi, 

majalah SWA menyelenggarakan . 

. Kuis Manajemen mengenai | (0 
“kasus-kasus bisnis aktual, = 

Kuis terbuka diikuti para manajer, . 





12 PAKET LOKAKARYA МАМА/ЕМЕМ 





a PROGRAM PENGEMBANGAN EKSEKUTIF 
“eksekutif, pengusaha, a INSTITUT MANAJEMEN 
dan pembaca yang berminat | | (0 oe PRASETYA MULYA 
pada masalah-masalah bisnis, | 22. Topik lokoka E Institut 
Bagi para pemenang oen pemenang: "waters Ргазейуа Mulya 


disediakan hadiah-hadiah : 


LASSALE 
ЕТЕР аа AN X 
: | — 4DUAH FOUNTAIN PEN | 
SEMBADA : 2; MONT BLANC 
Gedung Chandra Lantai 2 —— | | O 
Jl. MH. Thamrin No 20 Jakarta 10310 MONT 
Telp. (021) 3904856 (Hunting), 3103316 3103317 Ë BLANC 
Faks : 3103318 — | | | 


THE АНТ ОҒ WRITING 


Anda Memasuki Dunia 
Personal Banking. 


Apabila anda memiliki Priority Card 
dari Priority Banking — Standard Chartered 
Bank, anda berhak mendapatkan pelayanan 
eksklusif personal banking yang professional 
dengan kualitas tertinggi. 

Sebagai Nasabah Prioritas, anda akan 
dilayani sepenuhnya oleh seorang Customer 
Relationship Manager, yang dengan senang 
hati akan menangani sendiri kebutuhan per- 
bankan anda. Customer Relationship Manager 
akan siap mendiskusikan bersama anda 
mengenai kesempatan untuk mengembangkan 
dan memperluasasset anda ke berbagai bidang, 
termasuk informasi trend pasar maupun 
memperkenalkan kesempatan investasi baru. 

Untuk mendiskusikan segala hal men- 
genaikeuangan pribadi anda, kami menyedia- 
kan fasilitas khusus berupa lingkun yang 
nyaman dengan kerahasiaan terjamin di setiap 
Priority Banking Centre di dalam maupun di 
luar negeri yang berada di Singapura, Malaysia, 
Thailand, Negara Brunei Darussalam, Taiwan, 
Hong Kong dan kota-kota terkemuka lainnya 
di seluruh dunia: 

Hubungi kami 
sekarang juga. Sampai 
jumpa di Priority 
Banking Centre — 


Standar 'hartere PRIORITY 
ага Chartere d 7 5 
Bank! 





PRIORITY BANKING - PERSONAL BANKING DENGAN LAYANAN EK SK PD SE: 


PRIORITY BANKING CENTRE DI ° JAKARTA TEL: 326-509 KOTA TEL: 600-9873 ° BANDUNG TEL: 441-951/2 MEDAN TEL: 511-221 
“e SURABAYA TEL: 442-96 e SEMARANG TEL: 517-501 























"Tidak Usah Munafik!" 


Apa jadinya bila dua intelektual yang juga kiai KENCAN: RIA IRAWAN. Inilah pengakuan Vins 





































E 7 
berbincang-bincang? Sebuah percakapan terdalam artis yang dikepung gosip itu. Punya NU 
Yx. 


j Tag КҮ 
yang mendalam! Nah, inilah wawancara Кїаї nama Cina Lie Tze Hwa dan pernah masuk 
Mohamad Sobary dengan lokomotif Islam 


: š Moskow tanpa visa. Benarkahia bisa dipakai dengan 
Indonesia Modern: Nurcholish - 


Madjid. Dialah yang dulu [ harga 20 juta? "Manusia memang 


membuat heboh dengan 2 dibuat dengan nafsu. Jadi kalau 


pernyataanya: Islam yes, Partai В sekarang punya nafsu, yaitu wajar-wajar 


Islam no. Kini ia pun bilang saja!" katanya. Tapi kenapa ia mengeluh 
bah emua a | 

ae а ае ang selalu ditinggal расаг-расагпуа? 
mengajarkan pasrah kepada 


Tuh dal ! B - 
ОНЕШ Ran islam Benar ARTIKEL LAIN:  Priaperayu mengidap 
kah? "Saya sangat tidak suka 


А : 5 enyakit? * Harem: Rahasia di Balik 2 
dengan retorika-retorika anti Manja Ну £ 


5 ; E + Se 

Barat! Itu Nonsens!” katanya жз E dana kara. Cadar" Pengakuan Penyelundup AG 
lantang. “Bagaimanapun di ЕШ Шад Heroin * Ashadi Siregar: poc 
ы 


Bahasa Jurnalistik * Jeram-jeram Sungai К 





Barat lebih banyak kebebasan daripada di 


T ú M |” 2 "me ^ 
negeri-negeri Timur!” Apa katanya tentang Salmon вол Dp Martake = je 
jilbab? Kenapa ia tidak menyekolahkan ` ; 

Pengalaman, Henry Yosodiningrat di 4 
anak-anaknya ke pesantren? Tentang HMI? 2 


Tentang kelompok-kelompok yang Penjara * Karir Abdullah Ali * Rumah 


menganggap Islamnya paling benar? Kedua Orang Kaya * Dan lain-lain. 


„жа. = MAJALAH TREND PRIA Д. — 
MAJALAH TREND PRIA 
SATU-SATUNYA DI INDONESIA 


£ pA 













a inquam. g 
De Morte % 
Hominis 
ano 


Longa Est 


elalu ada misteri di balik keputusan hukuman 





mati. Ketika harus menentukan vonis mati, hakim LAA 

yang arif akan berhadapan dengan misteri ini, MA 

yang tak selalu berhubungan dengan pasal-pasal 
hukum. Sebaris kalimat filsafat hukum dalam Bahasa 
Latin mencatat misteri itu dengan kata-kata, Nulla 
unguam de morte hominis cunctatio longa est 
(Kebimbanganmu tak akan lama untuk memastikan 
seseorang harus mati). Ketika kebimbangan menjadi panjang, 
hakim yang arif tidak akan menjatuhkan hukuman mati. Betapa сч. 


pun pasal-pasal hukum mendesaknya. 


Forum Keadilan percaya, keputusan adil bersumber dari hati kecil 





JUJUR dan DEMOKRATIS 


























ЕКЕКА terbe- 
lenggu rasa takut 
dan ngeri, sebab 


mempercayai bahwa tenung 
tengah merajalela. Mereka 
pun saling tuduh tentang si- 
apa yang telah melakukan 
tenung. Dalam sandiwara 
Teater Koma yang berlang- 
sung di Graha Bhakti Bu- 

| daya TIM, Jakarta (21 Хо- 
vember-5 Desember) itu, 

| mereka adalah warga masyarakat di mana 
"kebohongan diajarkan secara membabi 
buta”. Demikianlah, horor adalah kesan 
yang paling terasa ketika pentas mulai. 
Yakni, pentas yang bukan saja dilumuri 
dengan berbagai ungkapan tentang marak- 
nya kekuatan jahat dan surutnya pertolong- 
an Tuhan, tapi juga disugesti de- 
ngan properti berwarna kelam serta 
tiga tirai besar berwarna hitam-me- 
rah di latar belakang. 

Kita kemudian tahu, dunia te- 
nung bukanlah masalah utama yang 
digarap dalam sandiwara empat ba- 
bak yang disutradarai oleh N. Ri- 
antiarno itu. Tenung, yang diadap- 
tasi dari The Crucible karya Arthur 
Miller, tetap mempercayai sema- 
ngat dasar yang terkandung dalam 
naskah aslinya, yang ditulis berda- 
sarkan kejadian sejarah di Salem, 
Massachusetts, tahun 1692 -- tapi 
ditafsirkan dengan semangat liber- 
tarian Amerika abad ke-20. Pada 
dasarnya yang ingin dipersoalkan 
adalah kesalahan dari kekuasaan 
gereja dan pemerintahan dalam 
mencampuri urusan-urusan pribadi. 
Sehingga kebenaran manusiawi 
tunduk kepada hukum dan ajaran 
yang kering dan kaku. 

Maka, Tenung sesungguhnya le- 
bih merupakan sindiran tajam ter- 
hadap kebohongan kolektif. Di sa- 
na horor merupakan sisi lain his- 
teria dari tokoh-tokoh yang, seka- 
lipun realistis, tampak 
berpembawaan miring. Mereka 
membuat ketakutan menjadi kebu- 
tuhan, dan kepura-puraan menjadi 
kewajaran. Perlahan-lahan sandi- 
wara ini bergerak menuju klimaks: 
penangkapan dan pengadilan terha- 
dap mereka yang dituduh sebagai 
penyebar tenung. Terjadilah sum- 
pah dan pengakuan palsu. Beberapa 
orang dijatuhi hukum gantung, beberapa 
orang dibebaskan. Tapi tertib kehidupan tak 
juga datang. Melalui percakapan di pang- 
gung, kita tahu bahwa kemudian huru-hara 
berkobar lantaran ketidakpuasan terhadap 
putusan pengadilan. 

Tentu, sandiwara semacam ini memer- 
lukan kecermatan dan kedalaman dalam 
menggarap penokohan. Tidak saja demi ke- 
tegangan, tapi juga untuk menciptakan 
gambaran yang meyakinkan tentang tekan- 
an dahsyat (tapi terselubung) dari lembaga 


HIDAYAT SURYA GAUTAMA 


110 


Orang-Orang dalam 
Horor dan Kebohongan 


Teater Koma meninggalkan sandiwara musikal penuh lelucon. 
Pentasnya kali ini menampilkan orang-orang yang terpaksa 
berbohong karena tekanan kekuasaan. 


keagamaan dan pengadilan terhadap pri- 
badi. Dan di sinilah soalnya. Para pemain 
Teater Koma tampak terbebani oleh naskah 
yang literer itu (betapapun sudah diadap- 
tasi). Mereka masih terasa menghafal, dan 
belum menghidupkan kata-kata. Mereka 
masih mencari wujud ekspresinya sendiri- 





Proktor menjelang hukum gantung 
Kebohongan diajarkan secara membabi buta 


sendiri, dan belum melakukan dialektik 
satu sama lain. Karena itu, banyak blocking 
merupakan desain yang kaku. 

Semangat dasar pementasan ini banyak 
bergantung pada tokoh petani bernama 
Proktor. Ia mempercayai Tuhan, tapi mem- 
benci kekuasaan pendeta sehingga ia dike- 
luarkan dari gereja. Ia tahu bahwa suasana 
saling curiga di lingkungannya ada hubung- 
annya dengan keserakahan orang-orang 
kaya. Ia mencintai keluarga, tapi pernah 
menyeleweng dengan perempuan lain. Ia ti- 





D | 


dak mempercayai tenung, 
tapi diseret ke pengadilan 
sebagai penyebar tenung 
karena sumpah palsu dari 
pembantunya sendiri. Dan 
ia akhirnya harus digan- 
tung, sekalipun ia sudah 
menandatangani pengakuan 
palsu bahwa dirinya tukang 
tenung. | 

Sayang, kata-kata Рток- 
tor yang begitu tajam -- 
kata-kata yang, saya kira, paling memukau 
dalam naskah -- urung hidup oleh peme- 
rannya, Idries Pulungan. Idries teramat ngo- 
tot membawakan peran ini: kerap berteriak, 
dan gerak tubuh yang berlebih. Padahal, 
kata-kata Proktor hanya bisa hidup dengan 
Jiwa yang peka dan wawasan yang tajam. 

Tenung, bagi saya, adalah pe- 
mentasan yang rapi tapi kekurang- 
an darah. Pentas tiga Jam ini mung- 
kin tetap menyemburkan kesan ho- 
ror bagi para penonton, memaku 
mereka di kursi sampai akhir per- 
tunjukan. Itu pun horor yang ku- 
rang pahit. Sebab, rincian dalam 
kostum, musik, dan pencahayaan ti- 
dak sanggup menutup kekurangan 
dalam segi akting, dan tidak pula 
memperkuat kesan intens yang su- 
dah diberikan oleh tata panggung. 
Sindiran terhadap kebohongan ko- 
lektif itu tetap tinggal sebagai ke- 
inginan, bukan sesuatu yang hidup 
di panggung. Sekalipun demikian, 
pementasan ini banyak terangkat 
oleh pemain yang paling memadai, 
Joshua Pandelaki. Berperan sebagai 
pendeta bernama Jonil, ia benar-be- 
nar membawakan tokoh yang ter- 
belah antara kekuasaan gereja dan 
kebenaran hatinya, antara kesewe- 
nang-wenangan pengadilan dan 
tuntutan keadilan. 

Selama lima tahun terakhir, saya 
mengira pentas Teater Koma yang 
terbaik dan terpenting adalah Ope- 
ra Primadona (1988). Itu adalah 
parodi yang tajam terhadap kehi- 
dupan anak-anak panggung. De- 
ngan naskah yang ditulis Riantiarno 
sendiri, akting para pemain di sana, 
dalam gaya opera Melayu, merupa- 
kan sesuatu yang hidup bersama 
kostum, dekor, dan nyanyian. Te- 
nung bagaimanapun merupakan 
pentas terpenting setelah Opera 
Primadona: keinginan untuk menggarap 
realisme kritis (yang benar-benar bergan- 
tung pada akting), mungkin karena Teater 
Koma menyadari bahwa sandiwara musikal 
penuh lelucon yang dilakukannya selama 
ini sudah semakin kehabisan napas. Kei- 
nginan yang, kita harap, terus digali untuk 
menyajikan akting yang bisa membuka pi- 
kiran dan menggedor perasaan. Itu juga ber- 
arti peringatan bahwa teater (berbahasa) In- 
donesia semakin senyap dari pemain-pe- 
main yang tangguh. Nirwan Dewanto 


“TEMPO, 5 DESEMBER 1992 








Dengan mengucapkan bismillah, Bapindo sebagai 

e ОГ ah Bank Pemerintah terpercaya siap membantu Anda 
menunaikan ibadah haji. Setorkanlah 

ONH Anda melalui Bapindo. Anda 

dapat memilih untuk menyetorkannya 

n a sekaligus ataupun diangsur. 

Semakin cepat Anda menyetorkannya, 

biayanya akan semakin ringan. Selain 


e 
itu, Anda pun langsung mendapatkan asuransi 
u jiwa dan kecelakaan, mulai dan sampai kembali 


ke Embarkasi tanpa biaya tambahan apapun. 


Dan seperangkat peralatan haji akan 
menjadi milik Anda. 
BAPINDO mendoakan semoga Haji Anda Mabrur 





Kepercayaan Anda, Kehormatan Kami 





KANTOR BESAR : 
Jl. R.P. Soeroso No. 2-4, Jakarta 10011, Indonesia, P.O. Box 1140 Jkt. Phone : 321908 (20 lines), Cable : BAPINDO JKT. Facsimile : 333644, 3903977, 324716, 324677, 3903964. Telexes : 
61394 BPINKB IA, 69112 BPINKB IA, 61335 BPINKB IA, 61576 BPINKB IA, 61577 BPINXM IA, 61322 BPINFX, 61270 BPINFX, 61486 BPINXM IA. 


KANTOR CABANG : 

€ BANDA ACEH € LHOKSEUMAWE e MEDAN € PEKANBARU @ BATAM € TANJUNG PINANG € PADANG @ JAMBI € BENGKULU € PALEMBANG € BANDAR LAMPUNG € JAKARTA 
S.PARMAN € JAKARTA RASUNASAID € JAKARTA THAMRIN € BANDUNG SURAPATI @BANDUNG КОРО @TASIKMALAYA € CILEGON € CIREBON e PURWOKERTO € PEKALONGAN 
е SEMARANG € YOGYAKARTA € SURAKARTA € SURABAYA INDRAPURA € SURABAYA BASUKI RAHMAT € MALANG € JEMBER @ DENPASAR € MATARAM 9 BALIKPAPAN 
© TARAKAN € PONTIANAK e BANJARMASIN ө SAMARINDA € UJUNG PANDANG ө PALU € BITUNG € MANADO € AMBON € SORONG € HONGKONG ө COOK ISLANDS ө CAYMAN 
ISLANDS. 


DeliAd 















































EE Mode BEEN 





HU 











ARA peragawati itu 
[D muncul di atas cat- 

walk dengan busana 
yang ” ganjil”. Lihat saja. 
Ada yang memakai mantel 
dari bahan plastik transpa- 
ran, ada yang memakai ju- 
bah rumbai-rumbai karung 
goni, bahkan ada yang ber- 
baju belel dengan motif 
acak-acakan karena dibikin 
dengan proses celup yang 
salah. Jahitannya pun terbalik. 

Penonton yang memadati kursi Jakarta 
Convention Center itu, Selasa pekan lalu, 
tentu saja tertawa. Padahal, ini bukan pentas 
lawak. Ini murni peragaan busana. 

Inilah, konon, salah satu kecenderungan 
mode yang bakal mewarnai busana tahun 
1993. Ikatan Perancang Busana Madya In- 
donesia (ІРВМІ) yang menggelar acara itu 



















desain yang antikete- 
raturan. 

Tahun lalu, ketika 
perancang Jepang Rei 
Kawakubo memper- 
kenalkan gaya itu, 
pers mengkritiknya 
habis-habisan. Peran- 
cang dengan label 
Comme des Garcons 
yang kini bermukim 
di Paris itu dianggap 
sinting. Konsumen 
sudah keluar duit ba- 
nyak, eh, dikasih baju 
bekas. 

Namun, menurut 
pengamat mode Cyn- 
{ма Sujanto, mode 
busana itu mengadap- 
tasi gaya yang muncul 
di jalanan. Orang ja- 
lanan senang mema- 
kai baju seenaknya 
dan ogah diatur-atur. 
Dan belakangan ”te- 
muan” Kawakubo itu 





















SONNY SOEMARSONO 









peragaan trend pret-a-porter (busana siap 
pakai) di Paris, gaya seperti itu bermuncul- 
an. 

Gaya itu, oleh Ghea Sukarya dan Pra- 
yudi (yang memantau langsung ke Paris) 
kemudian dirumuskan bersama Віуап, 
Thomas Sigar, dan Arthur Harland dalam 
rapat tim trend IPBMI. Hasilnya, gaya dis- 
konstruksi itu adalah mode tahun depan. 
Namun, masih ada gaya atau tema lainnya 
Guga digelar pekan lalu), yang disebut Asia 
syndrome, alam, rodeo, dan kosmopolitan. 
Keempat tema yang belakangan ini boleh 
dibilang ”daur ulang” dari mode yang per- 
nah jaya pada era 1950-an. 

Gaya rodeo contohnya ujung kemeja 
yang disimpulkan di dada atau baju seperti 
yang dikenakan para cowboy Amerika. Ini 
banyak menggayuti inspirasi para desainer. 
Misalnya, pada kreasi Susan Budiardjo. Ha- 



























menyebutnya diskonstruksi alias konstruksi ` 


toh ditiru desainer di seluruh dunia. Pada 


Busana Ganjil 
untuk 1993 


Peragaan busana akhir tahun IPBMI yang biasa dijadikan tradisi 
untuk trend tahun depannya digelar pekan lalu. Penonton banyak 
. yang tertawa dan pulang sebelum acara usai. 


nya saja, Susan mengolahnya menjadi ben- 
tuk yang elegan. 

Perancang Alex A.B. mengadaptasi 
gaya rodeo ke dalam bentuk rompi dan rok 
berpias sampai betis. Bahannya gabardine 
bergaris-garis warna abu-abu. Ini dipakai 
bersama blus putih, bloomers (celana se- 
tengah lutut berbentuk balon yang dulu 
menjadi celana dalam laki-laki), topi baret 
dan sepatu boot. Inspirasi desainnya, kata 





Peragaan busana trend IPBMI 
Penontonnya banyak yang awam mode 


Alex, muncul dari film Far and Away. 

Tema Asia syndrome pun sekarang ini 
banyak mempengaruhi rancangan desainer 
dunia. Perancang Italia, Rivat Ozbek, mem- 
beri tema Indonesian Art untuk desainnya 
sampai tahun 1994. 

Apa lagi yang baru di tahun depan? Ada, 
yakni motif. Ghea Sukarya, yang pernah 
mendapat penghargaan The ten best ASEAN 
designers gara-gara memopulerkan jumput- 
an itu, membuat lukisan dan photo print di 
atas kain sutera. Objek lukisannya adalah 
bayi-bayi gundul Cina dan bermacam ek- 
spresi wajah orang Asia. ” Dua belas tahun 
saya mengolah motif Indonesia. Bosan,” 
katanya. Motif ciptaannya itu muncul be- 
sar-besar di bagian dada blus model tunik, 
celana jins warna hitam, sampai bros ber- 
bentuk pigura. 

Arthur Harland juga tak banyak mengu- 
bah desain. Motif Toraja dibuat dengan tek- 








nik tie dye (celup). Setelah | 
pola digunting lalu digam- 
bar, baru diproses seperti 
membuat batik. Teknik itu, 
karena dikerjakan bukan 
dengan mesin, jadi mahal, 
Rp 500 ribu per potong. 

Malam itu, rancangan 
Itang Yunasz menjadi pri- 
madona. Ia banyak menda- 
pat tepuk tangan. Penyanyi 
yang sekali-sekali bermain 
film ini menawarkan corak yang unik: ak- 
sara Jawa dan profil penari tradisional Jawa. 
Ia melengkapi kreasinya dengan tas dan se- |: 
patu dengan hak berbentuk gong. ” Sejak 
nggak main film dua tahun lalu, saya jadi 
kreatif,” katanya. Inspirasinya itu muncul 
setelah ia membaca buku Voyage and 
Travel to the East Indies karangan Raffles. 

Tentang siluet mode tahun depan, kata 
Cynthia yang alumni Jurusan Seni Rupa 
ITB itu, tetap panjang 
dan lurus, tetapi be- 
lum meninggalkan 
yang pendek. Jadi, 
meski ada span maksi, 
toh juga dikasih rislu- 
iting di depan, supaya 
bisa dikerek ke atas 
sehingga mengesan- 
kan mini. Atau, blazer 
lurus tembus pandang 
dengan hot pants atau 
mini di bagian dalam. 
Bahan yang dipakai, 
juga yang ringan dan 
melambai, seperti su- 
tera dan sifon. Lalu 
sepatu? Modelnya se- 
perti kapal selam yang 
solnya setebal bakiak, 
yang dulu sudah per- 
nah in. 

Berbeda dengan 
sebelum-sebelumnya, 
tahun ini acara trend 
IPBMI tidak diseleng- 
garakan sendiri. "Su- | 
sah mendapat sponsor,” kata Robby Tu- 
mewu, bendahara IPBMI. Beruntung seka- 
rang ada Yayasan Bunga Nusantara yang 
bersedia membeli acara itu. Kesulitan dana 
jadi teratasi. Dan pergelaran malah di ge- 
dung mewah yang baru saja dipakai KTT 
Nonblok. 

Tapi, kata Cynthia, akibatnya penonton 
trend busana ini bukan lagi profesional dan 
penikmat mode. Murid sekolah mode dan 
pemilik butik mana kuat membayar un- : 
dangan yang harganya Rp 250.000 sampai 
Rp 500.000. Apalagi menonton peragaan 
400 baju selama dua jam bisa amat men- 
jemukan bagi yang awam mode. Tak meng- 
herankan, acara masih setengah babak, se- 
bagian besar penonton sudah meninggalkan 
tempat. Dengan demikian, apakah peragaan 
trend versi IPBMI yang muncul sejak 1987 
ini tak sia-sia? 

Sri Pudyastuti R. 


TEMPO, 5 DESEMBER 1992 








В besarnya jaringan 
pengiriman UPS, masih ada yang lebih 
berharga bagi kami. Yaitu, reputasi kami 
untuk selalu memberi kepastian. Karena 
kepastiandibidang transportasi mem- 


buahkan penghematan biaya secara nyata. 





Kepastian. Menjadikan UPS 
perusahaan pengiriman paket terbesar di dunia 
yang tetap penuh perhatian. 


Itulah sebabnya di kepadatan 
lalu-lintas sudut kota Bangkok kami 
mengandalkan kegesitan Tuk-Tuk. 

Artinya, kami menyadari bahwa 
tiada yang lebih penting selain paket 
internasional Anda dapat diterima tepat 
pada waktunya seperti yang diharapkan. 
Kapan saja. Negara mana pun. Baik lewat 
udara maupun darat. Tanpa perduli besar 


ataupun kecil. 


e 


United Parcel Service 


As sure as taking it there yourself. 


eet Nb a w a KE ыы ааа SN com eee 
Untuk informasi hubungi : Р.Т. GLOBAL PUTRA INDONESIA 021/ 4714848 Australia : 02/6671333 Brunei : 02/242401 China , People's Republic of : Beijing 01/4994 100, Guangzhou 020/6680964, 
Shanghai 021/2565760 Hong Kong : 7353535 India : 022/6124449 Japan : 03/54011513 Korea : 02/6013300 Macau : 963535 Malaysia : 03/2552566 New Zealand : 09/2754009 Pakistan : 021/440081 
Papua New Guinea : 254447 Philippines : 02/8321565 to 69 Singapore : 738 3388 Sri Langka : 01/28793 Taiwan : 02/8833868 Thailand : 02/5131109 












































(17 Kenikmatan sempurna... 
suasana istimewa 


Indocafe Coffeemix. Paduan kopi, creamer dan 
gula yang begitu pas. Tersaji dalam kemasan 
praktis. Panas atau dingin, secangkir Indocafe 
Coffeemix siap dalam sek'jap. 2 





— s - 


| INDOCAFE 


E3 
SA Coffeemix 
Tepai, Cepat, Nikmat 


А Dapatkan Multi Bowl СОҒҒЕЕМІХ setiap pembelian 30 sachet selama persediaan masih ада. 


ES 








